HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


JUMAT 


12 OKTOBER 2012 


AN 


ANAT 


HATI N 


JRAN 


KOMPAS 


I RAKYA 


GIGI SENSITIF 
MENGGANGGU 


KASUS NOVEL BASWEDAN 


Kompolnas Gali Fakta 
Penembakan Pencuri 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Denny Indrayana, di Denpasar, Bali, Kamis (1/10), 
menyatakan, dalam kasus Komisaris Novel Baswedan, apabila 
tidak punya cukup bukti, Polri harus menghentikan proses 
hukum. Namun, jika Polri memiliki bukti, proses bisa dilan- 
jutkan. 

Kemarin Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun ke 
Bengkulu guna menggali fakta seputar kasus penembakan enam 
tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 yang diduga 
melibatkan Novel. 

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri 
Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, di Jakarta, mengatakan, pengusutan 
terhadap Novel masih dievaluasi secara menyeluruh. Ta belum 
dapat memastikan kapan Novel diberi surat panggilan untuk 
diperiksa oleh Kepolisian Daerah Bengkulu. 

Ditemui di Markas Polda Bengkulu, kemarin, anggota Kom- 
polnas, Hamidah, mengatakan, pihaknya mencari informasi di 
lapangan mengenai kasus penembakan itu. Anggota Kompolnas 
lainnya, Syafriadi Cut Ali, menambahkan, Kompolnas belum 
mengetahui secara pasti duduk perkara kasus Novel sehingga 
belum dapat menyimpulkan. 

Kepala Polda Bengkulu Brigjen (Pol) Albertus Julius Benny 
Mokalu mengatakan, pihaknya akan membantu Kompolnas 
selama berada di Bengkulu. "Kompolnas juga merupakan kontrol 
terhadap kepolisian,” ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Ajun 
Komisaris Besar Hery Wiyanto menyatakan k: Novel ditunda 
sementara sampai waktu yang belum bisa dipastikan. 

Denny kemarin berbicara dalam forum penandatanganan 
kesepakatan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban serta Majelis Utama Desa Pakraman Bali di Universi 
Udayana dan media massa di Denpasar, Seusai menghadiri 
tersebut, Denny menyatakan, amanat Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di Istana Negara sudah tegas dan jelas, bahwa tata 
cara, yang ditempuh kepc n menangani kasus dugaan pidana 
yang dilakukan Novel, dan waktunya tidak tepat, 

Denny menambahkan, kepolisian dapat melanjutkan proses 
hukum terhadap seseorang apabila kepolisian memiliki cukup 
bukti untuk melanjutkan proses hukum tersebut, Namun, apabila 
tidak cukup bukti dan tidak ada dasarnya, prosesnya pun harus 
dihentikan. "Prinsip ini berlaku untuk siapa pun. Proses hu- 
kumnya harus fair," katanya. 

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang 
Hukum Trimedya Panjaitan menilai, tidak perlu dibentuk tim 
independen untuk menyelidiki s dugaan penganiayaan yang 
dilakukan Novel. Ia mengatakan, hal itu bisa dilakukan Kom- 
polnas. (ADH/FER/ABK/ODY/WHY/NWO) 


www.kompas.com 


KOMPAS 
k U (Ca Ta 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/harlankompas 
mani ecebank.cain kompas www.twitter.com/kompasbreaking 


@ Mafia Anggaran di Semua Komisi 


@ Pakistan Janjikan Uang 


980,00 


920,00 


5 8 9 10 


| SUSU HEMAT 
hanya di Alfamart 
SGM Eksplor 3 


BENDERA 123 / 456 


“min. pembelian kelipatan 2 pcs SUNLIGHT Jeruk Nipis 200m1 


NGILU 


ANDA? 


SENSODYNE 


A PATHONI 


Pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Wulung dipamerkan pada acara unjuk terbang di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/10). PTTA hasil 
pengembangan Balitbang Kementerian Pertahanan dan BPPT itu dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam pengamatan wilayah, penanganan kebakaran hutan, 


pembuatan hujan buatan, dan mampu menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan unmanne 


combat aerial vehicle (UCAV). Berita di halaman 14 


Moralitas Pejabat 
Telah Hilang 


Bertentangan dengan Pemberantasan Korupsi 


JAKARTA, KOMPAS — Promosi jabatan terhadap 
pegawai negeri sipil yang pernah dipidana dalam 
kasus korupsi merupakan kebijakan yang sangat 
tidak patut, bertentangan dengan etika, dan 
kehilangan moralitas. Hal itu juga bertentangan 
dengan tekad bangsa dalam pemberantasan korupsi. 


Menteri — Dalam 
Negeri — Gamawan 
Fauzi, di Batam, Ke- 
pulauan Riau, Kamis 
(1/10), mengatakan, 
PNS yang pernah di- 
pidana terkait kasus 
korupsi boleh men- 
jadi pejabat karena 
sampai sekarang belum ada atur- 
an yang melarang hal itu. 

Menurut Gamawan, ukuran- 
nya kepatutan dan kepantasan 


saja. Kepala daerah 
dipersilakan menilai 
kesalahan PNS itu se- 
belum menempat- 
kannya kembali seba- 
gai pejabat. Silakan 
dinilai gubernur” 
ujar Mendagri, 
irwan, mantan 
terpidana korupsi dalam kasus 
alih fungsi hutan lindung di Pu- 
lau Bintan, diaktifkan kembali 
sebagai Kepala Dinas Kelautan 


dan Perikanan Provinsi Kepu- 
lauan Riau, beberapa waktu lalu. 
Mantan Sekretaris Daerah Ka- 
bupaten Bintan itu bebas dari 
tahanan sekitar tahun 2010, Azir- 
wan dan Al Amin Nasution (wak- 
tu itu anggota Komisi IV DPR) 
ditangkap Komisi Pemberantas- 
an Korupsi di Hotel Ritz-Carlton, 
Jakarta, pada 8 April 2008. 
Azirwan divonis 2 tahun 6 
bulan penjara dan membayar 
denda Rp 100 juta atau subsider 
tiga bulan penjara. Azirwan ter- 
bukti menyuap Al Amin terkait 
pembahasan alih fungsi hutan 
lindung di Bintan pada 2008. 
Namun, kebijakan pengaktifan 
kembali pejabat yang tersangkut 
kasus korupsi itu, menurut pakar 
kebijakan publik dari Universi 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-2) 


FOKUS 


Indonesia Bukan Jawa, apalagi Jakarta 


Sekolah kandang ayam, 
parodi Profesor Winarno 
Surakhmad adalah fakta. 
Tidak jauh-jauh dari 
Jakarta, pusat 
kemewahan beriring 
dengan kemiskinan— 
pendeknya serba 
kontradiktif, apalagi 
yang lokasinya ribuan 
kilometer dari Jakarta. 
Banyak gedung dan 
sekolah merana. 


Oleh ST SULARTO 


Satuan Pendidikan 


oal sarana kelas 
S yang tidak mema- ewe (KTSP) tahun 2006, di 
dai,bisadimak- Pendidikan sana tidak dikenal KTSP, 


lumi. Namun, kalau se- 
telah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ber- 
usia lebih dari 67 tahun 
foto Ir Soekarno masih berteng- 
ger gagah di tembok, tentu bu- 
kan dimaksudkan menyindir. 
Bung Karno memang Presiden 
RI, sedangkan Susilo Bambang 
Yudhoyono penggantinya. Di ke- 
las lain, Presiden SBY berdam- 
pingan dengan Jusuf Kalla dan 
di sekolah itu tak ada foto SBY 
berdampingan dengan Boedio- 
no, 

Itu baru soal presiden. Ja- 
ngan tanya praksis pendidikan- 
nya. Kalau pada 2011 seharus- 
nya dipakai Kurikulum Tingkat 


Buku-buku pelajaran 
yang dipakai seharusnya 
HAL3334 terbitan terakhir tahun 
2006, tetapi yang ada 
buku terbitan tahun 1998. 

Kisah di atas hanya sepenggal 
dari kisah menyedihkan kondisi 
pendidikan Indones 
Karena itu, ketika dibahas ten- 
tang kurikulum baru pengganti 
Kurikulum 2006 yang kini di- 
pakai, di banyak sekolah (bukan 
sekolah "abai-abal” sekalipun) 
dan di banyak daerah yang di- 
pakai adalah kurikulum pertama 
yang lahir pada masa Refor- 
masi—Kurikulum Berbasis 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-5) 


PENERIMAAN PAJAK 


PARKIR 


DKI JAKARTA car Rupa 


Target MM Realisasi 


& 


3 £ kz & 1 8 

3 OI “F 4 TE 8 

53 re So) £ 3 
F3 3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012” 


“Sampal 30 September 
Perbandingan Perparkiran di Jakarta-Solo-Denpasar 


Jumlah kendaraan (8.128.413 unit 332.945 unit 505.626 unit 
(Maret 2012) (2011) (2008) 
Tarif - Sepedamotor: — |-Sepedamotor: | - Sepeda motor: 
Rp1.000-Rp2.000 | Rp1.000-Rp 2000| Rp 1,000 
per jam - Mobil: - Mobil: 
I- Mobil: Rp3.000-Rp7.000| Rp3.000 


Rp 3.000-Rp 7.000 


untuk jam pertama) 
Sumber: Litbang "Kompas”/PUT/STI, Diolah dari Situs 


Dinas Perhubungan Solo, Polda Metro Jaya, Pergub DKI 


Jakarta No 120/2012, UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak Jakarta, PD Parkir 
Kota Denpasar, Dispenda Provinsi Bal, serta situs Diren Perimbangan Keuangan Deerah 


RETRIBUSI 


NOVAN 


Kebocoran Parkir 
Terjadi Terus-menerus 


JAKARTA, KOMPAS — Lima 
tahun terakhir, pendapatan pajak 
parkir di DKI Jakarta tidak per- 
nah mencapai target. Potensi ke- 
bocoran terjadi karena longgar- 
nya pengawasan laporan pend 
patan parkir. Kondisi itu diper- 


pajak parkir: Sanksi administratif 
berupa pemberlakuan pajak 25 
persen dari pendapatan parkir. 
Sementara sanksi pidana, pelaku 
dapat dikenai hukuman penjara 
satu sampai dua tahun jika ter- 
bukti membuat laporan fiktif. 


buruk minimnya petugas untuk "Namun, sanksi ini belum 
mengawasi kejanggalan laporan sampai kepada semua wajib pa- 
keuangan para pengelola parkir. jak yang nakal, Kami hanya 


"Target tidak pernah tercapai 
karena beberapa faktor di an- 
taranya kepatuhan wajib pajak. 
Setiap tahun, tingkat kepatuhan 
sekitar 85 persen, masih ada 15 
persen yang belum patuh mem- 
bayar pajak parkir kepada pe- 
merintahan daerah,” kata Kepala 
Dinas Pelayanan Pajak DKI Ja- 
karta Iwan Setiawandi, Kamis 
@1/10), di Jakarta. 

Iwan mengatakan, dengan pe- 


berlakukan kepada pelanggar pa- 
jak skala besar. SDM (sumber 
daya manusia) kami terbatas," 
kata Iwan. 

Dia me ui, ada titik kritis 
aliran dana pajak parkir sampai 
ke kas daerah. Titik kritis itu pada 
tingkat kepatuhan wajib pajak 
yang belum maksimal. Kerawan- 
an lain dalam proses pemerik- 
saan pegawai pajak dengan pe- 
ngelola parkir. 


gawai yangminim,pihaknyaber- — “Di sana sangat rawan ada 
usaha menegakkan aturan me- transaksi ilegal, maka perlu 
ngenai perpajakan. Sebenarnya pegawai yang memiliki integri- 
ada sanksi administratif dan tas tinggi. Sebaiknya, mulai 
dana terhadap mereka yang tidak 

memenuhi kewajiban membayar (Bersambung ke hal 15 kol 6-7) 


Na 
SHIFT 


nissan 


MARCH 


rp 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


"20.000 wnr 


I INDONESIA 


r PROMO 
888 sen 


Hanya di 
bulan Oktober 


dari Rp 1.888 juti 


kunjungi Dealer Nis: 
www.nissan.co.id 


Lebih Mudah 
Dengan Cicilan Ringan 


Nikmati kenyamanan berkendara bersama 
Nissan March dengan cicilan ringan mulai 


pembelian di bulan Oktober 2012. Segera 


Nissan. Innovation That Excites. 


| Nissan CARE ) 
500 023 


(021) 500 A23 via porrsat 


a/Bin. Berlaku untuk 


san terdekat atau klik 


Pa 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Kadis Pertambangan 
Tanah Laut Ditahan 


Penyidik Badan Reserse Krimi- 
nal Kepolisian Negara RI me- 
nahan tersangka Kepala Dinas 
Pertambangan Kabupaten Ta- 
nah Laut, Kalimantan Selatan, 
beri ME. ME diduga ter- 
libat kasus dugaan korupsi de: 
ngan potensi kerugian negi 
Rp 25 miliar, Kasus ini terkait 
penerbitan surat kete 
asal barang yang tidak jai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Hal itu disampaikan Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Polri 
Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
dimar di Jakarta, Kamis (11/10). 
selai lam kasus itu, pe- 
uga menetapkan 
lain, yaitu B, F, 
) 


nyidik Polri 
empat tei 
W, dan AN. € 


PDI-P Bahas Pemenangan 
Pemilu di Rakernas 


Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan akan fokus untuk 
konsolidasi dan evaluasi internal 
menjelang Pemilihan Umum 
2014. Upaya pemenangan pemi- 
lihan anggota legislatif dan Pe- 
milihan Presiden 2014 ini 
menjadi agenda utama dalam 
Rapat Ke Vasional IT di Su- 
rabaya, Jawa Timur, pada 12-14 
Oktober 2012. Ketua Panitia Pe- 
Rakernas II PDI-P Puan 
Maharani mengatakan, dalam 
rakernas nanti PDI-P juga akan 
a kemungkinan 


an 


Kami juga akan menyi- 
apkan diri bagaima 
nanti kami menang dz Tam m Pe- 
milu 2014,” ujar Puan di 
rabaya, Rabu (10/10) malam. 
Puan yang juga Ketua Dewan 
Pengurus Pusat PDI-P Bidang 
Politik dan Hubungan Antar- 
lembaga mengatakan, PDI-P 
tengah mempersiapkan diri un- 
tuk melengkapi berbagai pers 
ratan dan tahapan Pemilu 2014 
Untuk itu, rakernas ini juga 
akan dijadikan ajang pemel 


kekuatan politik di tiap daerah. 
(TLO) 


PC Vendor 


POLITIK & HUKUM 


Seleksi Anggota Komnas HAM 


Penyandang 
tunanetra, 
Mochamad 
Soedioto (kedua 
dari kiri), dibantu 
asistennya 
membuat makalah 
saat seleks 
anggota Komi 
Nasional Hak Asasi 
Manusia di Komisi 
III DPR, Kompleks 
Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kami 
(41/10). Sebanyak 
30 calon anggota 
Komnas HAM 
mengikuti tes 
pembuatan 

lah dalam 
anggota 

s HAM 
2012-2017. 


KOMPAS /HENDRA A SETYAWAN 


Dukungan Publik yang Tinggi Jadi Modal 


JAKARTA, KOMPAS — Du- 
kungan publik terhadap demo- 
krasi relatif tinggi. Tingginya du- 
kungan terhadap demokrasi yang 
disertai tingginya kepuasan ter 
hadap sistem politik demoki 
yang ada saat ini menjadi 
satu modal berharga bagi proses 
konsolidasi demokrasi di Indo- 
nesia. 

Meskipun dem 
tujuan terhadap pern, 
gatif tentang demokrasi yang 
angkanya cukup signifikan patut 
diperhatikan. Pernyataan negatif 
tentang demokrasi itu misalnya 
demokrasi menghambat pembz 
ngunan ekonomi atau demokr 
merugikan kelompok minoritas. 

Demikian dikemukakan pene- 
liti Pusat Penelitian Politik (P2P) 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia (LIPI) Wawan Ichwa- 
nuddin saat memaparkan hasil 
survei P2P LIPI bertajuk "Du- 
kungan Publik terhadap Demo- 
krasi Indonesia” di Kantor LIPI, 
Jakarta, Kamis (1/10). 

Survei dilakukan secara na- 
sional dengan sampel sebanyak 


, perse- 
aan ne- 


IT'S YOUR SLEEK 


STATEMENT OF STYLE. 


External DVD" 


Get our new Lenovo IdeaPad S300/S400 
at Lenovo Thin and Light Road Show 


Central Park, LG Floor 
12-14 Oktober 2012 


“Promo my valid during ia utitition. Terms und coreitieran ago 


1.700 orang yang dipilih secara 
acak bertingkat (multi-stage ran- 
dom sampling), Responden yang 
diwawancarai adalah warga de- 
yaitu berusia 17 tahun ke 
atas atau sudah menikah. Pe- 
ngumpulan data dilakukan pada 
25 Juni-10 Juli 2012 melalui wa- 
wancara tatap muka. 


was 


Apolitis warga 
i demokrasi di In- 
ih dihadapkan ke- 
pada rendahnya efikasi politik 
(kemampuan mencapai hasil 
yang diinginkan) warga. Ketika 
berhubungan dengan sistem po- 
litik, masyarakat cenderung me- 
rasa tidak berdaya, 
yang rendah membuka 
an meningkatnya si- 
kap apolitis warga. Perlu dikaji 
lebih lanjut apakah informasi po- 
litik (termasuk soal karut-marut 
politik, hukum) melalui media, 
terutama televisi, berpengaruh 
langsung dan signifikan terhadap 
hal ini: 

Peneliti Rajawali Foundation 
Nico Harjanto — mengatakan, 


lenovo. | 


THosE NN 
(wHo Do. 


INTRODUCING THE NEW LENOVO IDEAPAD? S300/$S400. 


Ditenagai 
fitur dan dengan t 


OUICK START 


TOUCH GESTURE 


AD 
Apem 


Lenovo? Ideapad"" S300 


0m? 


“0s 


Pastikan produk Anda bergaransi resmi PT Lenovo Indonesia 


BI soo 


) 
Ai sentuhar 1 yang berk 


0 dipenuhi 
a taha 


LENOVO SMART UPDATE 


UI ser co 


S-HOUR BATTERY LIFE 


Lenovo? Ideapad"" S400 


“ Intet9 Punttm? Processor 8997 
Gt, 1933MH2, 2MB 3) 

« 268 003 

50068 SATA KOD 
« Itegyated Gragi 
2 13,3 WXGA LED 
“0.3 MP Camara 
» Ventace (Face Recognition Technology 
« OneKay'" Rescue System 


HEM, 4199jt 


« HOMI 


Sting & Bet 


| #tanora 10 


“DOS 9 
500GB SATA HDO 

«Integrated Graphics 

# IT WXGA LED « HDMI 

“03 MP Camera 


Inter? Core" (3-2365M Processor 
(1.406M2, 1333MH2, IMB L3) 
“468 DORI 


« Veritace (Face Recognition Technology) 
« Onekay"" Ruscue System 


Rp 4,699jt 


1 LIPI 


DEMOKRASI DI INDONESIA 


Sangat 
Demokratis, Seberapa 
(1 emokratiskah 


Si! Indonesia 
i AN saat ini? 
Tidak 
denokrateaa AA 
ma” 
Tidak tahu TA 


Biasa saja Tv 


) 
Sangat puas 39 


181700." 
Sumber: Pusat Penelitian Politik Lomb: 


temuan dari survei ini sec 
umum cukup menggembirakan 
bagi perkembangan demokrasi di 
Indonesia. Di tengabtergah pa- 
radoks demokras 


Seberapa 


Puas atau tidak 

dengan sistem 
politik demokrasi 
di Indonesia 
saat ini? 


LI EKAN 
I . Waton" 


hakgimOfBtror"4/- 2,38ipprsen 


Imu Pengetahuan Indonesia 


cocokkah 
demokrasi bagi Biasa 
Indonesia? saja 


CT KT Ep cocok 
AS dak tahu 
Tidak tahu 


Sangat tidak puas 
idakpuas 


(317 


ANDRI 


basan sipil yang ironisnya di- 
imbangi juga dengan tingginya 
intoleransi ataupun konflik ho- 


rcaya terhadap demokrasi. 
(LOK) 


Stok 


Pemimpin 
Terbatas 


Pertimbangkan Kepala Daerah 


JAKARTA, KOMPAS — Dua tahun menjelang 
Pemilu 2014 perlu dibuka peluang lebih luas bagi 
tokoh-tokoh potensial untuk jadi calon presiden dan 
wakil presiden. Salah satunya, mendorong kepala 
daerah berprestasi untuk tampil ke panggung politik 
nasional ketika stok pemimpin nasional terbatas. 


Hal tersebut diungkapkan so- 
siolog dari Universitas Indonesia 
Thamrin Amal Tomagola dan pe- 
neliti Center for Strategic and 
International Studies Philips J 
Vermonte secara terpisah di Ja- 
karta, Kamis (1/10). Keduanya 
menilai, hingga kini belum ba- 
k tokoh alternatif untuk di- 
ai calon presiden 
dan dlia WA presiden untuk 
Pemilu 2014. Bursa pencalonan 
masih didominasi tokoh-tokoh 
clite partai politik, menteri, atau 
pejabat publik di Jakarta. 
Thamrin mengatakan, stok ca- 
lon pemimpin nasional memang 
terbatas. Proses kaderisasi ra- 
bersumber dari kepe- 
mimpinan militer atau dari or- 
ganisasi-organisasi — mahasisw: 
Nama-nama yang muncul saat 
ini cenderung elitis, terlalu me- 
di Jakarta, dan kurang 


Untuk mengatasi keadaan itu 
perlu dibuka sumber kepemim- 
pinan lain, yaitu jalur kepemim- 
pinan dari daerah. "Kita perlu 
menoleh para kepala daerah se- 
bagai sumber kepemimpinan ba- 
ru. Di antara mereka ada yang 
andal di tingkat lokal dan mung- 
kin dipromosikan di tingkat na- 
sional, Wali Kota Solo Joko Wi- 
dodo salah satunya terbukti bisa 
diterima di tingkat ibu kota DKI 
Jakarta,” katanya. 


Datang & Nikmati 


BONUS 
INST 


BELANJA BERHADIAM TOTAL 


MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


Bagi Philips J Vermonte, rek- 
rutmen pemimpin nasional dari 
daerah sangat memungkinkan 
karena memang ada sejumlah 
gubernur atau bupati yang cukup 
sukses memimpin daerahnya. 
Kepemimpinan mereka sudah 
teruji, memiliki orientasi pem- 
bangunan, dan dapat mengelola 
birokrasi. Sebagian bahi 
pilih untuk periode kedua 
ang dicintai rakyatnya. 

ita harus mulai melihat ca- 


ri daerah. Kita manfaatkan buat 
proses desentralisasi dan otono- 
mi daerah sejak tahun 1999," ka- 
tanya. 

Fenomena pemimpin daerah 
aik ke panggung nasional 
a bisa terjadi di Amer 
at (AS). Beberapa presiden AS 
ber: ari gubernur yang 
ses memimpin negara bagian, 

Tokoh potensial memang per- 
lu segera dimunculkan, Menurut 
Ketua Fraksi Partai Keadila 
jahtera Hidayat Nur Wahid, Rabu 
(40/10), langkah itu diharapkan 
dapat memperbanyak alternatif 
dan pilihan bagi parpol dan ma- 


Semakin banyak dimuncul- 
kan tokoh-tokoh potensial untuk 
pemimpin nasional akan sema- 
kin baik karena memperbanyak 
alternatif pilihan,” katanya. 

(IAM/INA/LOK) 


Hingga 13 Oktober 2012 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


menghadiri seminar tindak pidana korupsi, Kamis (1/10) di Jakarta, Nanan Sul 


rencana Polri meninjau ulang kasus penyidik Polri yang ditempat! 


Komisi III Akhirnya Setuju 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- Komisi TII melimp: 
misi III Dewan Perwakilan lah ini ke Badan Lej 
yat akhirnya menyetujui alokasi —— Wakil Menteri Hukum d 
anggaran senilai Rp 7. Hak Asasi Manusia Denny 
untuk pembangunan gedung ba- drayana, di Denpasar, Bali, 
ru Komisi marin meminta DPR memal 
Korupsi. Dengan demik pesan Presiden Susilo Bamba 
hun depan KPK dapat mem- Yudhoyono so: 
bangun gedung baru. mor 30 Tahun 206 

Putusan tersebut diambil da- KPK. Sinyal tidak a 


tentz 
4 


an masa- 
slasi DPR. 


dan 
In- 
ke- 
ami 
ang 


evisi UU No- 


ang 
pe- 


lam Rapat Pleno Komisi III, Ka-  lemahan KPK harus diikuti de- 


m di Kompleks ngan pene 
Jakarta. De- sebut da 
gislasi Nasional tahun 2010-2 
Apalagi, mayoritas fraksi sud 
Fraksi — menolaknya. 
Pernyataan Presiden sud 
tidak boleh ada pelem 
takan, putusan itu diambil untuk Gertu adap KPK). Pesan Pre: 
mengikuti kehendak rakyat dan — sudah jelas. Revisi UU KPK 
sebagai dukungan terhadap up nya 
ya pemberantasan korupsi KPK,” ujarnya. 
belumnya, Komisi III DPR mem- Menurut Direktur Monitorii 
beri tanda bintang untuk ang- Advokasi, dan J: 
dung baru KPK yang Studi Hukum dan Kebijakan F 
anggaran belum dapat di- nald Rofiandri di Jakarta, D! 
keluarkan. Berbagai imbauan dan 
tekanan dari sejumlah kalangan 
termasuk masyaral 
untuk Komisi III, 


Sarifudin Sudding dari 
Partai Hati Nurani Rak 


len itu. 
mencoba mengirimkan sinyal 


tetapi 


butan revisi UU ter- 
aftar Program Le- 


14. 
lah 


lah 


ka revisi itu menguatkan 


ng, 


ringan Pusat 


Ro- 
PR 


Irusnya merespons pesan 
"Saya lihat SBY 


ke 


DPR. DPR dipersilakan membuat 


anggota dewan tetap bergeming. — (revisi UU KPK), dan kalau ada 


Kemarin, dalam rapat mem- yang tak setuju, DPR 
bahas rencana kerja dan ang- menjelaskan sendiri 
an 2013 di Komisi III, Wakil Ketua Bersar 
Ketua KPK Zulkarnain meng- Anti Korupsi U 
ajukan anggaran untuk KPK Rp Theofrans 
698,7 miliar, termasuk untuk — desak DPR untuk « 
pembangunan gedung baru. 


ang hai 
lanya 
Pusat 


mei 


Studi 


rus 


$ Litaay juga men- 


m- 


batalkan revisi UU KPK. Amanat 


Dengan demikian, masih ada Presiden saat berpidato pada Se- 


satu hal lagi yang belum diputus- — nin (7/10) lalu cukup jel 
kan anggota dewan terkait KPK, (NTA/UTI/HAN/CI 
yaitu soal draf revisi UU KPK. 


Setelah Presiden Pidato... 


Giaa pujian dialamatkan ke isi pidato Presiden Susilo 


Bambang Yudhoyono pada Senin (8/10) malam. Saat itu, 

Presiden menyampaikan sikapnya atas sejumlah perso- 
alan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ke- 
polisian Negara RI hingga revisi Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang KPK. 

Pidato itu pun segera diikuti sejumlah langkah, Selasa lalu, 
Komisi III DPR selaku penyusun draf revisi UU KPK me- 
lemp masalah itu ke Badan Legislasi DPR. 

TIT untuk membahas revisi UU itu 
sudah habis karena draf dikirimkan ke Bale, jak 4 Juli 2012. 
Di cela rapat dengan Tim Pengawas DPR untuk Pe- 
nuntasan Kasus Bank Century, Kepala Badan Reserse Kriminal 

Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan segera 
berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan sejumlah per- 
soalan. Misalnya, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan 
imulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri. 

Sutarman juga "menggunakan" ra- 
pat itu untuk curhat. Ini terjadi ketika 
anggota Timwas menanyakan ke- 
mungkinan Polri mengambil alih 
pengusutan kasus korupsi di Bank 
Century yang diusut KPK. “Ini ambil 
us korupsi simulator aja susah, 
apalagi kasus korupsi Century,” ujar 
Sutarman. 
utarman juga mananyaan 


lis 
Bank Century. Kebet 4g diun- 
dang di rapat itu juga hanya kepolisian 
dan kejaksaan. "Mestinya kalau di- 
panggil itu tig: ihat 
progres masing-masing sesuai kesepa- 
katan. Kami siap terus dimarahi, tetapi 
yang lain rasanya tidak pernah dimarahi,” kata Sutarman. 
Saat rapat pembahasan anggaran yang dihadiri KPK ke 
marin, anggota Komisi III, Aboe Bakar, juga curhat. "KP 
menarik sekali. Kalau kita ngomong KPK, pasti salah. Pa 
kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu. 
apat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Pe 
Pembangunan Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding dari Frak: 
Partai Hati Nurani Rakyat mendekati Wakil Ketua KPK Zul- 
karnain. Mereka antara lain mempertanyakan sikap KPK yang 
diduga hanya menerima kelompok tertentu. 

”Semua yang datang pasti diterima,” ujar Zulkarnain. 

”Ah, tidak begitu,” timpal Yani. 

Karena terus didesak dengan sejumlah "pertanyaan? dari 
Yani dan Sudding, Zulkarnain pun mengatakan, dia ada di KPK 
karena dipilih Komisi III DPR. 

”Kalau begitu, mungkin kami agak salah pilih orang,” ujar 
Yani, 

Apakah kemungkinan salah pilih orang juga dilakukan rakyat 
saat pemilu legislatif? (M HERNOWO) 


Dipiesw 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JON/DMU/NWO) 


na menyampaikan 
an di KPK, Komisaris Novel 
Baswedan, yang diduga terkait penembakan tersangka pencuri burung walet tahun 2004. 


Ingat Waktu Penahanan 


Polri dan KPK Bahas Teknis Pelimpahan Berkas Korupsi Simulator 


JAKARTA, KOMPAS 


- Pembahasan teknis pelim- 


pahan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan 
simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri 
mulai membicarakan kondisi para tersangka. 
Pembahasan itu melibatkan Kejaksaan Agung dan 
pengadilan karena terkait masa tahanan mereka. 


Sejak Rabu kemarin sudah 
ada diskusi. Hari ini (kemarin) 
Ilow up (ditindaklan- 
a belum tahu bagaimana 
i pembicaraan teknis, 
apakah itu disebut pelimpahan 
atau yang lain, Teknisnya belum 
diputuskan detail. Kami me- 
nunggu pembicaraan antara tim 
KPK dan tim dari Mabes Polri,” 
Juru Bic Komisi Pem- 
berantasan Korupsi Johan Budi 
SP di Jakarta, Kamis (11/10). 

Johan mengatakan, kondisi 
tersangka secara khusus dibahas 
mengingat ada tersangka yang 
sebelumnya disidik Bareskrim 
Mabes Polri telah hampir habis 
masa tahanannya selama penyi- 
dikan. Pembahasan juga mem- 
bicarakan tentang apakah selu- 
ruh tersangka kasus korupsi 


pengadaan simulator diserahkan 
ke KPK. 
"Beberapa hal yang dibicara- 
kan mengenai status dari ter- 
sangka yang sudah ditahan Polri 
Tentu penahanan mereka tidak 
bisa dikurangi. Artinya, penahan- 
an itu harus tetap dihitung meski 
asus mereka akhirnya ditangani 
kata Johan, 
k Rabu malam sudah ada 
a Bareskrim Mabes Polri 
yang datang membahas pe 
alan teknis pelimpahan.” Namun, 
pembahasan tak berlangsung la- 
ma. Detail pembi juga 
belum saya ketahui, 
Pembahasan teknis lain juga 
melibatkan Kejaksaan Agung ka- 
rena berkas tersangka yang di- 
tangani Bareskrim Polri sebagian 
sudah dilimpahkan meskipun be- 


lum dinyatakan lengkap (P2)). 
“Ini juga ditindaklanjuti dengan 
perpanjangan penahanan. Sudah 


Bareskrim Mabes Polri masuk ke 
proses penuntutan meskipun be- 
lum P21. Kondisi inilah yang di- 
bicarakan KPK dengan Polr 
juga Kejaksaan Agung, 
Proses berkas pemeri 
ga tersangka kasus Korlantas 
yang ditangani Polri, menurut 
Kepala Biro Penerangan Masya- 
rakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli 
Amar, sepenuhnya bergantung 
KPK dapat melanjutkan 
n Polri atau 
melakukan penyidikan baru. 
Sebaliknya, menurut Boy, KPK 
juga dapat mengesampingkan 
penyidikan Polri dan pember- 
nnya. KPK 
proses penyidikan yang baru. 
amun, KPK harus memper- 
hatikan waktu yang ada, cukup 
tidak menyidik ul. 
Menurut Boy, ma 
an terhadap ketiga ter 
dah dilakukan beberapa kali se- 
hingga masa penahanan hampir 
habis. Oleh karena itu, penyidik 
KPK, Polri, termasuk jaksa, ma- 


sih membahas masalah teknis 
pelimpahan berkas terhadap ke- 
tiga tersangka | dugaan 
korupsi di Korlantas yang di- 
tangani Polri. 

”Bareskrim Polri akan menye- 
rahkan data dan barang bukti. 
Saat (berkas dan barang bukti) 
diserahkan, (berkas pemeriksa- 
an) dilanjutkan atau dibuat baru, 
sepenuhnya tergantung KPK,” 
kata Boy. 

Kuasa hukum Wakil Kepala 
Korlantas Polri Brigjen (Pol) Di- 
dik Purnomo, Harry Ponto, me- 
minta pengalihan penanganan 
kasus dugaan korupsi simulator 
SIM sebaiknya memperhatikan 
kepentingan para tersangka. 
ien saya telah ditahan se- 
lama 60 hari. Penyidikannya su- 
dah selesai dan berkasnya sudah 
dilimpahkan ke kejaksaan mes- 
kipun dikembalikan lagi,” kata 
Harry Ponto, Rabu (10/10). 

Menurut Wakil Kepala Polri 
Komisaris Jenderal Nanan Su- 
karna, pelimpahan kasus simu- 
lator kepada KPK mn di- 
koordinasikan secara jelas dan 
harus s hukum. 

(BIL/FAJ/ANA/FER) 


SIAP 
ANTONEMU! 


(TI 
“3 | 


PK 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


Terdakwa 
Angelina Sondakh 
dan Mindo Rosali- 
na Manulang ber- 
pelukan seusai per- 
sidangan. Rosa 
memberikan 
kesaksian di Peng- 
adilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Ja- 
karta, Kamis 
(1/10), dalam si- 
dang lanjutan ka- 
sus korupsi pem- 
bahasan anggaran 
Kementerian Pen- 
didikan Nasional 
dan Kementerian 
Pemuda dan 
Olahraga. 


'KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Mafia Anggaran 
di Semua Komisi 


Rosa: Saya Tidak Berani Yang Mulia 


JAKARTA, KOMPAS — Mantan pegawai pemasar- 
an di perusahaan Grup Permai, Mindo Rosalina 
Manulang, memberikan kesaksian yang memperte- 
gas bahwa di semua komisi DPR ada anggota dewan 
yang menjadi bagian dari mafia anggaran. 


Mereka bertugas menggiring 
anggaran agar sesuai pesanan 
perusahaan-perusahaan yang 
ikut bermain. Hal itu seperti yang 
dilakukan Rosa, panggilan Mindo 
Rosalina, dengan perusahaannya 
Grup Permai yang punya hu- 
n dengan anggota DPR Ko- 


hubungan, menurut Rosa, peng- 
giringan juga dilakukan pada ba- 
nyak proyek. 

Bahkan, di Kementerian Aga- 
ma juga pernah ada penggiringan 
anggaran, "Untuk pengadaan la- 
boratorium dan perpustakaan di 
madrasah tsanawiyah,” katanya. 

Di Komisi X, Rosa mengu- 
curkan dana Rp 15 miliar sebagai 
jasa penggiringan proyek yang 
dilakukan Angie. Nilai tersebut 
baru 50 persen, dan sisanya akan 
dilunasi setelah dana daftar isian 


sa dalam sidang perkara dugaan 
korupsi penggiringan anggaran di 
Kementerian Pendidikan Nasi- 
onal serta Kementerian Pemuda 
dan Olahraga dengan terdakwa pelaksanaan anggaran turun. 
Angelina Sondakh (Angie). Si- ”Kalau saya enggak ketangkap, 
dang digelar di Pengadilan Tin- masih ada pembayaran lagi (ke 
dak Pidana Korupsi Jakarta, Ka- Angie),” kata Rosa, 
mis (H/10). Hakim juga memperjelas is- 
Majelis hakim yang diketuai tilah yang digunakan Angie d: 
Sudjatmiko bertanya, selain di lam berita acara pemeriksaan 
Kemendiknas dan Kemenpora, (BAP). "Kalau yang dimaksud ke- 
apa pernah saksi Rosa juga me- tua itu siapa?” tanya hakim. Rosa 
lakukan penggiringan anggaran lama berpikir dan kemudian 
di kementerian lain? "Pernah, menjawab bahwa sebutan "ki 
misalnya di Kementerian Ki tua” itu untuk Ketua Komisi X. 
hatan untuk proyek rumah sa- — Hakim juga bertanya soal istilah 
kit," kata Rosa. 2 ng kemudian di- 
Selain itu, di Kementerian Per- jawab, "Ketua besaritu pimpinan 


Badan Anggaran, sebutannya 
Bang Ucok,” kata Rosa. 

Hakim — kembali — mencoba 
mengorek anggota DPR lain se- 
lain di Komisi X yang terlibat 
mafia anggi ”Saya tidak be- 
rani Yang Mulia,” jawab Ros 

Dalam pengakuan Rosa juga 
terungkap Angie pernah meng- 
unjungi Rosa di Tahanan Pondok 
Bambu, Desember 2011. Ketika 
ditanya jaksa penuntut umum, 
apakah benar, berd: 
Rosa memberi keterangan bahwa 
Angie mengancam akan mem- 
buat tsunami yang lebih besar 
lagi dibanding kasus M Naza- 
ruddin jika hanya dirinya yang 
diseret dalam kasus ini, Rosa pun 
mengiyakan keterangan itu. 

Menjelang akhir sidang, ke- 
saksian Rosa dibantah Angie, ter- 
utama masalah ancaman akan 
membuat tsunami yang lebih 
dahsyat di Senayan. Angie meng- 
ungkapkan saat itu ditawari Rosa 
untuk menyebut nama Anas Ur- 
baningrum dalam kasus wisma 
atlet, sedangkan bukti-bukti akan 
disiapkan pihak Rosa. Rosa tidak 
membantahnya. (AMR) 


Lihat Video Terkait 


"Sidang Lanjutan 
Angelina Sondakh” 
di vod.kompas.com/ 


rosasebutangie 


VERIFIKASI 


Partai Nilai Sipol Memberatkan 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
jumlah partai politik calon pe- 
serta Pemilu 2014 mengeluhkan 
mekanisme vei dengan 
menggunakan sistem informasi 
partai politik. Selain tidak diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD, sipol justru 
memberatkan partai politik 
Pasalnya, dengan mengguna- 
kan sistem informasi partai po- 
litik (sipol), parpol calon peserta 
pemilu harus memasukkan sen- 
diri data anggota, kepengurusan, 
dan sebagainya ke basket data di 
laman resmi Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). Data tersebut di- 
masukkan secara on-line ke la- 
man sipol yang disiapkan KPU, 
Hingga batas akhir waktu pe- 
nyerahan dokumen untuk veri- 
fikasi administrasi parpol pada 15 
Oktober 2012 belum ada satu 
parpol pun yang mampu me- 
menuhi syarat secara lengkap. 
Parpol umumnya belum mengisi 
data keanggotaan di sipol 
(Kompas, 9 Oktober 2012). 
Sekretaris Jenderal Partai Per- 
satuan Pembangunan Romahur- 
muziy, Kamis (1/10), menga- 
takan, pemasukan data parpol 
seharusnya menjadi kewajiban 
KPU sebagai penyelenggara pe- 
milu. Tidak seharusnya parpol 


yang memasukkan data dalam 
laman sipol KPU, 

Parpol merasa keberatan ka- 
rena kerap kesulitan saat me- 
masukkan data. "Jangankan apa- 
at partai, PNS (pegawai negeri 
sipil) di daerah saja belum semua 
melek komputer untuk meng-in- 
put sipol” katanya. 

Fungsionaris Partai Demokra- 
si Indonesia Perjuangan, Arif Wi- 
bowo, mengatakan, data yang 
masuk sipol juga kerap berbeda 
dengan data yang diserahkan 
parpol dalam bentuk compact 
disc yang juga diminta KPU. 
Jumlah pengurus DPP PDI-P di 
dalam sipol tertulis 714 orang. 
Padahal, jumlah pengurus DPP 
PDI-P yang diserahkan ke KPU 
sebelumnya sebanyak 264 orang 
dengan jumlah pengurus perem- 
puan sebanyak 90 orang, 

Mantan Ketua Panitia Khusus 
RUU Pemilu DPR itu khawatir, 
sistem tersebut justru merugikan 
parpol calon peserta pemilu. 


“Inilah yang kemudian me- 
nyebabkan parpol dianggap tidak 
lolos verifikasi administrasi se- 


mentara. Dianggap datanya ku- 
rang semua," katanya. 

Selain itu, menurut Arif, tata 
cara verifikasi administrasi ke- 
pengurusan serta keanggotaan 
parpol dengan menggunakan si- 


pol berpotensi menimbulkan 
permasalahan hukum. Pasalnya, 
penggunaan sipol tidak diatur da- 
lam UU Pemilu DPR, DPD, dan 
DPRD. 

Ketua DPP Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) Saleh Husin ju- 
ga mengatakan, pihaknya sempat 
keberatan dengan program sipol. 
Namun, setelah diberi arahan 
oleh KPU, Partai Hanura mampu 
mengatasi hambatan-hambatan 
dalam mengisi sipol. 

Sementara itu, Ketua Umum 
Partai Damai Sejahtera (PDS) 
Denny Tewu berpendapat, tidak 
lolosnya 34 parpol dalam veri 
fikasi administrasi sementara 
menunjukkan — bahwa — Un- 
dang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 tidak layak dijalankan, Pa- 
salnya, tidak ada satu pun parpol, 
termasuk parpol di parlemen 
yang membuat UU tersebut, yang 
berhasil melengkapi seluruh per- 
syaratan administrasi. 

Karena itu, PDS bersama se- 
jumlah parpol lain akan kembali 
mengajukan uji materi UU itu ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). 
Mereka akan meminta MK untuk 
tidak memberlakukan UU No- 
mor 8 Tahun 2012 dan mengem- 
balikan ke UU sebelumnya, yakni 
UU Nomor 10 Tahun 2008. 

(NTA) 


NARKOBA 


Lagi, Hakim Agung Anulir Hukuman Mati 


JAKARTA, KOMPAS — Ha- 
kim Mahkamah Agung kembali 
menganulir hukuman mati ter- 
pidana narkoba, yang kali ini atas 
nama terpidana Deni Setia Ma- 
harwa alias Rapi Mohammed 
. Sebelumnya, hakim MA 
menganulir hukuman mati ter- 
hadap pemilik pabrik ekstasi di 
Surabaya, Jawa Timur, Hanky 
Gunawan, dan Hillary K Chi- 
mezie, warga Nigeria yang me- 
miliki 5,8 kilogram heroin. 

Ketiga pembatalan putusan 
hukuman mati tersebut diambil 
dalam sidang peninjauan kem- 
bali. Putusan atas Hanky dan 
Hillary dilakukan Ketua Muda 
Militer Mahkamah Agung Imron 
Anwari. 

Juru bicara MA yang juga Ke- 
tua Muda Pidana Khusus MA 


(3 


Imron siap 
menjelaskan seluruh 
putusan-putusannya 

kepada tim MA. 


Djoko Sarwoko, Kamis (11/10), 
berjanji hari ini akan menjela: 
kan pembatalan putusan hukum- 
an mati atas terpidana Deni, te 
masuk hakim agung yang me- 
mutus perkara tersebut. 
Anulir hukuman mati 


atas 


Hanky dan Hillary disorot tajam 
sejumlah kalangan. Hal ini ter- 
utama karena hukuman mati 
atas Hanky diubah menjadi hu- 
kuman 15 tahun penjara. 

Djoko mengatakan, Imron siap 
menjelaskan seluruh putus 
an-putusannya kepada tim MA, 
termasuk pertimbangan hukum 
yang digunakan ketika memutus 
perkara tersebut. Permintaan itu 
disampaikan Imron kepada Ke- 
tua MA Hatta Ali, Kamis. 

Djoko mengungkapkan, Ketua 
MA aa segera membentuk tim 
pemeriksa yang akan diketuai 
Wakil Ketua MA Bidang Yu 1) 
Abdul Kadir Mappong, Pemerik- 
saan akan dilakukan dalam ranah 
teknis yudisial sehingga MA tidak 

atkan pihak lain (Komisi 


HAJI 


Arab Saudi 
Diminta 
Menjamin 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah Arab Saudi dan Ke- 
menterian Agama masih menye- 
lidiki kasus kebakaran bus yang 
mengangkut jemaah haji asal In- 
donesia dari Madinah ke Mek- 
kah, Para petugas haji di Mekkah 
berusaha memperketat penga- 
wasan dan meminta pemerintah 
setempat memberikan jaminan 
keamanan transportasi. 

Kepala Bagian Sistem Infor- 
masi Haji Terpadu, Kementerian 
Agama, M Amin Akkas, menga- 
takan hal tersebut di Jakarta, 
Kamis (11/10). "Kami terus me- 
lakukan koordinasi dengan pe- 
tugas haji Indonesia di Arab Sau- 
di dan pemerintah setempat agar 
peristiwa itu tidak berulang lagi," 
katanya. 

Senin lalu, bus yang meng- 
angkut 47 jemaah haji kelompok 
terbang (kloter) 13 Makassar ter- 
bakar dalam perjalanan dari Ma- 
dinah menuju Mekkah, Semua 
koper, tas jinjing, dan barang mi- 
lik jemaah hangus terbakar. Ti- 
dak ada korban jiwa dalam ke- 
celakaan bus dari Perusahaan 
Ummul Gura itu. 

M Amin Akkas mengatakan, 
bus dan perjalanan itu menjadi 
tanggung jawab Nagobah atau 
asosi: yang mengendalikan 
perusahaan transportasi di Arab 
Saudi. Kepala Daerah Kerja Pe- 
nyelenggara Haji Indonesia di 
Mekkah sedang berkoordinasi 
dengan Nagobah dan pemerintah 
setempat. "Mereka sedang meng- 
investi, apa penyebab keba- 
karan dan penggunaan bus oleh 
syarikah," katanya. 

Data Media Center Haji dan 
Umrah Kemenag mencatat, hing- 
ga Kamis malam sebanyak 
139.577 jemaah haji asal Indo- 
nesia dari 347 kloter berangkat 
ke Arab Saudi. Mereka langsung 
memulai ritual haji yang me- 
muncak pada Wukuf di Arafah 
yang dijadwalkan jatuh pada 25 
Oktober 2012. 

Hingga Kamis malam, total 34 
orang meninggal di Madinah dan 
Mekkah. Mereka berasal dari klo- 
ter Padang, Palembang, Aceh, 
Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, 
Makassar, dan Balikpapan. 

(TAM/INK) 


12 
hati 


II 


Warna — Yarw Zeond Naertord Segacere Unud Kngdom Urnted Sate 


H Siraka — Corodu 


(Sabu) Bogor 


» 
@ 1&00-18:00 
4 Hotel Santika Bogor 
(& (0251 8390 211/2 
0811 980 724 


« Seminar “Tentukan Karirmu dengan Memilih Jurusan Yang Tepat" 
olah Dr. Heryanti Satyodi M.Psi 
# Workshop "IELTS Test - Your Passport to International Career” 


Jangan lewatkan Free IELTS Preparation" & Free Application Foo" 


Serpo' 
Pan D 

3 Hotel Santika BSD 
(&' 1021) 29211484 


“ “Study and the Country” Seminar - Australia, Kanada, New Zealand, | 


0811 166 8576 
IN Edinkconnex 


Bawa data akademis untuk penilaian langsung #syarar dian ketentuan berkaku 
(3 Bediinkconnex IN www.ediinkeducaton.com 


There's 


nothing like frette 


FABULOUS OFFER 


Disc 
UrTo 


WITH Of INSTAN 


» Blissliving Bouti gue Plaza Indonesiale 


“ SOGO Plaza Senayan « METRO Gang. 


mrioperkoran @ & 


40:20. 


Ter TO INSTAN PER OP MO ag 


"TB REA SSEIBU Grand Indonesia 


ia City and Plaza S n 


| 


DARI JAKARTA 


9 ah 
40 TAHUN PERJALANAN 
MENAKJUBKAN BERSAMA 
MALAYSIA AIRLINES. 


DAPATKAN PERJALANAN YANG Br TAK TERLUPAKAN 


BEIJING & SHANGHAI 


28167 


ASIA UTARA 


KELAS EKONOMI 


TOKYO & OSAKA 


#8285 


ASIA TENGGARA KELAS EKONOMI ASIA SELATAN KELAS EKONOMI 
KUALA LUMPUR bs 77 MUMBAI, DELHI 12 306 
PHUKET & BANGKOK 8096 AUSTRALIA KELAS EKONOMI 
HO.CHI MINH CITY 5128 SYDNEY ts 220 
CINA & HONG KONG KELAS EKONOMI MELBOURNE 

HONG KONG Bah 102 EROPA KELAS EKONOMI 


AMSTERDAM 
FRANKFURT 
LONDON 
PARIS 


431 


Ketentuan: Hargi 


Follow Malaysia Airlines on: M3 £ 


sya tertra mencaka 
Sewaktu. waktu. Harga mengacu akan ketersedian ost. Syarat 8 Ketantuan ain 


Periode Booking: Sekarang hingga 31 Oktober 2012 
Periode Perjalanan: 15 Oktober 2012 hingga 31 Maret 2013 


| ye 


VTuteg 2 | 


Tersedia pula penawaran ke berbagai destinasi lainnya dan harga spesial untuk kelas bisnis. 


Pesan sekarang juga di www.malaysiaairlines.com, atau kunjungi kantor Malaysia Airlines 
dan travel agent terdekat, atau hubungi call centre Malaysia Airlines 021-5229690. 


ermasuk airport tax. Harg: 


menga malaysia HD 


atas sesuai dengan tanggal pubilkasi dan dapat 


HARGA PULANG PERGI 


@ 


Soe 
MALAYSIAN HOSPITALITY 
Ta 201 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


ANTARA/FANNY OCTAVIANUS 


Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, 


Jakarta Pu: 


&, Kamis (11/10). Pada aksinya yang ke-277 itu mereka menyerukan penolakan Rancangan 


Undang-Undang Keamanan Nasional dan mendesak Presiden menarik atau membatalkan RUU itu. 


Putusan MK Membahayakan Publik 


JAKARTA, KOMPAS — Pu- 
tusan Mahkamah Konstitusi per 
10 Oktober 2012 terhadap per- 
mohonan — pengujian — Un- 
dang-Undang Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Intelijen Negara di- 
nilai mengecewakan, 

MK menolak semua permo- 
honan karena undang-undang 
tersebut dipandang sudah sejalan 
dengan UUD 1945. Untuk itu, 
perlu dilakukan — eksaminasi, 
mencermati penerapannya, dan 
sangat mungkin dilakukan peng- 
ujian kembali. 

Pemohon u 


bermasalah dan tidak sejalan de- 
ngan konstitusi (UUD 1945). 

Wahyudi mengatakan hal ter- 
sebut dalam media briefing "Me- 
nyikapi Putusan MK atas UU 
Intelijen Negara” di Jakarta, Ka- 
mis (1/10). 

Menurut Wahyudi, dalam pu- 
tusannya, MK justru mengaitkan 
antara satu aturan dan aturan 
lain dalam UU Intelijen Negara. 
MK tidak ra. mendalam 
mengeksplorasi prinsip kei 
telijen yang baik ataupun dis 
sus mengenai keamanan na- 
sional, 

Wahyudi mengatakan, pemo- 
si UU Intelijen Negara. Ko-  hon menghendaki ada pembatas: 
meminta MK membatalkan an yang detail dan tegas menge- 
16 ketentuan pada UU tersebut nai' keamanan nasional ataupun 
yang dinilai mengancam dan ancaman keamanan nasional 
membatasi hak konstitusional (Pasal 1 Angka 4). Pasal ini poten- 
warga negara serta bertentangan sial mengganggu perlindungan 
dengan UUD 1945, HAM warga negara. Namun, jus- 

Koordinator Pemantauan Ke-  tru MK mengat 

ijakan Lembaga Studi dan Ad- an yang detail 
arakat (Elsam) Wah- sempit ruang ge 
'ar mengatakan, secara lam bertind: 
pertimbangan hukum "Ini berbahaya karena MK 
MK dalam putusannya tidak se- — menyerahkan sepenuhnya kate- 
penuhnya bisa menjawab argu-  gorisasi ancaman kepada peme- 
mentasi yang dikemukakan para rintah atau institusi intelijen sen- 
pemohon. Argumentasi pemo- diri, tanpa'suatu mekanisme kon- 
hon secara jelas menunjukkan  trol yang ketat,” kata Wahyudi. 
perumusan UU Intelijen Negara Direktur Operasional Impar- 


kan mempe 
ak intelijen da- 


umum 


sial Bhatara Ibnu Reza mengata- 
kan, "Pertimbangan MK meleset 
dan mencoba menjawab tren glo- 
bal. MK hanya melihat UU In- 
telijen Negara hanya sebagai alat 
mengantisipasi terhadap teroris. 
Padahal, m: pil terma- 
n berada 
yang rentan. Pe- 
menggunakan UU 
Intelijen ini sebagai alat untuk 
melakukan tindakan represif.” 


juga potens ial ter jadi jika Ran- 
cangan Undang-Undang Kea- 
manan Nasional disahkan, Oleh 
karena itu, anggota DPR, Lily 
Wahid, secara terpisah, mende- 
sak agar pasal-pasal karet di da- 
lam RUU Keamanan Nasional 
dihapuskan karena berpotensi 
disalahgunakan penguasa demi 
kepentingan politik. Definisi ke- 
amanan nasional ataupun an- 
gat tidak ter- 


caman nasional s: 
ukur, 


al karet itu multi- 
Gitafsir untuk kepen- 
g iapa pun yang berkuasa. 
RUU ini sudah beberapa kali di- 
tolak Komisi 1 dan Pansus. Draf- 
uga sudah beberapa kali di- 
ubah, tetapi pasal-p karet 
tetap saja ada di sana," kata Lily, 
Kamis (1/10). (OSA/ANA) 


Wafid Muharram: Andi 
Bertanggung Jawab 


Penarikan Penyidik KPK Hambat Penyidikan Hambalang 


JAKARTA, KOMPAS — Mantan Sekretaris 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid 
Muharram menyatakan, Menteri Pemuda dan 
Olahraga Andi Mallarangeng sebagai pengguna 
anggaran bertanggung jawab dalam proyek 
pembangunan kompleks olahraga terpadu di 
Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 


kret kementerian. Tentu sa- 
ngat erat kaitannya dengan peng- 
gunaan anggaran di Kemenpora 
berkaitan dengan tersangka DK 
(Deddy Kusdinar),” kata Juru Bi- 
cara KPK Johan Budi SP. 

Wafid diperiksa hampir selama 
delapan jam oleh penyidik KPK. 
Seusai diperiksa, Wafid mengat: 
kan, "Pak Andi dalam konteks 
anggaran adalah pengguna ang 
garan, sementara saya adalah ku- 
asa pengguna anggaran. Sebagai 
pengguna anggaran, Pak Andi 
bertanggung jawab (dalam pro- 
yek Hambalang)," kata Wafid. 

Dia mengaku tak tahu apak: 
ada aliran dana yang mengalir 


Komisi Pemberantasan Ko- 
rupsi, Kamis (11/10), memeriksa 
Wafid sebagai saksi untuk ter- 
sangka kasus dugaan korupsi 
proyek Hambalang, mantan Ke- 
pala Biro Keuangan dan Rumah 
Tangga Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Deddy Kusdinar, 

Keterangan terpidana dalam 
kasus korupsi Wisma Atlet SEA 
Games tersebut diperlukan un- 
tuk mengorek seputar pertang- 
gungjawaban anggaran dalam 
proyek Hambalang, 

"Kami berharap dari pemerik- 
saan Wafid Muharram hari ini 
karena dari truktural di Ke- 
menpora lalah mantan se- 


dari proyek Hambalang ke Andi, 
Namun, dia yakin, KPK cepat 
atau lambat pasti mengetahui si- 
apa saja yang bersalah dalam 
proyek Hambalang, 

Wafid mengungkapkan, perta- 
nyaan penyidik seputar proses 


sertifikasi hingga pengadaan 
konstruksinya. Dalam semua 


proses tersebut, menurut Wafid, 
Andi tahu. "Pertanyaan penyidik 
seputar sertifikasi tanah di HTam- 
balang, juga mengenai proses 
pengadaan konstruksinya. Pak 
Andi pasti paham mengenai pro- 
ses sertifikat dan pengad 
ti paham. Dalam proses serti- 
i (tanah), saya lapor beliau,” 
ujar Wafid. 


Terhambat 


Terkait penanganan kasus 
Hambalang, Johan mengatakan, 
kecepatan penyelesaiannya me- 
mang berkurang karena masalah 
polemik seputar penarikan pe- 
nyidik secara besar-besaran oleh 
Mabes Polri bulan lalu. Menurut 
Johan, dari 20 penyidik yang 


ditarik Mabes Polri bulan lalu, 
ada penyidik yang menangani 
dugaan korupsi proyek Hamba- 
lang. "Memang kecepatan pasti 
mengalami sedikit hambatan,” 
kata Johan. 

Johan mengatakan, belum ada 
rencana KPK memeriksa Deddy 
bagai tersangka. Urutan peme- 
n terhadap saksi dan ter- 
sangka dalam kasus ini sangat 
tergantung dari strategi penyidik, 

“Memang, tersangka atau 
yang diperiksa duluan adalah ba 
gian dari strategi penyidik meng- 
ungkap kasus ini,” katanya, 

Saat ditanya apakah ket: 
ngan Wafid bisa membuka jalan 
bagi KPK menapaki anak tangga 

lanjutnya dalam menetapkan 
tersangka baru di kasus dugaan 
korupsi Hambalang, Wakil Ketua 
KPK Bambang Widjojanto tak 
membantahnya. "Doa dan du- 
kungan mi t menjadi 
energi yang luar biasa bagi KPK 
untuk menyelesaikan kz 
ng sedang Angan 
nya. (BIL) 


JAKARTA, KOMPAS — Ge- 
lombang "Musim Semi Arab” 
memberi pengaruh terhadap me- 
lemahnya gerakan teror global 
yang digelorakan Al Gaeda 
matian sang pemimpin, € 
bin Laden, juga kian memper- 
lemah gerakan tersebut. Kelom- 
pok teror yang bc asi dengan 
Al Oaeda di beberapa negara kini 
cenderung beralih fokus pada isu 
konflik lokal/regional. 

Hal itu diungkapkan mantan 
agen khusus FBI, Ali H Soufan, 
kepada Kompus seusai diskusi 
man ai terorisme yang digelar 

Yayasan Prasasti Perdamaian di 
Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, 

Kamis (4/10). 

”Kelompok teror lokal di ber- 
bagai negara kini cenderung fo- 


benarnya semakin melemah di 
dunia Islam saat ini,” ujar Ali, 
yang juga penulis buku The Black 
Banners, The Inside Story of YAI 
and the War Against al-(aeda. 
Bahkan, sebelum kematian 
Osama pun, menurut dia, na 
gerakan global itu sudah kian 
melemah akibat gelombang re- 
volusi Musim Semi Arab (The 
Arab Spring), seperti di Tunisia, 
Mesir, Libya, 
pemberontakan 
Bahrain, Suriah, dan Yama 
Ali mencontohkan, saat g 
lombang revolusi di Arab terjadi, 
banyak anggota Al Gaeda yang 
memutuskan kembali ke nege- 
rinya untuk bergabung dalam ge- 


r n menumbangkan penguasa 
diktator, 

Menurut Ali, kendati Al Gaeda 
masih tetap ada, belum muncul 
pemimpin yang memiliki karis- 
ma seperti Osama bin Laden. 

Ali menambahkan bahwa ke- 
tiadaan sosok yang mampu 
menggelorakan narasi musuh ja- 
uh (Amerika Serikat) membuat 
kelompok teror di dunia 
at ini kembali memfokuskan 
pada konflik lokal dan me- 
yerang otoritas lokal. Ali men- 
contohkan kasus di Indonesia, 
yakni munculnya kelompok-ke- 
lompok teror yang menyasar 
aparat negara, yakni polisi. "Bu- 
kan hanya di Indonesia, kecen- 
derungan itu juga muncul di ne- 
gara-negara lain, seperti Nigeria 


Yayasan 
Perdamaian Noor Huda 
juga sepakat dengan Ali. Kelom- 
pok teror di setiap negara punya 
karakter unik dan membutuhkan 
model penanganan tersendiri, 
Kasus di Indonesia, penanganan 
terhadap setiap anggota kelom- 
pok teror yang ditangkap se 
rusnya berbeda bergantung pada 
level keterlibatannya, 

"Apakah dia hanya pengikut, 
operasional, atau ideolog. Ter- 
hadap ideolog, misalnya, pende- 
n deradikalisasi tidak masuk 
,” kata Huda, Bukan hanya 
level keterlibatan, setiap kelom- 
pok teror juga seharusnya di- 
tangani berbeda-beda berdasar- 
kan motifnya. (SF) 


Soft Launching 


285012 


Ground Breaking 


Apartment « Hotel 


Kami Hadir : 

8-14 Oktober 2012 

di Citraland 

15-23 Oktober 2012 
diLt, LG depan Carrefour 
Centralpark Mall 


Harga Perdana Cicilan 


2) 00 JUTAAN'| Rp 


JUTAAN 
BULAN 


MARKETING GALLERY: 


s 


(021) 


"OPEN DAILY 09.00 AM 
PT, CAKRAWALA BUMI SEJAHTERA | www.point8group.com 


JL.DAAN MOGOT KM 14 Jakarta Barat | DEVELOPER : 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Business Park 


pa / 


— 


TERRACE MANSION « AIRCREW TOWER 


19.00 PM 


www.bankmandiri.co.id 


mandiri 


Enjoy and Experience 506 off 
from EXCELSO with mandiri credit card 


mandiri — kartu dan  EXCELSO 
mempersembahkan diskon 5096 untuk 
setiap pembelian makanan dan minuman 
senilai minimum Rp. 200.000 khusus bagi 
pernegang mandiri kartu kredit. Promo ini 
berlaku : 1 — 31 Oktober 2012 diseluruh 
outlet EXCELSO yang berpartisipasi. 


kredit 


IE) emandiricard (F9 mandirikartukredit 


mandiri call 


Tingkatkan transaksi Anda menggunakan mandiri 
kartu kredit dan dapatkan 1 (satu) mandiri power 
points setiap transaksi Rp 2500,- 
Kumpulkan mandiri power 
dengan berbagai voucher menarik. 


point: 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


EA 


dan tukarkan 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Agar Indonesia Tak Terperangkap 


emerintah harus konsisten 
melaksanakan kebijakan 
industri bernilai tambah agar 
tak masuk perangkap negara 
berpendapatan menengah, 


Seperti diungkap laporan Kantor Bank Dunia di Indo- 
nesia, Indonesia memiliki kesempatan memanfaatkan sek- 
tor manufaktur untuk mendapatkan nilai tambah tinggi 
sekaligus menyerap tenaga kerja. 

Mengembangkan sektor manufaktur dapat menjadi 
jalan keluar dari perangkap pendapatan menengah. Indo- 
nesia dapat terperangkap menjadi negara berpendapatan 
menengah bila tidak segera meninggalkan ketergantungan 
pada ekspor barang tambang dan hasil alam mentah serta 
mengandalkan upah buruh murah. 

Pengalaman saat ini mengajarkan, ekspor dalam bentuk 
barang mentah rawan terhadap siklus komoditas dan 
gejolak ekonomi dunia. Nilai ekspor Indonesia dari Januari 
hingga Agustus tahun ini turun 5,58 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu, Hal ini ikut menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi turun dari 6,5 persen pada 201. 

Pada saat yang sama, menguatnya tuntutan buruh untuk 
menaikkan upah membuat industri yang mengandalkan 
upah murah tak mampu bersaing dengan produk sejenis 
dari negara lain yang upah buruhnya lebih murah, Hal ini 
sudah dikeluhkan banyak pengusaha dalam negeri. 

McKinsey, konsultan bisnis internasional, menyebut 
Indonesia berpotensi jadi negara berekonomi terbesar 
ketujuh di dunia pada 2030, Tahun ini, dengan pemulihan 
ekonomi lebih lambat dari perkiraan, Dana Moneter 
Internasional masih memprediksi pertumbuhan Indonesia 
Gl persen, tertinggi kedua setelah China. 

Indonesia memiliki sejumlah faktor pendorong. Jumlah 
penduduk usia kerja terus membesar melebihi penduduk 
usia muda, Situasi itu memungkinkan bertambahnya juga 
tenaga kerja perempuan serta akumulasi modal, Jumlah 
kelas menengah sebagai tenaga kerja dan konsumen juga 
akan bertambah karena tingkat pendidikan lebih baik. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditunjang 
konsumsi dalam negeri. Untuk menjamin keberlanjutan 
pertumbuhan itu, Indonesia harus dapat mengembangkan 
industri manufaktur. Selain demi memenuhi kebutuhan 
domestik, juga memastikan tersedianya lapangan kerja 
bagi tenaga kerja perdesaan dan pertanian. 

Transformasi struktural itu menuntut kerja keras dan 
konsisten. Selain membangun infrastruktur, produktivitas 
tenaga kerja nasional juga harus ditingkatkan agar dapat 
bersaing dan memenuhi tuntutan kesejahteraan. Pen- 
didikan yang mendukung strategi pembangunan nasional 
berperan penting. Inovasi dari dunia pendidikan, lembaga 
penelitian, dan swasta harus mendapat kesempatan men- 
jadi bisnis dan menumbuhkan kewiraswastaan. 

Tidak ada jalan pintas untuk menjadi negara kaya meski 
memiliki ekonomi besar. Kerja keras dan konsisten di 
bawah kepemimpinan nasional yang kuat akan membawa 
Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah. 


Tragedi Malala Yousafzai 


angat bisa dipahami kalau PBB 
menyebut tindakan Taliban 
yang menembak Malala 

(aa Yousafzai sebagai ”biadab” atau 
”kejam sekali” dan ”pengecut”. 

Istilah itu terasa sangat keras, Bukan hanya PBB yang 
mengecam keras tindakan Taliban, atau yang di Pakistan 
dikenal sebagai Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), melain- 
kan juga berbagai kalangan di Pakistan. Pemimpin Partai 
Jamaat- mi, Syed Munawwar Hassan, menyebut tin- 
dakan TTP itu sebagai tindakan "tercela", 

Politisi yang tengah naik daun, Imran Khan, menyebut 
tindakan TTP sebagai "serangan pengecut” yang dilakukan 
oleh "teroris brutal”. Kepala Staf Bala Tentara Pakistan 
Jenderal Ashfag Pervaiz Kayani menyebut serangan ter- 
hadap Malala sebagai "keji sekali” dan serangan itu mem- 
beberkan "pikiran ekstremis" di Pakistan, 

Tindakan TTP sudah menjelaskan sebutan-sebutan di 
atas. TTP menembak Malala Yo: i, gadis remaja yang 
baru berusia 14 tahun, dari Swat, Pal n bagian utara. 
Tembakan itu mengenai kepala dan lehernya. Malala—ber- 
sama dua temannya—ditembak karena dianggap mengam- 
panyekan budaya Barat. Malala sejak berusia 11 tahun giat 
mengampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pe- 
rempuan, suatu hal yang dilarang oleh Taliban. Itulah 
sebabnya TTP tetap berniat menghabisi Malala kalau kali 
ini selamat. 

Sangat sulit diterima nalar apa yang dilakukan TTP. Apa 
salahnya seorang perempuan bersekolah, mencari ilmu, 
tumbuh dan berkembang, serta akhirnya menjadi manusia 
seutuhnya? Bukankah kebebasan adalah hak setiap orang 
dan kelompok, bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan 
bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. 

Kita memahami bahwa setiap orang, setiap warga, amat 
membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, 
kebebasan dari kemiskinan yang membelenggunya, juga 
kebebasan untuk berkembang menjadi manusia seutuh- 
nya. Namun, tragedi Malala itu menjelaskan, anak-anak 
perempuan dan perempuan sudah kehilangan kebebasan 
mereka sebagai manusia. TTP telah mencabut kebebasan 
kaum perempuan, bahkan anak-anak perempuan. 

Malala telah berada pada titik yang sama dengan 
Benazir Bhutto, yang tewas ditembak. Benazir adalah sosok 
pendobrak kebekuan politik di negeri republik Islam yang 
gagal dikendalikan rezim militer. Karena itu, dulu, kemati- 
an Benazir disebut sebagai penguburan demokrasi Pakis- 
tan. Kini, penembakan terhadap Malala tidak hanya me- 
ngubur demokrasi Pakistan, tetapi juga mengubur nilai- 
nilai dasar kemanusiaan. 

Kini, Pakistan ada di jalan simpang, apakah mereka akan 
membiarkan radikalisme menguasai negeri itu atau ber- 
sama-sama militer dan politisi yang tidak pernah rukun 
memeranginya dan membawa Pakistan menapaki babak 
baru yang lebih manusiawi? 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


etika saya bertugas 
K jadi profesor tamu 

di Malaysia, saya 
ngobrol dengan sopir taksi 
yang mengatakan bahwa 
jadi orang Indonesia itu 
enak, mau ngomong apa 
saja boleh. Di Malaysia 
orang takut berbual 
(ngobrol), salah bicara bi- 
sa ditangkap polis. 


Boleh jadi sopir taksi itu lebay 
(berlebihan). Akan tetapi, kesan 
”ketidakbebasan” saya tangkap di 
berbagai situasi selama satu se- 
mester bertugas di sana tahun 
2008. Kesan itu diperkuat de- 
ngan pembicaraan saya dengan 
beberapa mantan tahanan ISA 
(Internal Security Act) yang per- 
nah dibina (bukan dipenjara) se- 
lama 2-6 tahun di rumah tahanan 
ISA. Mereka ditahan dengan 
alasan perbuatan atau kata-kata 
yang mengancam keamanan ke- 
rajaan (bahasa Malaysia untuk 
negara), yaitu dianggap terlibat 
dalam gerakan radikal Islam. 
Memang, Malaysia tampak da- 
ri Jakarta seakan-akan aman ten- 


Psikologi Keamanan Nasional 


Oleh SARLITO WIRAWAN SARWONO 


teram. Gemah ripah loh jinawi, 
kata orang Jawa (yang artinya 
makmur sejahtera). Namun, di 
dalam ada perasaan tertekan di- 
pendam dalam-dalam. Bukan ha- 
nya dalam persoalan agama, 
tetapi juga hubungan antaretnik 
minoritas China dan India de- 
ngan etnik mayoritas Melayu. 
Sebaliknya, di Indonesia, kita 
iri melihat Malaysia yang begitu 
maju dalam perekonomian yang 
ditunjang yang situasi keamanan 
nasional kondusif. Itulah mung- 
kin yang menyebabkan adanya 
gagasan meluncurkan RUU Ke- 
amanan Nasional (Kamnas). 


Ditentang 


RUU ini pertama kali diluncur- 
kan pemerintah pada 2007, ketika 
Menteri Pertahanan dijabat Ju- 
wono Sudarsono. Euforia bangsa 
Indonesia sudah kebablasan se- 
hingga menyuburkan ideologi- 
ideologi radikal, menyebabkan 
orang gampang sekali melakukan 
kekerasan. Baik berupa bom (dari 
bom gereja tahun 2000, sampai 
bom Bali I dan II, bom Kedubes 
Australia dan bom Marriot T) 
maupun tawuran (dari antar- 
sekolah/kampus sampai pilkada). 


Perasaan lelah menghadapi 
kericuhan yang tak kunjung se- 
lesai, termasuk pada era Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, bu- 
kan hanya dialami oleh para pe- 
jabat Kementerian Pertahanan 
dan kalangan TNI yang dulu per- 
nah mengawal keamanan negara. 
Orang-orang awam pun sering 
bertanya-tanya, seperti:”Mau di- 
bawa ke mana negara ini?” atau 
mengeluh, "Kita perlu pemimpin 
yang lebih tegas dan keras”: atau 
"Lebih enak zaman Soeharto”. 

Anehnya, ketika RUU Kamnas 
diluncurkan, reaksi yang menen- 
tang kuat sekali, Bukan hanya 
para pakar, seperti Prof Nurha- 
san Ismail dan Hermawan Su- 
listyo, serta pengamat dan aktivis 
sosial-politik, seperti Ray Rang- 
kuti dari Lingkar Madani untuk 
Indonesia dan Hendardi dari Se- 
tara Institute, melainkan juga 
hampir semua akademisi (LIPI, 
universitas), media cetak dan 
elektronik, LSM (Elsam, Impar- 
sial, IPW, Kontras), dan sebagian 
anggota/fraksi DPR menolak 
RUU itu. 

Memang ada sebagian anggo- 
ta/fraksi DPR yang menerima 
kehadiran RUU Kamnas, tetapi 


nyatanya pada 20 Maret 2012 
draf RUU itu dikembalikan oleh 
Pansus DPR ke pemerintah, Na- 
mun, pada akhir Mei 2012 (hanya 
selang 25 bulan) pemerintah 
mengembalikannya lagi ke DPR 
tanpa ada revisi. Pemerintah ti- 
dak mengerjakan PR-nya. Sudah 
jelas reaksi keras dari masyarakat 
timbul lagi. 


Kecemasan berlebihan 


Masalahnya, benarkah kita be- 
nar-benar ' memerlukan UU 
Kamnas? Pengalaman Malaysia 
dengan ISA bukan contoh yang 
baik dari sudut pandang kebe- 
basan berekspresi warga negara, 
yang merupakan salah satu hak 
asasi manusia dijamin oleh 
UUD 45. Dalam istilah psikologi, 
gagasan RUU ini bisa jadi hanya 
merupakan angst psychose (psi- 
kosis kecemasan), yaitu kecemas- 
an berlebihan yang disebabkan 
oleh trauma masa lalu. 

Kalau ancamannya adalah ter- 
hadap keutuhan, kesatuan dan 
persatuan, bangsa Indonesia su- 
dah punya Pancasila sebagai 
pengikat sehingga kita bisa ber- 
Bhinneka Tunggal Tka. Yang per- 
lu kita lakukan hanyalah lebih 


serius mengawal Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Sebagai contoh, kebetulan sa- 
ya tahu para alumnus pesantren 
dari pelosok Indonesia yang 
mendapat beasiswa dan langsung 
kuliah di Arab Saudi, Mesir, atau 
Yaman. Jangan heran kalau pe- 
muda-pemuda yang hanya tahu 
kampungnya dan tidak tahu 
nyak tentang Indonesia, bisa jadi 
radikal dalam tempo beberapa 
tahun saja. Bahkan "John Pan- 
tau" si jahil dari salah satustasiun 
TV pernah meminta beberapa 
anggota DPR untuk melafalkan 
Pancasila dan menyanyikan ”In- 
donesia Raya”. Ternyata mereka 
". tidak hafal”, 

Tentu saja metode indoktri- 
nasi model Pedoman Penghayat- 
an dan Pengamalan Pancasila 
(P4) pada era Soeharto sudah 
ketinggalan zaman. Namun, me- 
ngawal Pancasila dengan meto- 
de-metode yang lebih cerdas dan 
egalitarian harus diciptakan, di- 
kembangkan, dan dipraktikkan 
oleh pemerintah kalau kita tetap 
ingin NKRI yang bersatu teguh. 
SARLITO WIRAWAN 
SARWONO 

Psikolog Sosial 


Independensi demi Obyektivitas 


onflik antara KPK dan 
K Polri sesungguhnya bu- 

kan semata-mata me- 
nyangkut perebutan kekuasaan 
dan wewenang. Karena itu, pe- 
nyelesaiannya pun tidak boleh 
hanya dibatasi pada penyelesaian 
politik kekuasaan dalam bentuk 
turun tangan Presiden sebagai 
Kepala Negara dan Kepala Pe- 


merintahan RI. 


Penyelesaiannya juga tidak boleh hanya 
dilarikan sekadar berdasarkan kewenang- 
an prosedural formal sebagaimana di- 
amanatkan oleh UU. UU memang meng- 
amanatkan semua perkara pidana khusus 
korupsi harus ditangani oleh Komisi Pem- 
berantasan Korupsi (KPK), sedangkan 
Polri lebih berwenang menangani perkara 


pidana umum lainnya. 


Lebih dalam dari itu, persoalan ini 
menyangkut prinsip moral independensi 
dalam hal ini obyek- 
Persisnya, 
obyektivitas kebenaran hukum dan ke- 
adilan. Karena itu, kalau seumpamanya 
UU atau ada aturan mengamanatkan agar 
ketika Polri sudah lebih dulu menangani 
kasus dugaan korupsi di Korlantas, harus 
rkan untuk ditangani Polri, 
UU atau aturan semacam itu harus batal 
demi alasan etis menjamin obyektivitas 


demi obyektivitas 
tivitas hukum dan 


moral, 


dibi 


kebenaran hukum dan keadilan. 


Konflik kepentingan 


Salah satu aspek penting dari prinsip 
etis independensi demi obyektivitas ada- 
apa pun yang 
menangani sebuah perkara, termasuk per- 
harus menghindarkan diri 
dari kemungkinan benturan atau konflik 
kepentingan yang dapat mengaburkan dan 
merongrong obyektivitas penanganan per- 
kara tersebut. Hal itu berarti, secara etis, 


lah bahwa pejabat atau 


kara hukum, 


pejabat KPK, Polri, atau pejabat 


Oleh A SONNY KERAF 


atau fasilitas apa pun dari pihak la- har 


menyadari bahwa siapa 


publik mana pun harus se- 
nantiasa tidak boleh masuk ke 
dalam situasi yang dapat me- 
nimbulkan konflik kepentingan 
yang merongrong obyektivitas 
keputusan atau kebijakan apa 
pun yang diambilnya. 

Prinsip e berlaku umum 
dalam kasus apa pun bagi pejabat 
publik mana pun. Dan, hukum positif di 
negara mana pun harus mewadahi pri 
etis ini demi menegakkan obyektivitas 
kebenaran hukum dan keadilan. Bahkan, 
prinsip etis ini berlaku bagi profesi 
mana pun. 

Itu berarti, secara etis sudah de- 
ngan sendirinya berlaku begitu saj 
tanpa perlu diperdebatkan bahwa 
ketika ada dugaan korupsi yang“ 
melibatkan instansi mana pun, da- 
lam hal ini Polri, kasus tersebut tak 

nstansi bersang- 


boleh ditangani 


in—khususnya pihak yang beperka- 
ra—karena dikhawatirkan akan me- 
nimbulkan konflik kepentingan 
yang merongrong independensi 
demi obyektivitas. 

Itu sebabnya kita butuh se- 
buah lembaga khusus yang in- nye 
dependen untuk pemberantasan 
korupsi (KPK), termasuk ada 
pengadilan khusus untuk tindak 
pidana korupsi. Lembaga-lemba- 
ga ini diharapkan benar-benar 
independen terhindar dari kon- 
flik kepentingan apa pun demi 
obyektivitas hukum dan keadil- 


korupsi 


Atas dasar itu pula, seharusnya 
ada aturan hukum yang melarang 
penyidik KPK menangani dugaan 
korupsi yang melibatkan instansi 
induknya, Maka, penyidik KPK 
yang berasal dari Polri tidak boleh 
kutan. Ini demi menghindari kon- i kasus dugaan korupsi 
ilik kepentingan dan tegaknya in- yang melibatkan Polri. Demikian pu- 
dependensi demi obyektivitas hu- la penyidik KPK yang berasal dari 
kum dan keadilan. Kalau Polri tetap kejaksaan, tidak boleh menyidik ka- 
menangani kasus yang melibatkan sus dugaan korupsi yang melibatkan 
anggota korpsnya, publik tidak akan ksaan. Kecuali kalau semua pe- 
mudah percaya, apa pun hasilnya itu,“ nyidik KPK adalah benar-benar 
termasuk kalaupun hasilnya sangat murni penyidik KPK lep: 


gungan, 


publik itu, dia tetaplah manu 
lemah. Karena itu, selalu 
mungkinan bahwa entah kapan, karena 
satu dan lain hal, kita mendapatkan pe- 
jabat KPK yang tidak punya integritas dan 
karena itu menyalahgunakan wewenang- 
mpai terlibat tindak pidana korupsi. 
Untuk itulah, prinsip dasar independen: 
demi obyektivi 
wadahi sejak sel 
an hukum bahwa tidak boleh instansi 
terkait, termasuk KPK, menangani dugaan 


isa dibantah bahwa inte, 
individu pejabat juga sangat penting. De- 
ngan membangun 
kelak tak akan ada lagi konflik, ketersing- 


amanat sah 


Prinsi 


obyektif sekalipun. Ketidakpercaya- 

a secara moral, terlepas dari 
apakah citra Polri sedang sangat baik atau 
sebaliknya sedang sangat buruk. 

ini penting dan sedemikian 
mendasarnya mengingat kenyataan yang 
tidak dapat diclakkan bahwa setiap ma- 
nusia pada dasarnya lemah dalam arti 
mudah terbawa konflik kepentingan. Ka- 
rena mudah terjebak d 
pentingan, sejak awal—siapa pun dia—ha- 
rus dibebaskan dan menghindarkan diri 
dari kemungkinan terlibat dalam konflik 
kepentingan. Itu juga esen: 
bagi pejabat publik, termasuk KPK dan 
Polri, untuk tidak boleh menerima hadiah 


lam konflik ke- 


andainya 


semua kasus 


dari larangan 


stansi induknya masing-ma 


Sistem yang terwadahi hukum 


Hal sama berlaku juga ba 
suatu saat sampai terjadi bahwa 
ada pimpinan atau pejabat KPK diduga 
melakukan tindak pidana korupsi. 
dengan sendirinya harus diterima secara 
etis bahwa kasus dugaan korupsi yang 
melibatkan pimpinan 
tersebut tidak boleh di 
Kendati hukum mengamanatkan bahwa 
upsi ditangani oleh KPK. 

Dalam hal ini, kita tidak boleh secara 
naif mengandalkan begitu saj 
pejabat publik yang sedang menjabat. Kita 


i KPK. Se- 


adah 


au pejabat KPK 
ngani olch KPK. 


integritas 


Utang Obligasi Pemerintah 


Oleh ADLER HAYMNAS MANURUNG 


etika Indonesia 
K mengalami krisis 
pada 1998-2002, di 


mana semua bank meng- 
alami kerugian, pemerin- 
tah mengambil alih per- 
bankan dan mendirikan 
Badan Penyehatan Per- 
bankan Nasional agar per- 
ekonomian bertumbuh. 

Kebijakan ini membuat semua 
aset bank diambil alih BPPN. 
Perbaikan atas perbankan itu di- 
lakukan dengan menyuntikkan 
obligasi sehingga bank tersebut 
mendapat obligasi di sisi kiri ne- 
racanya ai serta tam- 
bahan ekuitas di kanan ne- 
racanya, Pemerintah berkewajib- 
an membayar bunga atas obligasi 
yang dipegang bank untuk re- 
kapitalisasi tersebut. 

Dengan adanya obligasi reka- 
pitalisasi, diperlukan sebuah 
lembaga untuk mengelola obli- 
gasi rekapitalisasi tersebut dan 
lembaga ini ada di bawah Ke- 
menterian Keuangan dan saat ini 
disebut Direktorat Jenderal Pe- 
ngelolaan Utang. Pada saat pe- 
merintah menerbitkan obligasi 
rekapitalisasi, nilainya sekitar Rp 
399,8 triliun yang disuntikkan ke 
beberapa bank (data 2005, Ke- 
menterian Keuangan). 

Nilai utang pemerintah dalam 
bentuk Surat Utang Negara sen- 
diri per akhir Agustus 2012 Rp 
741,845 triliun. Perinciannya, ob- 
ligasi Rp 714,075 triliun dan Surat 


Perbendaharaan Negara (SPN) 
Rp 2777 triliun. Bila dimasukkan 
Surat Berharga Syariah Negara 
yang Rp 96991 triliun, total 
utang dalam bentuk surat ber- 
harga Rp 811066 triliun. Nilai 
utang dalam bentuk surat ber- 
harga dan diterbitkan dalam ma- 
ta uang rupiah ini meningkat 
100,39 persen selama 2005-2012. 
Peningkatan cukup fantastis dan 
bisa menimbulkan bom waktu 
pada pemerintahan berikutnya. 


Siapa menikmati? 

Mengapa meningkat dan siapa 
yang menikmati? Peningkatan 
utang terjadi akibat APBN kita 
tak pernah surplus dan selalu 
direncanakan del karena 
mengikuti doktrin defisit. Penye- 
lesaian utang sebuah negara da- 
pat dilakukan dengan adanya 
surplus atau memperpanjang pe- 
riode surat utang lewat penataan 
profil jatuh tempo utang atau 
membuat pinjaman baru dan 
membayar utang jatuh tempo. 

Kelihatannya, — pemerintah 
menggunakan pendekatan keti- 
ga, yaitu melakukan pinjaman 
baru untuk membayar utang la- 
ma yang jatuh tempo. Artinya tak 
ada terobosan baru. Peningkatan 
utang ini pasti dinikmati peme- 
gang obligasi dan juga lembaga 
yang dipakai Kemenkeu untuk 
menjaga harga obligasi ini. Bila 
diperhatikan di pasar obligasi, 
bank asing selalu menaikkan atau 
mendorong harga obligasi peme- 
rintah ke atas pada saat peme- 


rintah melakukan pembelian 
kembali (buy back) obligasi. 

Sebaliknya, tindakan mendo- 
rong harga turun dilakukan ke- 
tika pemerintah menerbitkan ob- 
ligasi sehingga imbal hasil (yield) 
yang ditawarkan pemerintah ha- 
rus tinggi saat pemerintah me- 
lelang obligasi baru. Tindakan ini 
dilakukan dalam periode sebulan 
sebelum Kemenkeu melakukan 
pembelian kembali obligasi atau 
sebelum penawaran obligasi ter- 
baru. Artinya, dalam APBN ada 
biaya yang dikeluarkan untuk 
menyubsidi pihak asing. 

Menkeu pernah melontarkan 
kepada publik tentang sumbang- 
an 1 miliar dollar AS kepada IMF 
guna membantu IMF yang se- 
dang kesulitan keuangan. Saya 
berpendapat, teknik komunikasi 
dan kajian yang diterima Menkeu 
terkait langkah ini kurang tepat. 
Dengan 1 miliar dollar AS, pe- 
merintah bisa berbuat banyak 
untuk pembangunan dan mena- 
rik dana dari luar negeri. Bila 
uang itu dipakai sebagai jaminan 
untuk mendapatkan dana lebih 
besar dengan bunga 2,5 persen 
per tahun, hasilnya senilai 2,09 
miliar dollar AS dan bila bunga 
3,5 persen per tahun, nilainya 
2,80 miliar dollar AS. 

Bila bunga naik menjadi 5 per- 
sen nilai uang 1 miliar dollar AS 
akan menjadi 4,3 miliar dollar AS, 
naik 3,3 kali dari nilai pokoknya. 
Konsep nilai uang ini dipergu- 
nakan pemerintah dalam rangka 
memperbaiki pengelolaan utang. 


Bila diperhatikan, pengelolaan 
utang obligasi pemerintah sela- 
ma ini tak pernah menuju pe- 
ngelolaan di mana utang itu sen- 
diri membayar pokoknya. Pem- 
bayaran utang terjadi akibat tin- 
dakan gali lubang tutup lubang. 
Pemerintah harus mencari utang 
baru untuk menutupi utang lama 
dan tindakan ini tak pernah ber- 
ubah. Tindakan membeli obligasi 
lain, baik yang diterbitkan IMF, 
Bank Dunia maupun negara ma- 
ju lalu dibuat jaminan untuk me- 
nerbitkan obligasi, perlu dicoba, 

Misalkan, pemerintah perlu 
dana 3 miliar dollar AS, peme- 
rintah menawarkan obligasi da- 
lam valas senilai 4 miliar dollar 
AS, tetapi pemerintah juga harus 
membeli obligasi dalam bentuk 
dollar AS senilai 1 miliar dollar AS 
dan obligasi ini dipakai sebagai 
jaminan untuk membayar pokok 
utang yang 4 miliar dollar AS 
dengan jatuh tempo 30 tahun. 
Tindakan ini merupakan tindak- 
an pengelolaan utang di mana 
utang itu sendiri membayar nilai 
pokoknya. APBN tak pernah ha- 
rus menyediakan nilai pokok 
utang, tetapi cukup bunganya sa- 
ja. Bila APBN dianggap sebagai 
neraca rugi laba perusahaan, da- 
lam neraca hanya terdapat segala 
biaya, bukan pinjaman dan pe- 
lunasan utang. 

ADLER HAYMNAS 
MANURUNG 

Guru Besar Pasar Modal 
dan Perbankan, Sampoerna 
School of Business 


ing. perlu. Demikian pula, dengan « 
macam itu, 
debatkan is 
memberikan ruang bagi Polri untuk me- 
nangani dugaan koruj 
korps Polri. Karena sudah jelas, berda- 
sarkan prinsip independensi demi ob- 
yektivitas kebenaran hukum dan keadilan, 
semua kasus dugaan korupsi yang me- 
libatkan Polri—entah sudah atau yang 
akan datang—harus diserahkan kepada 
KPK sebagai lembaga yang tidak terseret 
pada pusaran konflik kepentingan, 


pun pejabat 
iasa yang 
ada ke- 


itu harus sudah di- 
ng dalam bentuk atur- 


yang melibatkan anggota atau 


pejabat instansi yang bersangkutan. 
Melalui cara inilah kita membangun 

an. sistem pemberantasan dan pencegahan 

korupsi dan bukan sekadar mengandalkan 


kendati 
moral 


ndividu pejabat terkai 


cm semacam ini, 


dan kecurigaan dalam pena- 


nganan korupsi yang melibatkan pejabat 
mana pun dan dari instansi mana pun. 
Dengan sistem semacam ini pula, tidak 
perlu setiap kali kita harus merengek- 
rengek meminta Presiden turun tangan 
lesaikan kasus serupa secara politis 


i tertentu 
tem se- 
kita tidak perlu memper- 
pidato Presiden yang masih 


n, kendati dalam situ 


yang melibatkan 


A SONNY KERAF 
Pengajar Magister Hukum 
Universitas Atma Jaya Jakarta 


POJOK 


Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia nomor dua 
di Asia. 

Ini berita analisis atau 
Fakta? 


- 


Kepolisian terpecah 
tanggapi pidato Presi- 
den, 

Pidatonya membi- 
ngungkan atau polisi- 
nya membangkang. 


- 


Diapresiasi, pencalon- 
an purnawirawan seba- 
gai presiden. 

Antara pensiun meng- 
asuh cucu atau meng- 
urus negara. 


- 


Komnas HAM tidak 
punya kekuatan. 
Ramai di media, loyo di 
tindak lanjut. 


men 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


OPINI 


RE 


DAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Meragukan Keamanan Data 
Pelanggan Telkomsel 


S 


udah sepuluh tahun saya berlangganan kartu 
Halo Telkomsel, 0812382xxxx. Baru saya me- 
nyadari bahwa ada pengalihan nomor saya ke 


08110488xx yang tak saya kenal. Saya telah ber- 
kali-kali melapor kepada Telkomsel melalui Ca- 
roline ataupun Grapari. Sudah pula saya coba me- 
nonaktifkannya melalui pesawat ponsel dan sistem. 


Tak ada hasil. 


Upaya lain yang sudah saya coba adalah ganti pesawat 
ponsel, dua kali ganti kartu, mengubah pengesetan di 


pesawat ponsel dan s 


stem. Juga tanpa hasil. Namun, bila 


saya tukar kartu dengan nomor lain, pengalihan nomor 
menjadi tidak aktif. Saya tidak tahu apakah masalah serupa 
dihadapi pelanggan lain tanpa mereka sadari. 

Yang mengkhawatirkan saya adalah penipuan melalui 
ponsel. Bukan tak mungkin panggilan atau data saya di- 
alihkan ke nomor lain yang tak saya kenal yang merugikan 
saya, misalnya melalui mobile banking di nomor itu. 

Nomor saya yang lain sempat juga mengalami hal serupa. 
Namun, masalahnya telah selesai dengan penggantian kartu 
telepon. Saya tercengang mengapa Telkomsel selaku perusa- 
haan terbesar di bidang telekomunikasi bergerak tidak dapat 
menuntaskan masalah semacam ini yang menimpa pe- 


langgannya. 


Tidak ada sedikit pun kepedulian Telkomsel melindungi 
konsumennya yang sudah berkali-kali melapor melalui 


Caroline ataupun Grapari. 


BAMBANG S 


Pondok Jagung RT 002 RW 016, Tangerang 


Garuda Tanpa 
Pengumuman 


Saya penumpang pesawat Ga- 
ruda Indonesia dengan nomor 
penerbangan GA 166 Jakarta-Pa- 
dang, Senin (43/8) pukul 18.55. 

Setelah lapor berangkat pada 
pukul 1600 di Bandara Soekar- 
no-Hatta, membaca di pas 
naik bahwa penumpang dibe- 
rangkatkan dari Pintu F6. 

Saya menunggu keberangkat- 
an di lounge. Pada pukul 1845 
saya baru sadar bahwa belum 
ada panggilan untuk masuk pe- 
sawat, Saya keluar menuju layar 
pemantau yang mencantumkan 
bahwa keberangkatan GA 166 
tetap pada pukul 18.55, tetapi 


pintu keberangkatan beralih da- 
ri Pintu F6 ke F4. 

aya bertanya kepada petugas 
berseragam putih-coklat muda: 
pintu mana yang benar. Jawab- 
annya: "Tidak tahu.” Lalu saya 
duduk di deretan toko di depan 
gerai WWF dan bertanya kepa- 
da petugas lain, Dia 
berkoordinasi melalui r: 
nitor dan mengatakan bahwa 
benar di Pintu F4 dan berangkat 
pada pukul 19.25. 

Petugas itu mengatakan bah- 
wa sebentar lagi akan ada pem- 
beritahuan masuk pesawat. P 
da pukul 19:10 seorang petugas 
berkeliling sambil berteriak, 
"GA 166 Padang boarding.” Saya 
langsung berdiri hendak menuju 


F4 sambil bertanya, "Mengapa 
tidak ada pengumuman masuk 
Ha melalui pengeras sua- 

a?” Petugas itu menjawab, ”Me- 
Tang harus ada pengumuman 
dulu baru naik?” 

Menurut beberapa penum- 
pang, masuk pesawat tanpa 
pemberitahuan melalui penge- 
ras suara beberapa kali terjadi. 

ENRICO NAPITUPULU 
Griya Depok Asri G-1, 
Sukma Jaya, Depok, 
Jawa Barat 


Selisih Harga 
Aksesori Kamera 


Pada 22 Agustus 2012 say 
belanja aksesori kamera, Len: 
Sigma Nikon AF 70-300 F/4 -5.6 
DG Makro Rp 3.600000 juta 
dengan garansi dua tahun Sigma 
(distributor Aneka Warna) di 
Toko Movie, Mal Mangga Dua, 
Lantai Dasar, Jalan Arteri 
Mangga Dua, Jakarta Pusat, 

Setelah satu minggu kembali 
dari Jakarta, saya cek harga di 
Fokus Nusantara dan Toko Loop 
Makassar, Lensa 


ma dan 
garansi igma selama dua 
tahun. Terdapat beda harga: Rp 
1.550.000 lebih mahal, 

ya sudah komplain lewat 
telepon kepada Bes Bunket 
dari Toko Movie, Jak: 

ya ada komper 


 tersebu dan 
r, Jawabannya: "Beda 


garansi 
Sudah saya jel 


kan kepada- 


ya bahwa ga 
dan 
mun, tetap 
pensasi karena, katanya, harga 
modal Rp 3.300.000. 

Semoga pengalaman ini buat 
saya saja karena kami yang ber- 
ada di luar Jakarta mengira bah- 
karta lebih 


servis 


ga barang di 


ga Dua, menggugurkan ang 
an kami di daerah. Toko itu 
menjual barang dengan harga 
yang jauh lebih mahal, 
RUDY SUTANTO 
Jalan Boulevard Kompleks 
Nusa Indah B 10, 
Panakkukang, Makassar 


Dilema Industrialisasi 


Oleh MS HIDAYAT 


erdagangan bebas 
Pp dianggap sebagai 

salah satu jalan un- 
tuk meningkatkan per- 
ekonomian dunia. Na- 
mun, perkembangan tek- 
nologi, politik, dan ekono- 
mi yang cepat mengubah 
pola bisnis dunia, padahal 
Indonesia belum menda- 
pat manfaat optimal. 


Perubahan kian tak dapat di- 
prediksikan dengan buntunya 
perundingan agenda Doha di 
WTO, khususnya akses pasar. Ke- 
adaan ini menyebabkan agresivi- 
tas tinggi negara maju—terutama 
dengan krisis di Eropa dan Ame- 
rika Serikat—untuk membuka 
pasar negara berkembang meski 
tetap protektif untuk pasar dalam 
negerinya, khususnya produk 
pertanian. 

Negara maju mendorong kerja 
sama ekonomi atau kerap disebut 
FTA (ee trade agreemeni), EPA 
(economic partnership agreement), 
ataupun CECA (comprehensive 
economic cooperation agreement). 
Semua itu bertujuan membuka 
akses pasar melalui penurunan 
bea masuk (BM) tetapi tak diim- 
bangi pengurangan hambatan 
teknis atau nontarif (nontariff' me- 
asures) di negara maju. 

Negara-negara itu juga meng- 
usung isu baru lain, seperti ling- 
kungan. Mereka menyodorkan 
konsep liberalisasi untuk envi- 
ronmental goods yang pada prak- 
tiknya tak spesifik hanya mendu- 
kung lingkungan tetapi mengajak 
membuka akses pasar b: 


ah, Untuk itu, kit bana per- 
lindungan pasar dalam negeri, 


Bentuk perlindungan minimal 
adalah pengenaan BM. 

Saat ini tarif BM kita secara 
umum (WTO 2010) ata 6,8 
persen. Perekonomian lebih kuat 
dengan produk domestik bruto 

kapita jauh lebih ting- 
eperti Ko , China, 
Meksiko, dan India rata-rata tarif" 
BM-nya lebih tinggi. Di ASEAN, 
ata BM kita di bawah Ma- 
ia, Thailand, dan Vietnam, 
Indonesia sudah sangat liberal! 
Untuk produk pertanian, tarif 


BM Indonesia ra- 
ta-rata 84 persen, 
lebih rendah dari 
Uni Eropa 2,8 per- 
sen), Jepang O73 
persen), dan Korea 
(48,5 persen). Di 
ASEAN, rata-rata ta- 
rif BM kita hanya 
lebih tinggi dari Si- 
ngapura yang tak 
punya lahan perta- 
nian, Untuk produk 
nonpertanian, BM rata 
na 87 persen dan Indonesia 6,6 
persen. Lebih jauh, skema tarif 
BM preferensi Indonesia berda- 
sarkan perjanjian FTA juga jauh 
lebih rendah. Tarif rata-rata ASE- 
AN Free Trade Agreement (AF- 
'TA) O persen, ASEAN China Free 
Trade Agreement (ACFTA) 2,6 
persen, Indonesia Japan Econo- 
mic Partnership Agreement 
(IJEPA) 26 persen, ASEAN 
Korea Free Trade Agreement 
(AKFTA) 2,2 persen. 

Pertanyaan yang muncul dari 
rendahnya tarif BM dan mak 
didorongnya liberalisasi pasar, 
apakah produk Indonesia telah 
punya daya saing menghadapi 
produk luar negeri? 


Dampak ke industri 

Saat ini kinerja perdagangan 
internasional Indonesia kian me- 
nurun, defisit neraca perdagangan 
hingga Juni 2012 mencapai 1,32 
miliar dollar AS, Pasar kita kian 
dipenuhi produk impor, terutama 
China. Berdasarkan data BPS, ne- 
raca perdagangan produk industri 
Indonesia ketimbang mitra uta- 
ma, seperti Jepang, China, dan 
Korea, defisit dalam lima tahun 
terakhir. Pertumbuhan impor per 
tahun negara-negara itu 31 pe 
sen, 35 persen, dan 39 persen, 
sedangkan pertumbuhan ekspor 
hanya 16-20 persen, membuat de- 
fisit perdagangan kian menganga. 
Untuk produk industri, defisit 
perdagangan 2011 dengan tiga ne- 
2,8 miliar dollar AS, 
trumen penyeimbang yang 
dapat digunakan dalam situ 
adalah antidumping, antisul 
dan safeguard. Namun, data 
WTO menunjukkan, hingga per- 
tengahan 2011, Indonesia kurang 
menggunakan instrumen ini di- 
bandingkan negara lain. Justru 
negara yang ekonominya kuat, 


410 


seperti AS, UE, 
na, atau Turki, 
ngat intensif meng- 
gunakan. 

Disadari atau ti- 
dak, lemahnya per- 
lindungan terhadap 
industri — tecermin 
pada kinerja sektor 
industri yang cende- 
rung menurun. Pe- 
ranan sektor indus- 
tri terhadap PDB 
pernah cukup signifikan, tetapi 
10 tahun terakhir pertumbuh- 
annya selalu di bawah pertum- 
buhan ekonomi, dengan peranan 
terhadap ekonomi turun dari 28 
persen menjadi sekitar 24 persen 
saat ini. Terjadi stagnasi kon- 
tribusi beberapa cabang industri 
yang mempekerjakan tenaga ker- 
ja dalam jumlah besar, seperti 
tekstil dan kaki, 

Dengan jumlah penduduk be- 
sar dan tingkat upah yang cukup 
bersaing, industri padat karya di 
Indonesia dapat berperan lebih 
besar. Namun dilihat dari nilai 
ekspor produk pakaian jadi, In- 
donesia masih tertinggal, Mem- 
perebutkan pasar UE, Indonesia 
tertinggal dibandingkan Bangla- 
n Vietnam. 


HANDINING 


des, Indiz 


produk 
sia Na Erat persa- 
ingan dengan menggunakan ba- 
sis BM MFN (most favoured na- 
tions) dibandingkan produk sama 
dari Korea, Australia, India, dan 
negara-negara EFTA hanyalah 
sekit 40 persen. Den, 
mikian, menyikapi 
ajakan FTA saat ini, 
mempertimbangkan 
dustri dalam negeri. 
Kementei Perindustrian ten- 
tang dampak ACFTA terhadap 
industri Indonesia 2010 ditemu- 
kan bahwa perdagangan dengan 
China telah berdampak pada in- 
dustri logam, tekstil, furnitur, 
mesin, dan elektronik. Dari 276 
perusahaan sampel, yang meng- 
alami penurunan produksi 2 

persen, penurunan penjualan 10- 
50 persen, penurunan keuntung- 
an 25 persen, dan pengurangan 
tenaga kerj persen, selain 
juga peningkatan impor bahan 
baku industri dari China. Peman- 
faatan FTA dengan China saat ini 
baru 10-30 persen, Jika BM FTA 
sudah dimanfaatkan secara pe- 


nuh, dengan kondisi industri saat 
ini, dampaknya mungkin akan 
jauh lebih buruk. 

Perlukah kita membuka pasar 
dalam negeri lebih jauh? Terda- 
pat pemikiran, bila kita tak ikut 
FTA, produk kita akan kehilang- 
an daya saing terhadap negara 
lain yang sudah ikut FTA. Pemi- 
kiran ini mungkin ada benarnya. 
Namun perlu diingat, liberalisasi 
perdagangan menuntun pada 
i ekspor. Produk apa 
yang bisa kita ekspor? Apa 
bahan baku saja karena di 
kita berdaya saing? 

Tentu tidak. Bila kita melaku- 
kan FTA dengan negara yang 
maju teknologinya, hampir dapat 
dipastikan pupus harapan kita 
dapat membangun industri tek- 
nologi tinggi, terutama produk 
barang modal. Bukan tak mung- 
kin kita har li pengekspor 
produk berr tambah rendah 
dan bahan baku selamanya. 


ilah 


Jalan keluar 


Pada dasarnya seluruh perjan- 
jian dalam rangka meningkatkan 
volume perdagangan adalah baik, 
selama memberi peluang untuk 
membangun industri bertekno- 
logi tinggi. Industri adalah sektor 
ekonomi yang mampu mencipta 
kan lapangan kerja dan penghi- 
dupan lebih baik di samping 
menjadikan produk Indon 
tuan rumah di negeri sendi 
Kita tak perlu anti terhadap FTA, 
tetapi harus yakin FTA bukan 

a lib tetapi diarah- 
kan pada smart FTA, yaitu libera- 
i demi investasi dan pengem- 
bangan kapasitas 
lin FTA dengan negara ma 
harus dijamin pemberian konse: 
pasar dilakukan dengan (rade-off' 
investasi dan capacity building 
pada industri barang modal yang 
kita butuhkan di Tanah Air. 

Faktor pengamanan yang me- 
madai juga harus diterapkan, 
itu kebijakan untuk mengevalu- 
asi kembali kerja sama yang telah 
ditandatangani setiap jangka 
waktu tertentu, adanya exit policy 
kalau ternyata merugikan, serta 
dimungkinkan penghentian se- 
mentara bila ada sektor yang 
dirugikan tanpa persyaratan-per- 
syaratan ketat dan birokratif. 

MS HIDAYAT 
Menteri Perindustrian 


. Ta 
farma 
) # 


exclusive (Renang 
bai 


Last 3 days! Until 14001 12 


Cash Back100”0 


Until 30 Oct 12 


Get Voucher “5 


HARVEY HEFLIN 
Ti 
(1 table. za0en #6 chair) 


Rp24,999-000 


18.999.000/set 


wardrobe, Molis 6 drawers& 3 


MOLLIS BED SET 
1 inci. bed 160 x 200 cm, 2 pcs night stand, 
2doors drawers. 


af Kawan 


www.bca.co.id/creditcard 


An 3g. 


Senantiasa di Sisi Anda 


W @KartukroditBCA Witacebook.com/KartuKreditBCA Syarat & ketentuan berlaku 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


ASIA 
PACIFIC, 
SHOPPING 
CENTER 
AW xRDS 


RI 
GRAND PRIZE 
: PAJERO SPORT 


ih 


GET A CHANCE TO WIN THESE AMAZING PRIZES" 


ISBN SP BS Ga 


Gandaria 


Citv 


CONGRATULATIONS! 


We are honored to announce that GANDARIA CITY has 


e Indonesia's 


First Sh 


Gold Award at the 


pping Mall to rec 


ICSC ASIA PACIFIC SHOPPING CENTER AWARDS 2012 


on Sales Promotion & Event Category, 


1" PERIOD 
CT 12 


for making tt 


-5 JAN 13 


GRAND PRIZE 


Revealed on 1 Nov 


& 


HONDA JAZZ 


W mengandaracity.co.id — IK) 


MONTHLY HIGHEST SPENDERS PRIZES' 
Period : Ae 


-e 
( '3x FOR BNI GARDHOLDERS: | 7 


aled 


cwantes 


(021) 2905 2888 


ebook cormGanca 


on 1 Deo 


"RS 


RD 


@candariatity / IX, pAKUWON GROUP 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 
bw” Suriah Kirim Nota Diplomatik 


Pemerintah Kamboja Tekan Kebebasan Pers 


iun Radio Free Asia (RFA) menuduh Pemerintah Kamboja Pesawat Penumpang Suriah dari Moskwa Dipaksa Turun di Ankara 


mengintimidasi mereka, dan juga radio Voice of America, me- 
nyusul pemanggilan yang dilakukan pemerintah negeri itu 

untuk mendiskusikan profesionalisme mereka. Dalam pernya- ANKARA, KAMIS 

taan tertulis, RFA menyebut, pemanggilan tak lebih dari upaya ag Ltd , 
terang-terangan menekan sikap kritis mereka. "Mereka sama Suriah mengirimkan nota 
sekali tak paham prinsip kebebasan pers dan pentingnya in- diplomatik kepada Turki, 
dependensi media,” tulis RFA. Pemanggilan terjadi sepekan s5 Nag 
selahpemberitean kedas radio soal protes/di Katabojar ine: Kamis (11/10), sebagai 
nyusul pemenjaraan aktivis HAM terkenal negeri itu, Mam protes setelah Turki 


nando. Seorang sumber di pemerintahan yang hadir dalam kenangan 
pertemuan itu menyebut kedua radio itu "radio pemberontak memaksa pesawat 
dan oposisi". Pemerintah juga mengancam akan memidanakan penumpang Suriah 
keduanya, Juru bicara pemerintah, Phay Siphan, mengaku, 

pihaknya hanya meminta kedua stasiun radio menyiarkan be- 


mendarat di Ankara. 


rita secara bertanggung jawab. (AFP/DWA) Turki menuding pesawat 
itu membawa kargo ilegal 
Pengamanan Konsulat AS di Benghazi Lemah yang melanggar peraturan 
Keamanan konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, yang penerbangan sipil. 
menjadi target serangan bulan lalu lemah karena permintaan 
untuk penambahan staf keamanan ditolak. Padahal, ancaman Kantor berita Turki, Anatolia, 
dari jaringan teroris Al Gaeda, termasuk juga Taliban, me- mengatakan, nota diplomatik itu 
ningkat. Hal itu disampaikan anggota Kongres AS pada Rabu dikirim lewat Konsulat Suriah di 
0/10). Dalam kesaksian dan dengar pendapat yang berlang- Istanbul. Mengomentari insiden 
sung panas, anggota Kongres dari kubu Republik menyerang itu, Menteri Transportasi Suriah 
tiga pejabat Departemen Luar Negeri AS dan mantan koman- Mohammad Ibrahim Said me- 
dan tim keamanan dalam serangan yang telah menewaskan ngatakan, tindakan Turki me- 
empat warga AS, bulan lalu. Dua pejabat memberikan ke- maksa pesawat Suriah mendarat 
saksian bahwa permintaan untuk dukungan keamanan ekstra darurat di Ankara adalah bentuk 
terhadap pos-pos AS di Tripoli dan Benghazi telah ditolak pembajakan. 
mentah-mentah. Petugas keamanan regional mengatakan, dia Kabar pendaratan paksa pe- NA 
frustrasi karena tidak ada perencanaan menyeluruh terhadap sawat itu disiarkan harian Yeni Seorang penumpang pesawat Suriah terlihat di luar pesawat setelah pesawat itu dipaksa mendarat di bandara Ankara, Rabu (19/10). 
keamanan masa depan. Saat terjadi serangan, aktivis Taliban Safuk, media yang dekat dengan Pesawat itu dipaksa mendarat oleh otoritas Turki dalam perjalanan dari Moskwa ke Damaskus karena dugaan menyelundupkan senjata 
berada di sekitar konsulat. (AFP/CAL) Pemerintah Turki, Ka Pe- 
sawat Syrian Air A320 itu di 1 
perjalanan dari Moskwa, Rusia, — Penggunaan pesawat komer- Sydney Morning Herald, Kamis. Suriah akan mengajukan ke- Kru pesawat Suriah, Haithan 
Biden Berusaha Rebut Kembali Momentum menuju Damaskus, Suriah, saat sial Suriah untuk menyelundup- Manajer Kantor Penerbangan ida otoritas pener- — Kasser, mengatakan, petugas ber- 
dipaksa mendarat di Ankara oleh — kan peralatan militer dari Rusia Suriah Ghaidaa Abdul-Latif an sipil internasional. "Tin- senjata Turki masuk sesaat se- 
Debat kandidat wakil presiden Amerika Serikat jarang mem- otoritas Turki, Rabu. disinyalir karena otoritas pener- mengatakan, pilot semula tidak ini bertentangan dengan telah pesawat mendarat. Mereka 
bangkitkan rasa penasaran jelang pemilu presiden. Namun, Televisi Pemerintah Turki, 1 sipil Turki melarang pe- menanggapi permintaan untuk 1 karena pilot seharusnya memborgol semua kru sebelum 
debat antara Wakil Presiden AS Joe Biden dan kandidat dari TRT, menyebutkan, pemerintah  sawat kargo Suriah melewati wi- mendarat di Ankara. Pilot ter- lebih dahulu diminta mendarat memeriksa paket. 
Partai Republik, Paul Ryan, di Danville, Kentucky, ditunggu- belum memberi keterangan rinci  layahnya. "Kami bertekad me- kejut ketika mengetahui jet FI6 untuk diperiksa. Jika menol Meski Moskwa menuntut An- 


jet militer baru terbang memak- — kara memb 
mendarat,” katanya, me-  Davutoglu yakin insiden itu tak 
an bahwa proses itu telah” mengganggu hubung: 


Turki. (AP/AFP/REUT 


hasil tak terduga pada debat pertama kandidat terkait kargo ilegal itu. Menteri — ngontrol penyaluran senjata bagi '. memaksa mereka mendarat. $ 
n lalu. Kemenangan kandidat Republik, Mitt Luar Negeri Turki Ahmet Da- rezimSuriahkurenaakandipakai telah itu, petugas bandara m 
Romney, dalam debat itu atas Presiden Barack Obama mem- vutoglu mengat: rgo berisi — untuk membunuh nyita sejuml: 

buat persaingan menuju kursi presiden AS semakin ketat. "benda-benda... yang tidak sah di kata Davutoglu seperti dilansir sawat. 
Biden (69), mantan senator dan politisi senior, diprediksi akan m penerbang 
lebih banyak menyerang Ryan (49) sambil menghindari salah Saftk, merujuk ket 
ucap yang kerap dilakukannya dalam beberapa kesempatan. Isu an dari sumber-sumber peme- 
ekonomi masih akan mendominasi debat, dan Demokrat ber- rintah, menyebutkan, di dalam 


tunggu karen 
presiden, pi 


n penjelasan, 


Rusia- 
RS/CAL) 


harap Biden bisa mengerem keunggulan kubu Republik. Obama penumpang Suriah itu dg DIPO STAR FINANCE aa 
juga mencoba menenangkan kepanikan pendukungnya dan ditemukan 10 peti berisi per- FF 
1 yakin bisa terpilih kembali. (AP/AFP/WAS) alatan komunikasi militer, seper- Solusi Kredit Otomotif Terpercaya Pe 


ti antena dan pemancar radio, 

Bahkan, ada perangkat yang di- 

Apotek Diawasi karena Wabah Meningitis anggap bagian dari rudal. PAJERO 
Dalam siaran televisi Turki 

Sebuah apotek spesialis di Massachusetts yang ada hubung- tampak dua jet tempur F16 milik 


annya dengan perusahaan di pusat berjangkitnya meningitis Angkatan Udara Turki mengejar 
ditutup sementara oleh Dinas Kesehatan Masyarakat dan mer 4 Airbus Suriah itu 
Massachusetts, Rabu (10/10). Apotek-apotek serupa yang me- mendarat di Esenboga, Ankara. 
racik obat dokter diawasi ketat setelah berjangkitnya meningitis Pesawat itu mengangkut 35 pe- 
yang menewaskan 12 orang. Ameridose LLC, apotek peracik numpang, 17 orang di antaranya 
ng ditutup itu, adalah mitra NECC, produsen obat suntik warga Rusia, termasuk anak- 
steroid yang ampulnya diduga tercemar jamur meningitis Sejak anak. 
ditariknya tiga jenis steroid produksi NECC pada 25 Sep- Pesawat itu sempat ditahan 
tember, 138 orang telah terjangkit wabah Ba Aa selama sembilan jam. Setelah 
bagian dan 12 orang tewas, Jumlah itu meningkat pemeriksaan panjang terhadap 
setelah pihak berwenang menghubungi 13.000 orang yang me- semua barang di kargo, dan 
nerima suntikan dari obat steroid yang mungkin tercemar dan han 10 peti “ilegal” itu, pe- 
yang telah dikirim ke 23 negara bagian itu, Obat steroid itu sawat diizinkan terbang ke Da- 


terutama untuk sakit punggung. (REUTERS/DI) maskus. 


JUN Aa ea 
LOMPATAN BESAR BERSIIMNA UTY - NUNYANE UIPOSI Gl AGUN 


LOWONGAN DOSEN TETAP 


9 3rd Floor Suite 304 
Jl Asia Afrika No 8, Jaka 2 s Sudarso Kav, 88, Sunter 5 
Tel.: 021-5795416 1 021-65311005 Fax 


Cilegon: 
Komplek Rul 
R 


PT Srikandi Diamond Motors, Mampang: 021-79188888, Sunter 021-65068 
« PT Setiakawan Pahala Motor, Pluit: 021-6624956 - PT Dwindo Be 
PPT Sun Star Prima Motor, Fatmawat 07316 . PT Sun Star Motor, Bekasi: 021 -88347777 « PT Bumen Redja Abadi, Latumenten: 021 -631 


Kesempatan Terbaik Belanja Furniture menyambut NATAL & TAHUN BARU, dapatk 


NAME OGKADAST A1 


AN 0 ( 
- wa 
“ andas DOUBLE CC Hau 843 
Sx : Met ada DEALS ozr.ceersyas 


Hingga 70”, selama pameran Dunior-#!o 


Pai kura : eAerkssran 


show 2012 "281.250 


HARGA MULAI 


"» 220.000 


13-21 OKTOBER 2012 | Hall B | JCC 


Manfaatkan Penawaran Istimewa dari 90 perusahaan furniture tekemuka dari dalam dan | 

Menampilkan aneka produk furniture kebutuhan Anda : Living Room, Dinning Room, Bed Room, Kitchen Set, 

Office Furniture, Garden Furniture & Accessoris Interiar dil. Dengan berbagai Style : Classic, Modern 

Minimnalist, Natural, Contemporer, Antigue serta banyak pilihan lainnya. Organ by Aan TN SE UAS Hottine: 


Dapat bertransaksi dengan visa/ master card & debit BCA serta dengan cara cicilan mulai 6 sid 12 kali MISTY CONNEXION Rakyat Merdeka soores Perankan 021 385 8626 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


9 


AEP/RIZWAN TABASSUM 


Pendukung gerakan Muttahida Gaumi (MOM) membawa foto Malala Yousafzai, pelajar berusia 14 


tahun yang ditembak oleh Tz 
Malala di Karachi, 
kepala aktivis bel 


ban, dalam pertemuan kelompok itu untuk mendoakan kes 
Rabu (10/10). Tim dokter Pakistan berha: 1 mengelu 
itu, yang ditembak sekelompok orang be 
pulang sekolah. Malala menjadi incaran Taliban karena se 


a anggota Ta 
k tahun 2000 mengampanye 


embuhan 
n peluru dari belakang 


an hak bagi 


anak-anak perempuan untuk bersekolah selama pendudukan Taliban di Lembah Swat, tempat 


tinggalnya. 


Pakistan Janjikan Uang 


Kondisi Masih Kritis, Malala Dipindah ke RS Militer 


PESHAWAR, KAMIS — Pemerintah Pakistan, 
Kamis (1/10), menawarkan hadiah uang sebesar 
105.000 dollar Amerika Serikat bagi siapa saja yang 
bisa memberikan informasi mengenai para 
penembak gadis aktivis hak anak Pakistan, Malala 
Yousafzai 14). 


Malala ditembak sekelompok 
orang bersenjata anggota milisi 
Taliban dalam perjalanan pulang 
dari sekolahnya di wilayah Lem- 
bah Swat, barat daya Pakistan, 
Selasa. Aksi brutal Taliban itu bi 
mengundang kecaman keras dan P: 
kemarahan dunia, Sehari kemu- 
dian, tim ahli bedah berhasil me- 
ngeluarkan peluru yang bersa- 
rang di batang leher di belakang 
kepa i 
Malala dilaporkan masih da- 
lam kondisi kritis. Para dokter 
kemudian memindahkannya ke Oleh pihak dokter disebutkan, 
rumah sakit militer di Rawal- waktu 24 jam ke depan adalah 
pindi untuk menjalani perawatan masa kritis bagi gadis yang na- 
lanjutan di bawah penanganan  manya dikenal publiksejaktahun 
tim dokter spesia 2009, Dalam usia 1 tahun, Ma- 

”Saat ini dia membutuhkan lala menulis buku harian untuk 
perawatan — pascapembedahan. BBC Urdu tentang kehidupan di 


Dokter merekomendasikannya 
ke fasilitas Institut Kardiologi 
milik Angkatan  Bers 
(AFIC) karena mereka punya fa- 
s yang lebih bai 


Ia menambahkan, Malala ma- 
sih dalam kondisi tidak sadar. 
Sebuah helikopter mengangkut 
Malala dari rumah sakit di Pe- 
shawar menuju markas besar mi- 
liter di Rawalpindi. 


ah rezim Taliban. 

Walau berangsur membaik 
setelah operasi, Malala masih 
bernapas mengenakan ventilator, 
Peluru memengaruhi sebagian 
fungsi otaknya. Namun, ada 70 
persen kemungkinan dia akan 
bertahan,” ujar salah seorang 
dokter, Mumtaz Khan. 

Mehmoodul , salah se- 
orang kerabat Malala, menyebut- 
kan, para dokter juga telah me- 
ngirim data medis ke luar negeri 
untuk mencari masukan. "Mere- 
ka mengecek apakah ada fasil 
uh lebih baik, 
seperti “di. Taganis. Dubai setau 
negara lain, mereka akan me- 
ngirimkannya ke sana” ujar 
Mehmoodul. 


ban 


Kecaman 


Kecaman keras dilontarkan se- 
jumlah 


Jenderal Perserikatan 
Bangsa Ban Ki-moon dan 
Presiden Amerika Serikat Bar- 
ack Obama. 

"Presiden Obama menyebut 
penembakan oleh Taliban itu 
perbuatan tercela, memuakkan, 


bahkan tragis,” ujar juru bicara 
Gedung Putih Jay Carney. 
Penembakan oleh Taliban di 
Lembah Swat bukanlah yang per- 
tama kali. Sebelumnya, empat 
pebisnis dan beberapa pengacara 
antimilitan juga menjadi korban 
dalam beberapa bulan terakhir, 
Menurut kepala polisi Swat, Ah- 
mad Shah, sedikitnya 200 orang 
ditahan setelah penembakan Ma- 
lala, termasuk sopir bus dan pen- 
jaga sekolah, Namun, sebagian 
besar dari mereka telah dibe- 
baskan. 
Terkait isu yang diperjuan, 


Perempuan Internasional di New 
York menyebut, terdapat jutaan 
anak perempuan di dunia tak 
dapat bersekolah, 

"Diperkirakan 75 juta anak pe- 
rempuan di seluruh dunia meng- 


hilang dari ruang kelas. Kondisi 
itu pelanggaran hak terbesar, juga 
penyia-nyiaan potensi anak-anak 
muda itu, ujar organisasi peng- 
entasan anak dari kemiskinan 
saat meluncurkan laporan itu. 
(BBC/AFP/REUTI /DWA) 


VENEZUELA 


Chavez Tunjuk Maduro 
sebagai Wakil Presiden 


CARACAS, KAMIS — Presi- 
den Venezuela Hugo Chav 
nunjuk wakil presiden b: 
bu (10/10), dengan memilih men- 
teri luar negeri, Nicolas Maduro, 
setelah terpilih kembali dalam 
pemilu. 

Maduro 9) akan mengganti- 
kan posisi El ua. Jaua akan 
menantang Henrigue Capriles 
untuk merebut posisi gubernur 
Negara Bagian Miranda pada pe- 
milu negara bagian, pertengahan 
Desember, Capriles, gubernur 
nda, baru saja 
dalam pemi- 


lihan presiden, 

Maduro adalah mantan ketua 
serikat buruh di sektor angkutan 
umum dan menjadi menteri luar 
negeri di kabinet Cha 
tahun 2006. Pria asli C 
sejak lama dipandang sebagai sa- 
lah satu kandidat terkuat men- 
jadi penerus Chavez bersama be- 
berapa sekutu s 

Maduro selalu mendi mpingi 
Chavez pada saat kritis masa 
pengobatan kankernya sejak per- 
tengahan tahun 2011. Kemung- 
kiman munculnya kembali kanker 


lagi dan memaksa Chavez mun- 
dur dalam empat tahun pertama 
dari enam tahun masa jabatan- 
nya, wakil presiden akan menjadi 

residen sam- 
Kalau Chavez 


pai ada pemilu. 
mundur dalam dua tahun ter- 
akhir masa jabatannya, Maduro 


akan menyel 
annya sebagai pr 
ya tak merekomend: 
pa pun untuk pekerjaan wakil 


sia 
presiden,” kata Chavez bergurau 
ketika — menunjuk — Maduro, 
"Meng a itu bukan hal 
mudah, 


Latar belakang Maduro yang 


ya tarik lebih besar daripada pe- 
jabat lain di kalangan pendukung 
Chavez. Maduro terpilih tahun 
2000 menjadi anggota parlemen, 
dan pnya yang kuat mem- 
angkan sme Chav 
membuatnya menjadi orang ke- 
sayangan sang presiden. 

Sebelum menjabat menlu, 
Maduro adalah Ketua Majelis 
Nasional dan pemimpin penting 


yang berkuasa, 

"Lihat sekai ang, ke mana Ni- 

a Chavez 

asa Madu- 
ro menjadi pengemudi bus di 
acas sebelum terjun ke po- 

”Lihat bagaimana mereka 
dulu mengejeknya. Kaum borjuis 
mengejeknya.” 

Pe an Chavez dengan 
M awali tahun 1980-an 
ketika presiden be n kiri itu 
masih perwir: an darat. 
Saat itu Chavez membentuk ge- 
rakan klandestin yang akhirnya 
melakukan upaya kudeta yang 
gagal tahun 1992, 

Di masa mudanya, Maduro 
bergabung dalam kelompok po- 
litik kecil bernama Lige 
ke Kuba untuk pe- 
at buruh. Maduro 
anggap sebagai pejabat di ling- 
kar dalam Chavez yang memiliki 
hubungan terdekat dengan Pe- 
merintah Kuba. 

Hubungan Maduro dengan 
Chavez begitu dekat sehingga dia 
tahu bagaimana pendapat Cha- 
vez mengenai segala 
dan kerap diminta presiden se- 
bagai juru bicar 

Sementara itu, Capriles me- 
ngatakan, dia telah melupakan 
kekalahannya dalam pemilu, 
Minggu lalu, dan mendesak pen- 
dukung kubu oposisi berjuang 
kembali menghadapi pemilu gu- 
bernur bulan Desember sebagai 
cara untuk mengerem kekua 
Chavez. (AP/REUTERS/DI) 


(BI) @& 


NUS - AAP Ta 


Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan 


P Pendahuluan 


Untuk menjawab kebutuhan SDM di pemerintahan yang berkam 
| teka yang akan menjadi astrea 


telah merancang standar kompete 
gukuran kampetensi penge 
pengelolaan keuangan 
(MAP) dimaksudka 
peserta dalam 
keuangan pemerintahan. menyus 


P Syarat US-AAP: 


a. Ijazah minimal setingkat 
at dari semua 


1/Diploma IV segala jurusan 
dan atau pengalaman di 
bidang keuangan pemerintahar 
sesuai jenjangnya minimal 3 
tahun untuk US-AAP B da 


US-AAP € 
| ya Ujian Rp 3000 | 
ia tukbuku 

| pedoman peserta US-AAP 


P Sebutan Lulusan US-AAP 


sebutan "AAP” (A, B, C) 


aksanaan US-AAP 4 


Ujian dilaksanakan selama 2 hari, yait 
Harit 
lihan Ganda: 100 soal (masing - masing 
oal peer mata ujiat 
ul 0130 - 12.00 WIB 
Biak: 4 Jam 
& Esai 10 soal (masing - masing 2 soal per 
Mari 
8 Ujian Praktik, sebanyak 2 4onl kasat'per 
setiap kan AAI 
Sesi Fs Puku wi 


jadwal Ujian 4 


Periosle Pendaftaran 
Batas Akhir Daftar 
Uatas Pengambilan Kartu Ujian 


ta US-AAP yang telah lulus ujian berhak untuk mendapatkan 


INFORMASI & PENDAFTARAN 
Mp, 3919089/31904232/71544455 Kat. 151/255/777/222. Vas. 3NOO16/ 3152176 


Eimal - marsiska#tatglobal.or idiegistrasiesalglobial.or id 
www jaiglobal.or.id | Twitter : #IAINews 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


WeEEKEND 


MIND BLOWING DEALS 


Fulfill your accessorles desires with collection of stylish 
handbags and shoes In this week special deals. 


12 - 14 October 2012 


GOBELINI 


LES CATINO 
Reg. Price: Rp 759.000 


ALL LEATHER AND 
CASUAL SHOES 


sos 400.000 


Rp 329.000 
EVERBEST 
Reg. Price: Rp 799.000 


Disc. 60Yo # 10Yo 


Reg. Price: Rp 1.800.000 


Rp 299.000 -# Disc.10Y6 


Rp 249.000 
PALOMINO 
Reg, Price: Rp 858.000 - Rp 830.000 


ap 199.000 # 10Yo 
HANA 
Reg. Price: Rp 659.000 


Wa 


bise. 50 Yo 


HUSH PUPPIES 
Reg. Pri 
Rp 699.000 - Rp 799.000 


kh. 


biso. 40 Yo 

SCHOLL 

Reg. Price: 

Rp 529.000 - Rp 579.000 


rp 149.000 


SYMBOLIZE 
Reg. Price: Rp 399.000 


Ox 3-month installment with MEGA CREDIT CARDS BY 6» | KERAI 
Ind www.facebook.com/METROdept | www.twitter.com/METROdept 


UV | memangsa preurar care 


PONDOK INDAH MALL » PLAZA SENAYAN BANDUNG SUPERMAL » MAL TAMAN ANGGREK » PACIFIO PLACE 
TRANS STUDIO MALL » GANAHIA CITY » GI 


PUIMA WOMLD SURABAYA | www.metroindonesia.com 


ALL TOTE BAGS 


DISC. 
UP TO 


biso. GO Yo 
TRENDY 
Reg. Price: Rp 425.000 


vise. 40Yo # 10Yo 
ANDREW 
Reg. Price: Rp 699.000 


LN 
aw 


isc. 50Yo # 20Yo 


NOCHE 
Reg. Price: Rp 399.000 


“Mma and condtone spo1 | Prodct melabihy may vry In ooh loo. 


Rp 299.000 
ANDRE VALENTINO 
Reg. Price: Rp 598.000 


isc. 50 Yo 

ANANAS 

Reg. Price: 

Rp 339.000 - Rp 399.000 


10 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


mrioperkoran @ 


TB $ 


- SUZUKI 
Your excitement# 


Eciferi Dive 
(xcire, 


Makin Banyak Hadiahnya 


Kebahagiaan Anda sekeluarga bersama Suzuki Ertiga makin meriah. Promo Suzuki Ertiga Excitest Drive diperpanjang dengan hadiah 
lebih banyak. Buruan ikutan dan raih hadiah melimpah tiap periodenya. Kunjungi segera dealer resmi Suzuki dan daftarkan diri Anda. 


Ikutan test drive Suzuki Ertiga berhadiah Suzuki Ertiga tipe GA dan puluhan hadiah kejutan lainnya. Caranya gampang. Lakukan test drive dan inden di dealer resmi 
Suzuki atau pameran Suzuki Ertiga, lalu isi data di kupon yang tersedia di setiap dealer Suzuki. 


Grand Prize: 
aee— — v N £ 


Ii | 2 Polygon Supreme x 


S3) 


NN 5 
Suzuki 
safa Nex 


@ertigamania Wa ertigamani 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


IME: Cepat Selesaikan Krisis 


Peringkat Kredit Spanyol Diturunkan 


TOKYO, KAMIS — 
Dana Moneter 
Internasional (MF) 
sekali lagi mendesak 
agar pemerintah negara 
Eropa dan Amerika 
Serikat bertindak lebih 
cepat untuk 
menyelesaikan timbunan 
utang mereka. 


Penyelesaian yang tertun- 
da-tunda menciptakan ketidak- 
pastian ekonomi dan menurun- 
kan pertumbuhan ekonomi glo- 
bal. Christine Lagarde, Direktur 
Pelaksana IMF, berharap ada tin- 
dakan yang berani dan kerja 
ma yang baik di Eropa dan 
AS. 

"Ada ancaman dalam horizon 

waktu, ancaman yang dapat di- 
selesaikan, harus diselesaikan, 
tetapi tidak diselesaikan secara 
sempurna,” ujar Lagarde di se- 
cla pertemuan tahunan IMF 
dan Bank Dunia, di Tokyo, Kamis 
@/10). 

Namun, Menteri Keuangan 
Jerman Wolfgang Schaeuble 
mengatakan Eropa sudah berada 
di jalur yang benar dan telah 
menyelesaikan banyak hal, lebih 
banyak daripada yang dilihat du- 
nia luar, "Saya yakin kami dapat 
mengatakan kepada teman dan 
mitra kami di seluruh penjuru 
dunia bahwa Eropa dalam proses 
menyele: ya. Ero- 
akan tanggung 
a kate Schaeuble, 
Sementara itu, Menteri Ke- 
n AS Timothy Geithner 
yatakan Washington memi- 
liki kesempatan setelah pemi- 
lihan presiden pada 6 November 
mendatang untuk menegc 
kan — kerangka — penyelesaian 
utang. Menurut Geithner, refor- 
masi finansial dan langkah lain 
dalam mengatasi krisis global su- 


tion 


at a Crossroads 


Creation 


APE/RIR SHU 


Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (tengah) berbicara dalam seminar pada pertemuan tahunan 


IMF dan Bank Dunia di Tokyo, Kamis (1/10). Turut berbic: 


a, dari kiri ke kanan, Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab, 


Menteri Keuangan Jepang Koriki Jojima, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Pemimpin Hitachi Takashi Kawamura. 


dah membuahkan hasil dan 
membantu perekonomian AS 
bertumbuh. 

Pertemuan IMF ini tidak ha- 
nya membahas soal ckonon 
tetapi nuansa politisnya juga ku- 
at. Para pejabat Eropa berupaya 
meyakinkan bahwa kawasan me- 
reka bukan topik pembicaraan 
tu-satunya, dan ingin agar ma- 
salah fiskal di Washington juga 
menjadi perhatian. 

Geithner menga 
kebijakan reforma 
perlu dicapai AS 
utang terhadap produk domestik 
bruto sebesar 2 dan 8 persen. 


Dukung Yunani 

IMF juga menyatakan men- 
dukung perpanjangan waktu bagi 
Yunani dan Spanyol dalam me- 
ngurangi defisit anggaran me- 


reka. IMF memperingatkan, pe- 
mangkasan defisit yang terlalu 
cepat dan terlalujauh akan mem- 


Namun, Jerman berbalik men- 
desak dengan menyatakan jika 
kedua negara itu tidak kembali 
mematuhi jadwal semula, yang 
akan melemah hany 
pe Perbedaan pendapat 
ini menunjukkan masih adanya 
ketidaksepakatan antara IMF 
dan negara kreditor terbesar di 
Eropa itu, 

Sementara itu, imbal hasil ob- 
ligasi Spanyol kembali merayap 
naik mencapai 6 persen pada 
perdagangan Kamis, setelah pe- 
meringkat Standard & Poor's me- 
peringkat kreditnya. 
imbal h ini me- 
nimbulkan harapan Spanyol se- 
an meminta talangan pe- 


nuh secara resmi, 
S&P memangkas peringkat 
kredit Spanyol sebanyak dua le- 
vel menjadi BBB-, Peringkat ini 
hanya satu level di atas status 
sampah, S&P memperingatkan 
bahwa resesi yang semakin da- 
lam dan lambannya respons dari 
jabat di zona curo mem- 
n Spanyol semakin 
nakin parah. 
I di Eropa dan 
Aan gai penurunan 
peringkat oleh S&P tersebut. Pa- 
ra investor berlomba mencari 
aset yang lebih aman, seperti 
obligasi Pemerintah Jerman yang 
harganya naik 29 basis poin men- 
141,5 persen. 
Selain itu, tekanan infl 


juga 


menguat, mencapai 35 persen 
pada September, Angka ini me- 


rupakan yang tercepat dalam 17 


SOSs 


Pengusiran 


sumber kerusuhan 
utama di China, Peng 
naik pesat dalam dua tahun ter- 
akhir, Penyebabnya adalah kolusi 
antara pejabat pemerintah se- 
tempat dan pengusaha properti, 
Mereka bersekongkol merampas 
atau menjual tanah untuk mem- 
bayar utang pemerintah daerah. 

Demikian laporan dari Am- 
nesty International yang dipub- 
likasikan di Beijing,” Kamis 
@1/10). 

Perselisihan properti di negara 
yang kepemilikan tanah secara 
iegal berada di tangan peme- 
rintah sering kali berubah men- 


Paksa di China Menjadi-jadi 


iadi kekerasan, Kejadian ini telah 
memicu ketid 
Hal ini adalah | 


F » 
pin Wakil Preside n Si Tinping, 


Semakin sering 

Dalam laporan setebal 85 ha- 
laman, berdasarkan data yang d 
kumpulkan antara Febr ua 
dan Januari 2012. 
kerasan yang terja 
rebutan — tanah 


menyebabkan 
penghuni setempat ditahan, ter- 
luka, bahkan meninggal. 

"Ada jutaan orang yang ber- 


potensi mengalami kekerasar 
perti ini ketika terjadi pengusiran 


paksa dan diikuti aksi protes 
lah isu ter- 
ta Nicola 


Pengusiran paksa ac 
besar di negara ini," 
Duckworth, Direktur 
nior Amnesty Internati 

"Ini benar-benar isu besar, isu 
ini telah terjadi selama beberapa 
tahun. Kami merasa skalanya 
terus meningkat dan inilah saat 
yang tepat untuk menghentikan 
semua itu,” katanya lagi. 

Penjualan tanah yang dilaku- 
kan oleh pemerintah daerah be- 
lakangan ini meningkat karena 
pejabat di daerah harus memiliki 
modal untuk membiayai pro- 
yek-proyek infrastruktur ambi- 
sius yang ditargetkan pemerintah 
pusat. 


Selain itu, aksi spekulasi ter- 
hadap harga properti juga mem- 
buat pemerintah daerah memi- 
liki utang 10,7 triliun yuan hingga 
akhir 2010. Pemerintah daerah 


juga meminjam uang untuk 
membangun gedung sehingga 


mereka menjual lebih banyak ta- 
nah untuk membayar utang, 
Pada tahun 2010, Beijing me- 
luncurkan” kampanye untuk 
membatasi spekulasi terhadap 
Jan dan pembangunan ge- 
dung atau apartemen. Hal ini 
membuat tanah yang dibeli pe- 
ngembang turun 16,2 persen pa- 
da delapan bulan pertama tahun 
2012, dibandingk: 


OR) 


bulan terakhir, Perdana Menteri 
Mariano Rajoy mengatakan ha- 
nya akan meminta bantuan jika 
dia telah siap, diperkirakan dia 
menunggu pemilihan umum da- 
crah pada 21 Oktober. 


Adapun di Yunani, tingkat 
pengangguran semakin tinggi, 


mencapai 25, persen pada Juli 
lalu. (AP/AFP/REUTERS/JOE) 


@ Tallahassee 


Tallahassee 


Gubernur Florida membuat kesalahan yang memalukan, Gu- 
bernur Rick Scott sedianya memberikan nomor telepon darurat 
untuk menjawab pertanyaan warga Florida mengenai wabah 
meningitis yang mematikan. Sialnya, pak gubernur bukan 
memberikan nomor telepon yang dimaksud, melainkan nomor 


telepon s 


Scott sedang menyajikan data terbaru mengenai 


wabah tersebut di hadapan kabinet. Ketika itu dia meng- 
umumkan bahwa dia memiliki telepon hotline yang bebas pulsa 
untuk menjawab pertanyaan seputar wabah meningitis ini. 


Scott lalu memberikan nomor y 


hotline itu di 
nyadari bahwa nomor itu ters 
bung ke layanan seksual khusus un- 
tuk orang dewasa. Para penelepon 
yang menelepon ke nomor tersebut 
disambut dengan suara rekaman 
seorang perempuan yang mendesah 
dan mengatakan, "Hai, terima kasih 
telah menelepon pada hari ulang 
tahun saya,” Dua puluh menit ke- 
mudian, salah seorang staf guber- 
nur membetulkan kesal: 
but, Ternyata, pak gubernur salah 
sebut ketika membacakan salah sa- 
tuangka nomor telepon penting 
itu. Sejak wabah merebak, ada 138 
orang yang terkena meningitis, 12 
orang di antaranya meninggal, ter- 
masuk satu orang di Florida, 
(REUTERS/JOE) 


h. Kesalahan ini per- 

a kali diketahui oleh radio WUSF di Tampa yang me- 
kabinet. Radio ini juga memampangkan nomor 
tusnya. Salah satu petugas radio segera me- 


| |” 


A4 


BEDDIN 


Rp 820.900,-/ montir 


SRENGSENG JUNCTION 


DENGAN HORMAT MENGUNDANG ANDA PADA 


GRAND LAUNCHING 


PUSAT BELANJA MODERN TERLENGKAP DI JAKARTA BARAT 


usa 


| 


Rp 812450, / month 


MB 


MINGGU, 14 OKTOBER 2012 
PukuL 10.00 - 17.00 


JL. SRENGSENG RAYA No.69, JAKARTA BARAT 


TEL: 021-5890 8278 


IYAWELLMAN 


Rp 996.000,- / month 


ja Pm 


MPUR 


MATTRESSES AND PILLOWYS 


Matt Concord Size 180 x 200 


Rp 1.290.000, / month 


05m 


Tg KING 
Ta Kor 


MATTRESSES AND PILLOWS 


Pp... p 


Millenii was Rp.29000001- to Rp: 4.200.000: 


Terms and condition apply. See in-store for details 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


Gitaris Knowles di 
Jakarta Blues Festival 


Gitaris muda asal Inggris, Davy 
Knowles (24), akan menjadi 
tontonan menarik Djarum 
Super Blues Festival 2012 di 
Tennis Indoor Senayan, Sabtu 
(43/10). Knowles salah satu dari 
Gibson Guitar Top 10 Guitarist 
2012 yang pernah sepanggung 
bersama nama-nama tenar 
perti Jeff Beck dan Joe Sat 
Selain Knowles, akan tampil 
musisi senior Belanda, Jan 
Akkerman, yang tahun 1970-an 
memperkuat Focus. Bintang 
dalam negeri yang tampil di an- 
taranya Gugun Blues Shelter, 
Naif, Kotak, Balawan & Friends, 
dan Inablues All Stars. Festival 
tahun kelima ini mulai pukul 
10.00 sampai tengah malam. 
Harga tiket Rp 200.000. (BAS) 
Babak Baru REDD-# 
di Kalteng 
Penerapan pengurangan emi: 
dari deforestasi dan degradas 
hutan plus (REDD) memasuki 
babak baru. Nota kesepahaman 
percepatan pengukuhan kawas 
an hutan dan penataan perizin- 
an ditandatangani Ketua Satgas 
REDD- Kuntoro Mangkusubro- 
to dan Gubernur Kalimantan 
Tengah Teras Narang. Penanda- 
tanganan berlangsung di Kantor 
Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan, , Kamis 
(4/10). Barito Selatan akan 
menjadi kabupaten percontohan 
percepatan pengukuhan kaw 
an hutan, Kalteng menjadi pro- 
vinsi percontohan penerapan 
REDDx, prakarsa mengurangi 
emisi karbon akibat deforestasi 
dan degradasi lahan hutan, 
(ATO) 


Film Woody Allen di BBJ 
Film-film k: 
Woody Allen 
Bentara Budaya Jakarta, Jumat 
(42/10) dan Sabtu, Allen empat 
kali memenangi Academy 

n 23 kali dinomi- 
Annie Hall 4977, 
93 menit), yang memenangi Os- 
am empat kategori, akan 
pemutaran film. Film 
lalah Midnight in 

Paris (2011, 94 menit), yang ta- 
hun lalu meraih Oscar untuk 
Best Original Sereenplay. Film 
ini menggambarkan sangat apik 
malam-malam penuh lampu di 
Paris. Pemuta film akan di- 
perkaya diskusi bersama peng- 
amat film Hikmat Darma 


ani, 


Jumat, 12 Oktober 2012 
13.00 


nnie Hall 1977) 
0 Manhattan (1979) 


1900 Hannah and Her Sisters 
Sabtu, 13 Oktober 2012 
1100 Match Point (2005) 
13.30Vicky Christina 
Barcelona (2008) 
1600 Midnight in Paris 
C/GSA) 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


SENI TRADISI 


Sisa Energi 


Topeng Losari 


enari itu duduk membe- 
Pp lakangi sekitar 100 penon- 

ton, Bersimpuh, ia meng- 
hadap sebuah kotak kayu tem- 
pat topeng-topeng disimpan. 

Begitu kendang dan saron di- 
pukul, Nur 'Anani M Irman (34) 
atau Nani, penari itu, berdiri. 
Tubuhnya meliuk-liuk lentur 
menarikan tari topeng Pamindo 
ciptaan leluhurnya, ratugan ta- 
hun silam. 

Itulah tarian tiga babak yang 
dibawakan Nani, dalang topeng 
Losari, generasi ketujuh pemilik 
Sanggar Purwa Kencana yang 
arhum dalang to- 
ng digerus 
zaman itu dipentaskan di Ben- 
tara Budaya Jakarta, Kamis 
(01/10). 

Kotak kayu di atas panggung, 
tempat penari menghadap, me- 
rupakan sumber energi para pe- 
nari yang dipercaya beraura ma- 
gis. "Tari topeng Losari lebih ba- 
nyak membelakangi penonton 
karena fokus energi ada pada 
kotak topeng itu,” ujar Nani, 

Malam itu, ia mementas! 
tiga i topeng berdur: 
total dua jam untuk tiga tarian: 
tari topeng Pamindo, Jingga 
Nanom dan Tumenggung Ma- 
gangdi: serta Kelana Bando- 
pati. 

Tari topeng yang dikembang- 
kan dalang Sumitra, yang dite- 


n 


ruskan Mimi Sawitri dan Mimi 
Dewi, lalu menitis kepada Nani 
tersebut, terdiri dari delapan ta- 
rian dan enam lakon (drama). 
Format pertunjukan topeng Lo- 
sari berbentuk sendratari 
menceritakan kisah Panji. Setiap 
tarian sejatinya butuh durasi 
dua jam. 

Tari topeng Losari merupa- 
seni topeng yang 


bagian timur, Tari ini lebih me- 
ankan teknik menari dengan 
n sulit, seperti gantung 
atau menggantung kaki de- 
ngan posisi tertekuk seperti ber- 
sila dalam waktu 20 menit. Ada 
lagi pasang naga seser/gerakan 
kuda-kuda dan nggaleyong (ka- 
yang), badan meliuk ke bela- 
kang. 

”Teknik semacam itu tak ada 
pada tari topeng Cirebon,” kata 
Nani, Losari berlokasi di pc 
batasan Cirebon-Brebes, Jawa 
Tengah. Hal itu membuat to- 
peng Losari banyak dipengaruhi 
a tari Panji Jawa Tengah. 


Mencoba bertahan 


Nani adalah keturunan ke- 
tujuh dari topeng Losari yang 
mencoba mempertahankan seni 
tradisi ini. Dua tahun terakhir, 
ia gencar mengenalkan tari to- 
peng Losari dengan giat meng- 
adakan lokakarya tari di Yog- 


Sanggar Purwa Kencana Topeng Losa 


ri pentas di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (11/10) malam. Tari topeng asli Jawa Bz 


terpinggirkan karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah. 


arta, Bandung, dan Jakarta. 

Faktanya, tari topeng Losari 
kurang publikasi. Dana untuk 
berpentas juga terbatas, Dulu, 
tari topeng ini ramai ditanggap 
pada hajatan pernikahan, sunat- 
an, ulang tahun, dan lain-lain, 
Kini, sepi panggung. 


Sanggar Purwa Kencana To- 
peng Losari pimpinan Nani kini 
mengajarkan tari sec: 
Untuk membiayai sangga 
buka les tari privat di Cirebon. 
Di sanggar itu tersimpan 80 
topeng berbagai karakter, Usia- 
nya lebih dari 200 tahun! 


Tahun ini, tari topeng Losari 
memperoleh hibah dari Yayasan 
Kelola, yang peduli terhadap 
seni pertunjukan di Indones 
Hibah Rp 88 juta itu untuk 
membiayai pentas keliling di 
tiga kota: Jakarta, Bandung, dan 
Yogyakarta. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


at ini kini 


Direktur Eksekutif Bentara 
Budaya Hariadi Saptono menga- 
takan, pentas malam itu meru- 
pakan upaya Bentara mengenal- 
kan seni tradisi langsung kepada 
masyarakat. Lokakarya tari di- 
gelar sebelum pentas. 

(LUSIANA INDRIASARI) 


Standar Kelulusan UN 
SMA/SMK Dinaikkan 


Satu Kelas Ada 20 Variasi Soal 


JAKARTA, KOMPAS — Standar kelulusan ujian 
nasional SMA/ SMK dan MA pada 2013 akan 


dinaik 


an, Ada dua alternatif menaikkan standar 


kelulusan yang saat ini tengah dibahas, yakni 
menaikkan nilai rata-rata dari 5,5 menjadi 6 atau 
tetap 5,5, tetapi tingkat kesulitan soal dinaikkan, 


Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh, Ka- 
mis (1/10), di Jakarta, menga- 
takan, rencana menaikkan stan- 
kelulusan ini belum final. 
$ bersama Badan 
Pendidikan,” 


dar 


Tahun ini, proporsi tingkat ke- 
sulitan soal adalah 10 persen mu- 
dah, 80 persen 


an 10 
tahun 


sedang, 


persen soal mudah, 70 persen 
sedang, dan 20 persen sukar. 

Untuk variasi soal, kata Nuh, 
pada pelaksanaan ujian nasional 
(UN) tahun i: lima macam 
atu Namun, mi 
depan, akan ada 20 vi 
sehingga tidak ada satu pun siswa 
di dalam ruang k 
dapat na: 
menjadi lebih 
ngerjakan soal karena tidak akan 


menengok ke kiri dan kanan,” 
ujarnya. 
Bank soal 

Ketua Badan Standar N: 


»nal 


Pendidikan (BSNP) Moeham- 
mad Aman Wirakartakusumah 
menambahkan, 20 vi oal itu 
merupakan langkah preventif 


mencegah 1 mencontek. 
banyak 20 variasi soal itu aka 
diambil dari bank soal 
dang disiapkan. "Bentuk soal pi- 
lihan ganda itu sulit," ujarnya, 

$ dengan pembuatan so- 
NP juga akan memperbaiki 
penga' an, terutama pada dis- 
tribusi naskah soal dari daerah ke 
lokasi ujian. "Dalam perjalanan 
dari dinas ke satuan unit pen- 
didikan itu dimungkinkan terjadi 
celah-celah yang melenceng dari 
prosedur,” ujarnya. 


Dalam tahap persiapan UN, 
lanjut Aman, pih: tengah 
menyiapkan k UN 
yangakan s 
2012 rikan kepada 
guru serta kepala sekolah. Ki- 
si-kisi soal UN itu tidak akan jauh 


berbeda dengan tahun lalu ka- 


tidak pi 


karena sudah ada kisi-kisi soal 
itu,'paparnya. 
Data peserta UN 


SMA/MA/SMK tahun 2013 be- 
lum terkumpul ai gambar- 
an, pes UN tahun 2012 men- 
capai 1524704 siswa SMA/MA 
dan 1039403 siswa SMK, Dari 
jumlah peserta itu, sebanyak 
79 siswa SMA/MA dan 2.925 
siswa SMK tidak lulus UN. 
(LUK) 


BAHARI 


KRI Dewaruci Akhiri 
Pelayaran Keliling Dunia 


JAKARTA, KOMPAS — Kapal 
Republik Indonesia Dewaruci 
mengakhiri pelayaran keliling 
lah menempuh 2! 
mil laut (48.611 km), menjela| 
Samudra Pasifik dan Atlantik sc 
ta 21 negara di Asia, Amerika, 
Eropa, dan Afrika selama 277 
hari sejak apal 
latih itu tiba di dermaga Ko- 
mando Lintas Laut Militer Tan- 
jung Priok, Jakarta Utara, Kamis 
@/10). 

Kepala Staf TNI Angkatan La- 
ut Laksamana Soeparno serta pe- 
jabat di lingkungan TNI Ang- 
katan Laut menyambut keda- 
tangan para kadet yang dipimpin 
Komandan KRI Dewaruci Letkol 
Laut Haris Bima Bayuseto. 

Sejumlah siswa SMAN 6 Ja- 
karta dan SMAN 70 Jakarta yang 
September lalu terlib 
juga hadir dalam acara itu. 
upacara penyambutan, perwakil- 
an kedua sekolah mendeklara- 
sikan perdamaian di atas kapal 
dan disaksil Pusat Pe- 
nerangan AL Laksamana 


TNI 


Pertama Untung Suropati dan 
Ketua Dewan Pembina Komnas 
Perlindungan Anak Indonesia 
Seto Mulyadi. 

Laksamana Soeparno menga- 
takan, misi pelayara 
waruci tahun ini mengikuti Ope- 
ion Sail 2012 di Ameri 
kat dan mendukung latihan pe- 
layaran astronomi bagi para ka- 
det Akademi Angkatan Laut 
Tingkat IT Angkatan 59. Seba- 
nyak 77 anak buah kapal KRI 
Dewaruci juga mengemban misi 


ap kota yang dising- 
para kadet mengenalkan 
, kesenian, dan mempro- 
n destinasi wisata Indo- 
,” lanjut Soeparno. 

Untung menambahkan, pela- 
yaran keliling dunia tahun ini 
yang kedua bagi KRI Dewaruci. 
Sebelumnya, kapal yang memiliki 
16 layar, bobot 874 ton, panjang 
5 meter, dan lebar 9,5 meter 
itu pernah berkeliling dunia ta- 
hun 1964 itu, misi dipimpin 
Letkol Laut Sumantri, (MKN) 


gahi, 


LINGKUNGAN 


& KESEHATAN 


ASURANSI KESEHATAN SO 


akit TNI AL 


Rumah £ 


SIAL 


Siap Sambut SJSN 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
mua rumah sakit TNI AL siap 
melaksanakan Sistem Jaminan 
Sosial Nasional bidang kesehatan 
yang dimulai tahun 2014. K 
lengkapan dan kualitas 
layanan medis terus ditingkatkan 
sesuai dengan klasifikasi rumah 
sakit. 

Kepala Dinas Kesehatan TNI 
AL Laksamana Pertama Jeanne 
PMR Winaktu, Kamis (1/10), di 
Jakarta, mengatakan, Sistem Ja- 
minan Sosial Nasional (SJSN) 
merupakan harapan masyarakat. 

"Sejak awal, rumah sakit kami 
melayani pasien umum dan me- 
nerima pemakai Askes atau Jam- 
kesmas. Jadi, tahun 2014 nanti 
tinggal pengalihan saja ke Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS),” katanya. 

Ia mengatakan, RS TNI AL 
sedang melengkapi fasilitas hi- 
perbarik. Dari sekitar 20 RS TNI 
AL di seluruh Indonesia, belum 
semua memiliki  hyperbaric 
chamber uang bertekanan uda- 
ra tinggi). Fasilitas itu baru ada di 
RS dr Mintohardjo (Jakarta), RS 
dr Midiyato Suratani (Tanjung 
Pinang), RS dr Ramelan (Su- 
rabaya), dan RS dr FX Soehardjo 
(Ambon). 

Winaktu mengatakan, akhir 
Oktober atau awal November ini, 
TNI AL dan Pemerintah Provinsi 
Aceh melengkapi RS AL Lilipory 
Sabang dengan fasilitas ruang 
perbarik. "Hal ini untuk meleng- 
kapi Sabang sebagai tujuan wi- 
sata sel. m yang sedang berkem- 
di sela Seminar 
Pengobatan dan Kegawatdaru- 


ratan Hiperbarik di Laut yang 
digelar TNI AL. 

Dalam seminar yang dibuka 
Wakil Kepala Staf TNI AL Lak- 
samana Madya Marsctio, Direk- 
tur Bina Upaya Kesehatan Ru- 
jukan Kementerian Kesehatan 
Chairul Radjab Nasution memin- 
ta agar rumah sakit yang dikelola 
TNI AL bersiap menyambut pe- 
lah n SJSN. 

mi berharap ada pemetaan 


fasilitas layanan kesehatan TNI 
AL, dari awal pelayanan hingga 


selesai,” ujar Nasution. Ia me- 
maparkan, saat SJSN bidang ke- 
sehatan dimulai tahun 2014, 
BPJS akan menerapkan satu sis- 
tem ti Tidak ada lagi tarif 
Askes, Jamkesm: au Jamkes- 
da. 

Lebih lanjut, menurut Nasu- 
tion, layanan medis regular di- 
lakukan bertingkat dari primer, 
sekunder, hingga ter 
diminta mengklasifikasikan po- 
tensi infrastruktur medisnya se- 
bertingkat. KI ni di- 
sinkronkan dengan RS pemerin- 
tah/swasta yang akan menentu- 
kan besaran tarif. 

Selain itu, TNI AL dan Per- 
himpunan Kesehatan Hiperbarik 
Indonesia diminta merumuskan 
detail pengobatan dengan me- 
tode hiperbarik. Alasannya, me- 
tode hiperbarik telah dipakai luas 
untuk pengobatan, tidak hanya 
untuk tujuan estetika/kecantikan 
dan perawatan tubuh. 

"Perlu kejelasan, siapa yang 
berwenang menentukan perlu- 
nya dilakukan pengobatan hiper- 
barik,” katanya. (ICH) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KEBUTAAN 


Empat Penyebab Buta 
Jadi Prioritas Penanganan 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
75 persen kebutaan bisa 
ogah, diperlambat, dan dire- 
habilitasi jika ditangani segera. 
Karena itu, pemerintah mem- 
prioritaskan penanganan empat 
gangguan penglihatan yang ba- 
nyak menyebabkan kebutaan. 

Hal itu dikemukakan Kepala 
Subdirektorat Kesehatan Khu- 
sus, Usia Lanjut, dan Pelayanan 
Darah Kementerian Kesehatan 
Eko Budi Priyanto dalam Work- 
shop Kesehatan Indra Penglihat- 
an bertema Mata Sehat di Segala 
Usia untuk Peningkatan Kualitas 
Hidup Masyarakat Indonesi 
Kamis (11/10), di Jakarta. Acara 
itu di: kan dalam rang- 
ka Hari Penglil an Sedur 
(World Sight Day) yang diper- 
ingati tiap Kamis minggu kedua 
Oktober. 

Empat penyebab utama ke- 
butaan adalah katarak, glaukoma, 
kelainan refraksi, dan xeroftal- 
mia. Penemuan kasus dan peru- 
jukan untuk empat gangguan itu 
jadi indikator kerja puskesmas. 
"Katarak (kekeruhan pada lensa 
mata) merupakan penyebab 50 
persen kebutaan. Ini diatasi de- 
ngan operasi,” ujarnya. Kelainan 
refraksi dikoreksi dengan kaca- 
mata atau lensa. Adapun xerof- 
talmia, gangguan akibat keku- 
rangan vitamin A, dapat dicegah 
dengan pemenuhan vitamin A, 
nutrisi, dan penanganan infeksi. 

Berdasarkan laporan hasil 
Riset Kesehatan Dasar 2007, pre- 
valensi kebutaan nasional 09 
persen, Jika penduduk Indones 


220 juta jiwa, diperkirakan jum- 


lah penduduk buta 2 juta jiwa. 

Kendala penanganan kesehat- 
an mata, menurut Eko, antara 
lain jumlah dan distribusi dokter 
mata tidak memadai, 
s syarakat terhadap pe- 
layanan kurang, penapisan kasus 
di puskesmas minim, sistem ru- 
jukan belum baik, dan peralatan 
pelayanan kesehatan mata belum 
tersedia di sebagian rumah sa- 
kit. 

Pembicara lain, dokter spesi- 
alis mata dari RSUPN Cipto Ma- 
ngunkusumo, Virna Dwi Okta- 
riana, mengatakan, penanganan 
sesegera mungkin dengan obat, 
laser, dan operasi pada 
sus glaukoma bisa mencegah 
kerusakan lebih lanjut. Glauko- 
ma, tekanan pada bola mata, an- 
tara lain, disebabkan trauma, ra- 
dang mata, obat yang mengan- 
dung steroid, katarak hiperi 
tur, dan komplikasi penyakit 
temik. 

Eko mengatakan, pemerintah 
menerbitkan Kepmenkes Nomor 


1437/Menkes/SK/X/2005 — ten- 
tang Rencana Strategis Nasional 


Penanggulangan Gangguan 
Penglihatan dan Kebutaan untuk 
mencapai Vision 2020. Beberapa 
upaya adalah menjalin kemitraan 
pemangku kepentingan, membe- 
rikan dukungan kepada dokter 
berprestasi untuk melanjutkan 
pendidikan spesialis mata, pe- 
latihan tenaga puskesmas, pe- 
ngembangan puskesmas dengan 
unggulan program Kesehatan In- 
dra, dan kegiatan yang diinte- 
grasikan dengan kegiatan kese- 
hatan lain. (INE) 


OPTIK SEIS 


Exclusively for HSBC Cardholders 


50: - 20: 
OFF OFF 


with redemption 
of Rewards Points 


ar Ox 6 months installment 


12 - 25 October 2012 


Visit 
Cali 


www.hsbc.co.id/offers 
64722 (mobile phone) 


HSBC Credit Card The One Card for Home and Away 


BE 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


@ Stasiun Kereta Api 
e STMT Trisakti, STIE Nusantara, 
& Univ. Empu Tantular 
@ RSIA Hermina, RS Mitra International, 
RS. Duren Sawit 


5 JALANTOL JENO. GATOT SUBRGTO JALAN TOL LETJEN MT MARYONO 


mandiri 
NO SIPPT : 1593/-1.711.534 kpr 


Mixed Use Development : 
Apartment | Shopping Mall | Hotel | Office | Convention Hall | Sport Facilities | Education Centre | Health Care 


Another Development : 


Marketing Office : 

Jl. Basuki Rahmat No. 1A, . 

Jakarta 13410 Fax. 4621-8591-5050 rr S nthesis 
021 janeta. com development 

f Bassura City (3 @BassuraCity Enda 1999 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


PESAWAT TANPA AWAK 


Uji Coba Wulung Baru 


Pesawat terbang tanpa awak jenis Wulung hasil 
rekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
diterbangkan dari Pangkalan Udara Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 1/10). Hal itu 
tepat dengan pendaratan pesawat Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dari Yogyakarta. Presiden pun 
bisa menyaksikan hasil rekayasa teknologi itu. 


Oleh NAWA TUNGGAL dan RIZA FATONI 


»I—Y erbedaan dengan uji coba 

Pesen pesawat ter- 

bang tanpa awak (PTTA) 

Wulung ini sudah menggunakan 
teknologi autonomous, meng- 
gantikan sistem kendali jarak ja- 
uh (remote control)," kata Akh- 
mad Rifai, Manajer Program 
Kegiatan Rancang Bangun 
PTTA dari Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi 
(BPPT). 

Uji coba di Pangkalan Udara 
(Lanud) Halim Perdanakusuma 
berlangsung selama 20 menit, 
dari pukul 08.40 hingga 09.00. 
Uji coba disaksikan beberapa 
pejabat negara, seperti Menteri 
Pertahanan Purnomo Yusgian- 
toro bersama Menteri Riset dan 
Teknologi Gusti Muhammad 
Hatta, Kepala Staf TNI Angkat- 
an Udara Marsekal Imam Su- 
faat, dan Kepala BPPT Marzan 
Azis Iskandar. 

Pesawat dikemudikan melalui 
stasiun pengontrol (ground 
control station) dengan mobil 
minibus, BPPT memulai pere- 
kayasaan PTTA, sebelumnya 
disebut sebagai pesawat udara 
nirawak (PUNA), pada tahun 
2000-2005. 

Pada periode itu dihasilkan 
10 prototipe dengan tiga model, 
yaitu Wulung, Pelatuk, dan Ga- 
gak. Mesin yang digunakan ada- 
lah Limbach buatan Jerman 
berbahan bakar Pertamax. Da- 
lam uji coba waktu itu, selama 
satu jam penerbangan dibutuh- 
kan sekitar 9 liter bahan bakar. 

Wulung dan Pelatuk diran- 
cang sebagai pesawat tanpa 


diprioritaskan. Berbeda dengan 
Gagak yang ditujukan untuk pe- 
sawat pengintai, peredaman 
suara mutlak dibutuhkan. 

Hingga saat ini sudah dikem- 
bangkan PTTA jenis lain untuk 
pengintaian jarak pendek hingga 
jarak jauh, yaitu jenis Sriti, 
Alap-alap, dan Gelatik. 

Saat mengamati uji coba Wu- 
lung, kemarin, Menristek Gusti 
Muhammad Hatta mengomen- 
tari, mesin pesawat tanpa awak 
Wulung masih terlalu bising. 
Gusti juga menilai, bahan /iber- 
glass untuk badan pesawat 
kurang kuat. Adapun Menhan 
terlihat antusias mengamati 
jalannya uji coba Wulung, 


Posisi koordinat 

Rifai menjelaskan, sistem 
kerja autonomous pada jenis 
Wulung menggunakan perintah 
tujuan yang harus dicapai pe- 
sawat dengan menetapkan po- 
koordinatnya. Setelah di 
pai titik tersebut, pesawat bisa 
diperintahkan ke pc 
koordinat lain atau kembali ke 
landasan. "Ketika masih meng- 
gunakan remote control, pada ja- 
rak 5 kilometer, pesawat sudah 
tidak tampak,” katanya. 

Sistem autonomous memung- 
kinkan pemantauan kedudukan 
pesawat pada ketinggian dan 
koordinat tertentu. Kemudian, 
hasil pemotretan dan perekam- 
an video dapat disaksikan se- 
ketika (real time) dari stasiun 
pengendali di darat. 

"Manfaatnya penting untuk 
memantau wilayah perbatasan 


nilai Rp 1 miliar, "Penerbangan 
kemarin sebetulnya penundaan 
dari yang direncanakan 28 Sep- 
tember lalu,” kata Rifai, 


Manfaatkan 


Dalam sambutannya, Purno- 
mo Yusgiantoro menyampaikan 
agar pihak-pihak terkait me- 


manfaatkan teknologi dirgantara 


ini secara optimal. Peta jalan 
(road map) pengembangan 
PTTA untuk militer dan indus- 
tri agar dibuat dengan jelas. 
”Pengembangan pesawat ter- 
bang tanpa awak ini memiliki 
nilai ekonomis tinggi dan 
mampu mengurangi 
ketergantungan terha- 
dap negara-negara 
produsen lain," 
Yusgiantoro. 
Sebenarnya PTTA su- 
dah dibutuhkan sejak lama. 
Misalnya, Badan Nasional Pe- 
nanggulangan Bencana (BNPB), 


menurut Kepala Pusat Data, In- 


formasi, dan Humas BNPB Su- 


topo Purwo Nugroho, pernah 


meminta kepada BPPT agar bisa 
memanfaatkan salah satu PTTA 
itu untuk memotret kawasan 
yang dilanda banjir bandang di 
Sumatera Barat, November ta- 
hun lalu. 

Namun, saat itu, PTTA belum 
siap dioperasionalkan, Pemot- 
retan akhirnya dilaku- 
kan dengan pesawat 
terbang konvensio- 
nal, yang tentu 
memakan biaya 
lebih besar. 


Pesawat Udara Nirawak 
Karya BPPT 


Spesifikasi Wulung 

Bentang sayap 6,36 meter 

Panjang badan 4,32 meter 

Tinggi 1,32 meter 

Berat maksimum 120 kg 

Mesin 2 silinder, 2 tak, 350 cc 
Material Komposit/"fiberglass" 
Ketinggian 8.000 kaki 

Daya jelajah 73 kilometer 


Cara lama: "Remote control" 
Navigasi terbatas jarak 
pandangan mata 


Manuver Wulung di atas persawahan 


Cara baru: "Autonomous" 
Menentukan koordinat sasaran 
dan pesawat terbang mandiri 


Pesawat menuju 


"Remote 
control” 


Sumber: Balitbang Kementerlan Pertahanan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 


sasaran 


BESTARI/GUNAWAN 


SELAMAT 


KEPADA PARA PEMENANG 


2 New Toyota Avanza Type G 1.3 M/T 


100 New Apphe Pd TOGB- NG WIN 


100 Mtachttorry Davis 9220 


Ursowg ace 


WHAT GUA A 
Terpamono 


1. 1n9s818 


“ 


51 cara 


Holiday 


DRS. RAHMAT KURNIA . 


0394206 


100 Tahapan BCA 0Mp2000.000 
GUA WANTR 
AMALIA CNABUNIA 
AMGRUA LANANG 
ARI GUNAWAN 

ABI SUKANSMAN 


" oenayny 
» anna 
5 Gross 


MSN VASAN S7 AN 


MANTYA TRRNA 
MASALI 
MULAN SUSANN 
MORI CAN 
MuUMAKAN DEWI 
MUmMwEMIM 

1 MABKA KATVANA 


060167 
ora 


MRATALUMAWAN 
conan 

Aswan 

ANU SUK YM 

MANA ANIAT 6 w 

fat yu 

MUDA ISKANDAR 

CMean w 
anon Mu 


osaro 
caana 


MAYAT 


IV BANYAK 


MNIGAN PAMA CAP 
Oe10nos Ahn sceTuPTO 


O1etap AMAN KORAN 0 wc 


indosat AZWAN AOP 
2 260424 MAUTY PAAWAT 
Ony0n1 AON CMAMLES$ 


O0tan26 CATUNWANYAN 
Onsonan DOK HOKI 
1 Orns1ne COM GRAN 


1 o0nasa 
ah 260109 
Bajo 04 


9 Os00542 DIANA MATAN ke 


natasya Ox BOLAANG 


MELIA ASTIYANA 


MESNAWAN 


wo mean 
NyanpAy MOV SAM 
0 Orta19p Damai MG KANG 
5. Oxa6v mun 
EDO canyata 
DeDe Sunan 
otr armuwra 


MAKA Mt 


MASA OAMIS 
1 MAMASAN ADPAMA 
h MIN Lapan 


Ma AsnaNN 
Gusamerwwan 
LUMAWAT TUMEWAN 


SRI WIDONONGSIH 


MMO MAT Aris 
MUSYAP AH ACA 
NATA LUPA 
MORE LAMAN 
OMYAMANU IMAN 
PANEN KusUMA W 
PUMA AMAN 
MENATA TANI 
MANTKASAH 


tesarggosenasar 


100 8eother Laser Printer ML 22400 


8 sonar 


DEM PUSPALAMI 


DUAWWANUKAN 
DORO HAMA 


tina € son PANGMAI Pen 20n On DE AMIK twaa Srumapa 


awak yang stabil agar mampu 
diberi berbagai muatan untuk 
beberapa tujuan. Misalnya, di- 
beri muatan kamera untuk pe- 
motretan atau perekaman video 
pada suatu arca, ”Bisa juga di- 
beri muatan flare untuk men- 
ciptakan hujan buatan," katanya. 

Menurut Rifai, /lare berbobot 
2 kilogram setara dengan 1 ton 
garam (natrium klorida) yang 
ditebar ke awan potensial untuk 
hujan buatan. 

Rifai menambahkan, pere- 
daman kebisingan suara dari pe- 
sawat tanpa awak Wulung tidak 


antarnegara," ujar Rif: 
aat diterbangkan dari Lanud 
Halim Perdanaksuma selama 20 
menit, diperkirakan jangkauan- 
nya hanya mencapai radius 
1.500 meter, "Jangkauan terjauh 
yang pernah dicapai dalam uji 
coba sebelumnya adalah radius 
734 kilometer,” tuturnya. 
Menurut dia, dalam waktu 
dekat akan dilakukan kerja 
sama dengan Jepang untuk 
perekaman wilayah memanfaat- 
kan kamera mutakhir dengan 
pesawat Wulung. Kamera mu- 
takhir yang akan digunakan se- 


BPOM 


Belum Ada Produk 
Makanan Transgenik 


JAKARTA, KOMPAS — Be- 
lum ada produk makanan olahan 
berlabel yang mengandung ba- 
han transgenik di Indonesia mes- 
ki bahan pangan hasil rekayasa 
genetika banyak beredar di pa- 
an, terutama kedelai dan ja- 
gung impor. 

Direktur Standardisasi Produk 
Pangan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) Tetty Si- 
hombing mengatakan hal itu, Ka- 
mis (11/10), di Jakarta. Menurut 
dia, BPOM menetapkan produk 
makanan olahan yang mengan- 
dung bahan transgenik di atas 5 
persen yang diedarkan di Indo- 
nesia wajib mencantumkan kode 
”Pangan Rekayasa Genetika”. 

Hitungan ini didasarkan jum- 
lah deoxyribonucleic acid (DNA) 
produk transgenik dibandingkan 
DNA produk nontransgenik. Jika 
DNA transgenik di bawah 5 per- 
sen, produk itu tidak wajib men- 
cantumkan kode. Kode wajib di- 
cantumkan di belakang nama 
merek untuk produk olahan yang 
bahan transgeniknya dominan. 
Jika bahan transgeniknya hanya 
dari salah satu komponen pro- 
duk, kode wajib dituliskan di be- 
lakang nama bahan yang tertera 
pada komposisi produk. 

Kewajiban pencantuman kode 
”Pangan Rekayasa Genetika” di- 
berlakukan sejak tahun 1999. 
Adapun Amerika Serikat dan ne- 
gara-negara Amerika Latin yang 
merupakan produsen bahan pa- 
ngan transgenik, kata Tetty, jus- 
tru mendorong tidak ada pela- 
belan untuk produk pangan hasil 
rekayasa genetika. 

Kepala BPOM Lucky $ Slamet 
mengatakan, pelabelan ini untuk 
mempermudah pilihan konsumen, 
apakah mau menggunakan produk 
transgenik atau tidak. Karena itu, 
pencantuman label tidak ada hu- 
bungannya dengan keamanan pro- 
duk transgenik. Keamanan pangan 
transgenik di pasaran sudah di- 
jamin pemerintah. 

”BPOM memiliki laboratori- 


um yang bisa mengecek DNA 
yang terkandung pada makanan," 
katanya. 

Tin edar makanan olahan me- 
ngandung bahan transgenik di- 
keluarkan BPOM jika ada re- 
komendasi dari Komisi Keaman- 
an Hayati Produk Rekayasa Ge- 
netika (KKTI-PRG). Rekomenda- 
si KKH-PRG diberikan setelah 
ada kajian dari tim teknis ke- 
amanan hayati dan tanggapan 
masyarakat melalui Balai Kliring 
Keamanan Hayati. 


Bahan transgenik 


Tetty menyatakan, tidak ada 
an pencantuman kode 
»Pangan Rekayasa Genetika” pa- 
da bahan pangan (bukan olahan) 
transgenik yang beredar di In- 
donesia, Ketentuan ini juga ber- 
laku untuk produk turunannya 
yang tidak wajib didaftarkan ke 
BPOM, seperti tahu dan tempe 
hasil industri kecil. 

”Proses pencatuman kode 'Pa- 
ngan Rekayasa Genetika” pada 
bahan pangan harus dibicarakan 
dengan Kementerian Pertanian," 
katanya. Izin bahan pangan 
transgenik berada di Kemente- 
rian Pertanian, bukan BPOM. 
Meski tak lazim dilakukan di be- 
berapa negara, pencantuman ko- 
de ini pada bahan pangan diper- 
lukan untuk memberikan kemu- 
dahan pilihan bagi konsumen. 

Pencantuman kode ”Pangan 
Rekayasa Genetika” merupakan 
alat bagi konsumen untuk me- 
ngetahui bahan pangan atau pro- 
duk makanan olahan yang akan 
dikonsumsi mengandung bahan 
transgenik atau tidak. Secara ka- 
satmata, bahan pangan transge- 
nik dan alami tidak bisa dihe- 
dakan, baik dari tampilan fisik, 
warria, maupun ukuran, 

"Produk transgenik yang ada 
saat ini masih dibuat agar tahan 
terhadap hama atau kondisi alam 
tertentu, bukan untuk memper- 
baiki tampilan,” kata Tetty. 

(MZW) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ooaenta 


On semen 
OwiLestanoA 


tasya 
Ormmata 

| tuan 
2 jansata 
Ornana2 
Ni 


IMA TESERAN 
EVA DUALSUMY 
MV MUSUMAWAN 


9 Ine 
rar Mona rw suvas 
G0. Onveaoz HNOM SaputaA 
Oonsog Hindan taun 
reog Dan maan 
Leah MMA 
On1598 IMENGAM ASTAWA 
2. O01ON IMANGTA 
DATA, NAM ASAM 
PARA NAH 4 Om 
50. Orszon TAMAN, 


MEN GILA 
IVAN BUANA 
UNA OKTAM 
UmDa mas 
MAS Mt 
MAN SMUN 
MOM HANGAT 

2 MOLLFAYUNDA 
MUHAMMANG. 
MSaTaN 


MINDI TANGAN 
MI KOMANG ATU 
MUMUL GULA. 

PTTAGUSIYA 


W2 13 


Sera rgeanag IN 


WLAN 
VANCI PEBOMAIN 
esa nan 
vena 


PTN 
puayanto 
MADITYA MALINDAO 
MANDT 

MEGA WAN 


8 1APPS DUMA HELM, 


1001 ENGMALLN 


ong2an 
mesen 
5 0107871 
Ona 
MMA 
Peci tsnawan 
TOGOMNG NG 
TUANG PMAN 
TPA Ot 
Lita M5 
vnLimnna 
wapunan 
wan 
WOMADA 
WOwO manscek 
8 MMA YOTKPA. 


PUMA Printer 1P3720 


Dop ss 
DD. W. MAN ANTARA 
AN KUYOMA 
tasy Sara 
tuano 
tayan 
#watan 
WTA MEMALIA 
PAIZAL DIAYA 
GNKCK OCTAWAMI 
DUKUNG SUNYANA 

1 M NORMANSYAH 

MAKANOKKUI 


#00 MOMMAT 


18 001922 
91 SMSUMUAN 
Gevassa sm UTAMI 


beer CrStaNA 


tina 


SIOMAN PLANAWAN 

MANGAN LUMS 
A.M 

MEN INANO 


100 Voucher Belanja Gramedia #Rp1.000.000 


AHMAD CMUSNLK 


At SETAN 
D ANSAASTAN 
AnSyOaa 
AK KnsNn 
au ayarama 
h. Atv DAN 
CIMSTMAADI 5 
ANAK GURAMAN 
(DANG SKALI. 
6101008. Dera Ii HARIAN 
ena Dom YUGLATUM 
Odet0n9 DIC KASEP WANYUDI 
OSLANO TAN ESTMANGN 
DAYA MUMAIAN 
PA WA KUMOAAWATI 
sasa 


SA DAMATAN 


(Oa ta MEMANG 
Gonta camp 


1 near 


1 MERJANTO SANAK 
MEMAN SaAMAN 


stan 
conan 
oniatan 
owgino ruwnacean 1ron 
wamsAM 


wan najar 
tato maassay 
MOMS MAAN Y 


MIA Sya 
KINNDN KAK 
#Momanati 

Derap unam Moe 

risa At KAMI MALKA 

Denasas MADMLO 

NADA MAMA LUCIANNAP 

Meat MASUK 
MERENMENAI 

ML E0er MDAYAT 

wu wwapah 

SATALMAANO 

# MYAMUNAHATU 

YP ONRENTA 

PON BUKAN, 
PUMA UNA 
sea sobanaaTO 
mt week 


ratan (00 MELANTA 


B0 MEIKI AMAN ALI 


A WLAN 
BI KAN Tt 
BII MUSCIKAWATI 


BI O0NI)A2 MABA ANGGTA 
B8 C0PR6I MAKA ANNGITWA 


maw 
majuravarn 


MWGAAWAR OP ILY 


5 MUSTAM DAMMAL 
sa 


ut mac 
Dan Sangat 
BINA AJUANA 3 
UNA BUSANTI VK 
(sayu 

PERADI 

PRASguSCA Math 
MANGAN TAK 


LSOEMA 
UNATNAP 


SAAMNYAN 


1 O2n0sas 


WNA ASMA 
2 IWAYANDTAC 
Ayi OR 
UMY LAYAN 


ANA PANOKAN 
ULA MMGAYANI$ 

2 MADE OKAY 
MAN $ 
MANGARET JAN TATN 


100 Canon Moti tunction MP3B7 


2 00x 


2 anrsao 


Pati 
10 On 


MA MONLESTAN 


A soKmanne 
ACHA LD 


LIA MPR 
AAN 
uno 
San 
MURSALAN 


WS UTANARAT 
WwnPuLan 
iwan 
Orkes 
#womas 
ENNAWA TI UTAMI 
tadunmas 

CN DIARA PUNTA 
Me MUSI TMAMAIN 
MASYA CKTANNI 
MADA 
MenawAN 


STAN HAND 
SUGING SUSANTO 


SuevahTN 
YAN ALAM 
TAN SENGLIAN 
MUSUMAW 
AM SANTOLO mu ncoman 
'OAL MALLANA Pang TTM 
1 ON 
mpunarun 


5.PT Cakrawala Mega Indah 
Syarat & Ketentuan 
- Pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak Toko Buku Gramedia Pada jam kerja 
- Pemenang hanya mengambil hadiah di Toko Buku Gramedia & Trimedia yang akar 
dikanfirmnasi oleh pihak Toko Buku Gramedia 
- Hadiah dapat diambd setiap hari selama jam operasional Toko Buku Gramedia & Trimedia 
- Periode pengambilan hadiah mulai tanggal 25 Oktober 2012 
- Batas akhir pengambilan hadiah 25 November 2012 
- Pengambilan hadiah hanya bisa dilakukan oleh Pemenang 
- Pada saat pengambilan hadlah, Pemenang wajib membawa & menunjukkan 
11 Potongan kupon undian asli Gramedia School Holiday Fair 
2) identitas diri asli dan fotocopy yang sah 
- Pajak hadiah ditanggung penyelenggara, kecuali untuk hadiah 2 unit Toyota Avanza 
pajak hadiah ditanggung oleh pemenang 


LAMA DAYA 
YUWONO PINTADI 


wawgramertaonime com 


TiMedi P2 


OMA ILY 
#ONMDMA 
ARA 
mu YULANN P 
SAMA DALIMA 
Sen aman 
sm zaanar 
SUMAMO MIGAWAN 
Tawan 
SA OSN 
Tw Kumat 
TMS MRMANA 
UNA We 
yan 
Ym arena 
waru 
Wana PALU 
MOYAWAN IL 
wow 
2. Weapeme Lea 
MET MENDNA 
100. 1660172 WULIANA 


GuMAN PeGaat O 
DO KUAMAWAN 


INA PL 
Imawan 
PEmAN Da 


MAPAN WULANDAN 
PMA SUMANDKANL 


aza 
85 DITAKAP IGO ANSAWAN 
HRETUT marama 
47 1056 MALESTAM 

an o07ma AG 


Mes JAMI GAM 


100 Canon Camera Digital Poworhat A19 


mean 
Harga 
oa 


AGLNG SANG 
PAGI MENARA 
mowaga 
pretaan 


MTA CAMSIOWLA RI 
ID O1A7YA2 CMAMUKONSA 
Demasay CITA Asam 
eny 
S8v APAILYANIV 


(Om saman $ 
1 DUWAN 
BUNDA BAMASAN 
 MUBARET MUNYANT 
IKAN DEWAN KS 
(AA METOAAWAT 
na 
BA OKAWAN 
We ruamantan 
LAN TANTO 


ENAK 
Hi MAMDANI 
9. #PUTUNANENDAA 


9 IDAONO MKKS 
1 JOMANYUNA 
Hsnamus YyoOA 


MTEA MANGA 
LoKne PARTONO 


Penarikan Undian disaksikan oteh Notaris Kepodkulan, Pernerintahan Daerati OKI jakarta 
“dan Kementerian Sosial pada hati hurnat 5 Oktober 2012 bertempat di 
Toko Buku Grarmediia Matraman jakarta 


Goat 


9 Neonan Lureruan sarana 


MO UK LANG 
NOMTALAN 


PAMA Wan 
1 MURAND SAMAN 
wa 
TA DANA 


mamaan 
SAN PAN 
atasan $ 


TERIOS 


TOMY GUNAWAN 
12109 TOTON TMADI 

1 O2ya0 

woman 
#9 most 


an 
100 ts YUM RATNANNGSNN 


Media Partner 
10. Seluruh mitra bisnis Toko Buku Gramedia 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


Moralitas Pejabat 


(Sambungan dari halaman 1) 


Indonesia, Andrinof Chaniago, ti- 
dak sesuai etika dan kepatutan. 
Meski tidak melanggar ketentuan 
perundang-undangan, pengang- 
katan itu harus ditinjau kembali 
karena dapat berdampak besar 
pada efektivitas pemerintahan. 

"Bahwa Azirwan masih berhak 
secara hukum, ya. Tapi, kalau dari 
segi kepatutan, itu tidak patut. 
Belum lagi bisa berakibat menu- 
runkan moril para pegawai dan 
aparat pemerintahan lain. Semua 
akan terkena getah sosialnya,” 
ujar Andrinof, 


Fakta tersebut memperliha 
kan moralitas sering kali dipan- 
dang terlepas dari hukum. Pa- 
ujar 


dahal, pengajar Sekolah 
Tinggi Filsafat Driyarkara, Mudji 
Soetrisno, dari segi moral, in- 
tegritas terpidana kasus korupsi 
yang sudah menjalani hukum da- 
pat dipertanyakan. 

”Orang sering memandang 
moralitas berada di luar pelaksa- 
naan hukum, Orang yang sudah 
bebas secara hukum dianggap be- 
res. Padahal, integritas moral 
orang tersebut bisa dipertanya- 
kan,” kata Mudji, 

Ta menjelaskan, terpidana k: 
sus korupsi yang sudah menja- 
lani hukuman dapat dipromosi 
menjadi pejabat publik karena 
adanya kepentingan. "Jadi, yang 
terjadi sekarang, itu perang anta- 
ra kepentingan dan nilai-nilai, 
seperti nilai-nilai moral,” kata 
Mudji. 

Ironisnya, lanjut Mudji, yang 
selalu menang adalah kepenting- 
an, baik kepentingan jabatan, ke- 
kuasaan, kekayaan, maupun ke- 
pentingan untuk mencari makan. 
"Yang terjadi sekarang kan prak- 
tik politik tanpa moral,” katanya. 
Praktik seperti itu tidak hanya 
dapat jadi di lembaga legislatif, 
juga di lembaga birokrasi 
dan pemerintahan. 

Oleh karena itu, Rektor Uni- 
as Islam Negeri Syarif Hi- 

layatullah, Jakarta, Komaruddin 
Hidayat menegaskan, koruptor 
yang telah divonis bersalah dan 
menjalani hukuman hendaknya 
tidak dipromosikan lagi untuk 
menduduki jabatan publik. Se- 
lain menjadi bentuk hukuman, 
langkah itu juga perlu demi men- 
jaga kepercayaan publik dan 
membangun pemerintahan yang 
bersih dan bertanggung jawab. 

"Pengangkatan pejabat sema- 
cam itu harus dibatalkan karena 
tidak sah secara moral. Kenapa 
sosok itu dipaksakan, sementara 
masih banyak PNS yang lebih 
baik? Ini akan memicu kekece- 
waan di lingkungan pegawai dan 
membunuh idealisme mereka, 
sekaligus menambah Ketidakper- 
cayaan masyarakat terhadap pe- 
merintah,” katanya. 

Jika tetap dibiarkan, situasi ini 
bisa kian menumpuk kemarahan 
dan kekecewaan sosial, Bayang- 
kan saja, saat ini marak diwac: 
nakan hukuman mati bagi ko- 
ruptor. Musyawarah Nasional 
Nahdlatul Ulama di Cirebon, Ja- 
wa Barat, pertengahan Septem- 
ber lalu, meninjau kewajiban ba- 


yar pajak jika hasil pajak di- 
korupsi. 

"Di tengah semangat meme- 
rangi korupsi, sekarang malah 
ada narapidana koruptor yang 
dipromosikan menduduki jabat- 
an publik. Ini cermin dari hilang- 
nya moralitas dan ketidaktegasan 
pemimpin nasional,” kata Ko- 
maruddin. 

Menurut Andrinof, pejabat 
yang mengangkat Azirwan patut 
dipersalahkan. Pengangkatan pe- 
jabat seharusnya memperhati- 
kan semua aspek, termasuk as- 
pek sosiologis. Moral pegawai bi- 
sa runtuh. Pegawai harus meng- 
hadapi gunjingan-gunjingan yang 
bernada menuduh, seperti 
atasannya saja begitu, apalagi ba- 
wahannya, Tentunya, lanjut An- 
drinof, hal itu akan berdampak 
pada efektivitas pemerintahan. 
Instansi yang dipimpin Azirwan 
bisa tidak dipercaya publik. 

Pengangkatan tersebut, lan- 
jutnya, sangat patut untuk di- 
permasalahkan. Senada dengan 
Komaruddin, Andrinof setuju 
agar promosi Azirwan dibatal- 
kan. "Itu memang hak dia untuk 
mendapatkan promosi jabatan. 
Tapi, promosi itu kan kompen- 
sasi terhadap prestasi di tingkat 
sebelumnya. Berarti, ” semua 
orang di sana buruk, tidak ada 
yang bagus. Dan ini (Azirwan) 
adalah yang terbaik dari yang 
buruk,” ujarnya. 

Namun, Mendagri beralasan, 
masalah tersebut bisa juga di- 
bandingkan dengan aturan soal 
jabatan kepala daerah. Kepala da- 
erah yang pernah menjadi ter- 
pidana korupsi boleh mencalon- 
kan diri lagi apabila hukumannya 
telah selesai. "Mahkamah Kon- 
stitusi sudah memutuskan soal 
itu. Dianalogikan dengan itu sa- 
ja” ujarnya. 

Dengan analogi itu, PNS yang 
pernah dipidana karena korupsi 
boleh menjadi pejabat lagi, Apa- 
lagi, kata Gamawan, orang tidak 
boleh dihukum terus. "Manusia 
kalau berdosa bisa minta ampun. 
Bisa saja khilaf,” ujarnya. 

Akan tetapi, kata Gamawan, 
pihaknya akan mengkaji lebih 
lanjut. Sebab, saat ini diperlukan 
regulasi yang sesuai dengan se: 
mangat pemberantasan korupsi 
"Akan dievaluasi dan diatur se- 
cara rinci. Akan ada pertimbang- 
an-pertimbangan, seperti HAM,” 
ujarnya. 

Namun, dampak adanya man- 
tan terpidana kasus korupsi yang 
menjadi pejabat publik, menurut 
Mudji, masyarakat akan bersikap 
tak peduli. "Kepercayaan mas 
rakat terhadap pejabat publik 
perti itu akan habis,” katanya. 
Krisis kepercayaan seperti itu 
terlihat dari fenomena pemil 
kepala daerah di DKI Jakarta. 

Mudji menambahkan, dengan 
adanya kepentingan mempro- 
mosikan mantan terpidana kasus 
korupsi sebagai pejabat publik, 
kaderi: kepemimpinan men- 
jadi terabaikan. Padahal, potensi 
kade pemimpin yang I 
dan berintegritas di daerah masih 
dapat diharapkan. 

(RAZ/FER/ANA/IAM/WHY) 


KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN 


Kapal RI Dewaruci tiba di dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta Utara, 
setelah berlayar selama 277 hari, menempuh jarak 27.006 mil laut (sekitar 50.000 kilometer), dan 


melir 


si 21 negara, Kamis (1/10). Misi itu merupakan pelayaran interi 


yang kini berusia 59 tahun tersebut. Berita di Halaman 12 


sional terakhir bagi kapal latih 


Dua Mahasiswa 
Tewas Tawuran 


Mendikbud Mohammad Nuh Siapkan Sanksi Tegas 


MAKASSAR, KOMPAS — Tawuran 
antarmahasiswa terjadi di dua kampus perguruan 
tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/10). 
Bentrokan antara mahasiswa Fakultas Teknik serta 


Fakultas Seni dan Desain Universit: 
Makassar menyebabkan dua mahasiswa tewa 


Pada saat yang sama juga ter- 
jadi tawuran antara mahasiswa 
Fakultas Teknik serta Fakultas 
Keguruan dan Tlmu Pendidikan 
Universitas Veteran Republik In- 
donesia. 

Korban tewas adalah Rizky 
Munandar, mahasiswa Univers 
tas Negeri Makassar (UNM), dan 
Haryanto, mantan mahi 
UNM. Tawuran di UNM juga 
mengakibatkan empat sepeda 
motor hangus. Sejumlah ruangan 
Fakultas Seni dan Desain di kam- 
pus UNM Parangtambung juga 
rusak. 

Kepala Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar Komisaris Besar 
Brwin Triwanto mengatakan, ta- 
wuran dipicu perkelahian dua 
mahasiswa d: 'akultas Teknik 
dan Fakultas Seni dan Desain. 
"Keduanya lantas melaporkan 
kejadian itu kepada rekan ma- 
sing-masing yang akhirnya ter- 
provokasi,” ungkapnya. 

Situasi berangsur kondu 
telah puluhan anggota Kepolisian 
Sektor Tamalate dan Polrestabes 
Makassar melerai pertikaian ke- 
dua kubu, Namun, pertikaian 
berlanjut ketika beberapa ma- 


Negeri 


hasiswa dari kedua kubu men- 
jenguk rekan mereka yang di- 
rawat akibat cedera di RS Haji 
Makassar, 

Kedua kelompok yang berte- 
mu secara tidak sengaja itu pun 
kembali bentrok. Dalam perti- 
kaian itu, Rizky dan Haryanto 
tewas ditikam dengan badik di 
depan RS Haji. 

Menurut Erwin, pihaknya me- 
nemukan sejumlah senjata ta- 
jam, seperti “anak panah, busur 
panah, badik, dan senjata rakitan 
beramunisi pecahan beling (pap- 
poro), saat menyisir kampus 
UNM. "Kami sudah tangkap se- 
orang mahasiswa yang diduga pe- 
laku penikaman,” ujarnya. 

Rektor UNM Arismunandar, 
yang sedang berada di Perancis, 
mengemukakan, pihaknya tidak 
akan menolerir pelaku tawuran 
yang menyebabkan korban te- 

as. Semua mahasiswa yang ter- 


diliburkan sementara. 
Menurut Arismunandar, 
tikaian antara mahasiswa Fakul- 


per- 


tas Teknik serta Seni dan Desain 
merupakan yang kedua kali dalam 


tiga bulan terakhir, Pada 19 Juni 
lalu, kedua fakuli ga bentrok 
dan menyebabkan delapan sepeda 
motor hangus. "Upaya damai su- 
dah beberapa kali dilakukan, 
tetapi ternyata belum membu- 
ahkan hasil," katanya. 

September lalu, terjadi tawur- 
andi kampus Universitas Muslim 
Indonesia Mak: Tawuran itu 
menewaskan seorang mahasis- 
wa, Ibrahim. 


Sanksi tegas 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan — Mohammad — Nuh 
mengancam memberikan sanksi 
t agi pelaku, mahasi: 
stitusi, dan pimpinan kampus 
yang terlibat. "Kampus diharap- 
kan dapat mencetak calon-calon 
pemimpin. Apa jadinya kalau di 
lingkungan kampus terjadi ta- 
wuran seperti ini,” kata Nuh 
menjelang keberangkatannya ke 
Makassar, Kamis malam. 

Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi Kemdikbud Djoko San- 
toso, yang menyertai perjalanan 
Nuh ke Makassar, menambah- 
kan, selain untuk menyampaikan 
belasungkawa kepada keluarga 
korban, Mendikbud juga beren- 
cana menyampaikan bentuk 
sanksi. Perkelahian yang meng- 
akibatkan hilangnya nyawa ma- 
hasiswa di lingkungan perguruan 
tinggi tak mencerminkan dunia 
kampus yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai akademik, intelektual, 
dan kemuliaan, 


(RIZ/LUK/NAR) 


Indonesia Bukan Jawa, apalagi Jakarta 


(Sambungan dari halaman 1) 


Kompetensi tahun 2004. Sam- 
pai ada sindiran sarkastis, 10 
way dengan kurikulum. Silakan 
kurikulum baru, tetapi pendi- 
dikan di lapangan dengan kelen- 
turan dan penafsiran masing- 
masing jalan dengan kreativitas 
sendiri-sendiri, 


Politisasi kurikulum 


Bentangan wilayah Indon: 
amatlah luas dan bervari: 
gregasi dan perbedaan terjadi, 
mengakibatkan variasi mutu. 
Memberlakukan satu kurikulum 
nasional tidaklah mungkin. Be- 
lum lagi soal guru, salah satu 
sarana pendidikan yang diabai- 
kan karena telanjur terpatri ke- 
yakinan sumber kemerosotan 
adalah faktor kurikulum. Di be- 
lahan wilayah, internet, Twitter, 
Facebook sudah jadi keseharian, 
sebaliknya di tempat lain masih 
hidup di zaman batu. 

Kurikulum yang tersusun 
rapi dan detail yang memuat 
KTSP dijalankan ketat di sejum- 
lah daerah, sebaliknya dicam- 
pakkan di daerah lain. Dicam- 
pakkan karena tidak sesuai dan 
tak mungkin dilaksanakan. 

Mengapa demikian? Praksis 
pendidikan dan dunia pendidik- 


an menganggap kurikulum itu 
asalah teknis. Sementara pe- 
merintah, lewat departemen tok- 
is yang dilaksanakan oleh Pusat 
kulum, menempatkan kuri- 
kulum sebagai sumber kekuasa- 
an. Dalam masyarakat homogen, 
kurikulum tidak terlalu merisau- 
kan, tetapi bagi masyarakat ma- 
jemuk, kurikulum adalah pert- 
arungan antar-kekuasaan, 
Kelompok masyarakat yang 
dominan, secara politis berarti 
upaya dominasi politik di bidang 
pendidikan, menempatkan kuri- 
kulum sebagai alat memperta- 
hankan kekuasaan. Birokrasi 
kurikulum pun silih berganti, 
dan karena itu sindiran ganti 
menteri ganti kurikulum terjadi 
sebagai hal yang wajar, padahal 
di lapangan penerapan dan pe- 
nyesuaiannya berantakan. 
Tidak hanya dominasi kepen- 
tingan politik, perencanaan ku- 
rikulum kurang memperhatikan 
heterogenitas Indonesia (diba- 
has dan direncanakan di bela- 
kang meja dan berkiblat pada 
kepentingan politik), satu hal 
yang selama ini dalam rentang- 
an bongkar pasang kurikulum: 
terabaikannya peranan guru. 
Guru tidak dipersiapkan dan di- 
andaikan begitu saja, padahal 
merekalah pelaksana di lapang- 


an, dengan kondi 
mampuan dan fasilitasnya. 
Pernyataan Wakil Presiden 
Boediono, guru besar yang per- 
hatian dan habitatnya di ling- 
kungan pendidikan, mengentak- 
kan kita (Kompas, 27/8/2012). 
Dalam artikel itu, bukan dalam 
pidato resmi, dia mengakui, 
sampai saat ini Indonesia tidak 
punya konsepsi yang jelas me- 
ngenai substansi pendidikan. 


Jangan ulangi kesalahan 
Ditarik dalam pengalaman 
praksis pendidikan selama ini, 
karena tidak pernah ada sub- 
stansi pendidikan sebagai turun- 
an dari tiadanya filosofi pendi- 
dikan, segala kebijakan yang 
muncul pun merupakan turun- 
an dari ketidakjelasan. Akibat- 
nya, selalu terjadi perdebatan 
panjang, taruhlah ujian nasional, 
tidak adanya pendic 
ter di sekolah, hilangnya pendi- 
dikan kewarganegaraan (eitizen- 
ship) dengan diabaikannya Pan- 
casila, sertifikasi guru, kesejah- 
teraan guru, dan kemerosotan 
mutu (pengetahuan dan kete- 
rampilan) lulusan sekolah. 
Sementara pada saat yang 
sama, Indonesia dihadapkan pa- 
da berkah bonus demograti— 
penduduk usia produktif (15-64 


i beragam ke- 


tahun) lebih besar dibandingkan 
jumlah penduduk muda (di ba- 
wah 15 tahun) dan lanjut usia 
(65 tahun ke atas). Bonus de- 
mografi yang mulai terjadi 
hun 2010 akan berakhir tahun 
2050 dengan puncaknya tahun 
2020-2030, di mana dari setiap 
100 jiwa, 64 orang di antaranya 
berusia produktif. Masalahnya 
saat tantangan di depan mata 
itu tidak diantisipasi baik, di an- 
taranya lewat penyiapan sumber 
daya manusia bermutu, berakh- 
lak dan terampil, bukan mus- 
tahil bonus demografi jadi ma- 
lapetaka atau setidaknya kesem- 
patan emas lewat begitu saja. 

Perubahan kurikulum, yang 
terjemahannya dalam silabus 
mata pelajaran yang menyang- 
kut jumlah, isi, dan penekanan, 
jangan sampai terjebak sebagai 
arena pertarungan kepentingan 
politik, menafikan kondisi ke- 
majemukan Indonesia, dan tan- 
tangan Indonesia sebagai bagian 
dari dunia global. Begitu juga 
jangan sampai terlewatkan fak- 
tor kesiapan guru—"dosa asal” 
yang selama ini diidap dalam 
setiap perencanaan dan praksis 
pendidikan di Indonesia. 

Dalam konteks itu, Forum 
Mangunwijaya VII, pertemuan 
kerja sama harian Kompas dan 


Yayasan Dinamika Edukasi Da- 
sar, menyelenggarakan diskus 
terbatas di Yogyakarta, 14 Sep- 
tember 2012, Para narasumber 
adalah dosen, guru, pengawas 
pendidikan, pimpinan yayasan 
sekolah swasta. Maksudnya me- 
nyampaikan sumbangsih pemi- 
kiran dalam proses rencana per- 
ubahan kurikulum, yang konon 
akan selesai awal tahun 2013 dan 
disosialisasikan pertengahan ta- 
hun 2013. Narasumbernya dosen, 
guru, pengawas pendidikan, pim- 
pinan yayasan pendidikan: Agus 
Suwignyo, Ag Prih Adiartono, 
Bahrudin, Ferry T Indratno, 
Haryatmoko, Paul Suparno, Ki 
Supriyoko, Sri Prihartini Yulia, 
dan dimoderatori St Kartono. 

Perubahan memang kenisca- 
yaan. Tidak saja karena kuri- 
kulum adalah pedoman praksis 
pendidikan, tetapi juga sebagai 
bagian dari proses praksis pen- 
didikan yang senantiasa memer- 
lukan pembaruan, antisipasi, 
dan penyesuaian. 

Namun, kurikulum yang ku- 
rang mempertimbangkan kondi- 
si lapangan dan kesiapan seko- 
lah dan guru, perubahan hanya 
menghasilkan kurikulum bagus 
di atas kertas, tetapi minus visi! 
Indonesia bukan Jawa, Jawa bu- 
kan Jakarta! 


BAHASA 


KASIJANTO SASTRODINOMO 


Radikal(-isme) 


Jakarta menggelar seminar peringatan seabad Indische 


Bas lama berlalu Museum Kebangkitan Nasional di 


Partij (IP). Dimotori oleh Ernest Douwes Dekker, seorang 
Indo yang berganti nama Setiabudi, TP merupakan partai politik 


pertama di mas 


jajahan yang diresmikan pada 6 September 1912. 


Dari sisi gerakan kebangsaan, arti penting IP terletak pada 
ketegasan sikapnya: menuntut Indonesia merdeka. Pemerintah 
kolonial menudingnya sebagai organisasi radikal di tengah ke- 
bijakan Politik Etis yang berlanggam kalem kala itu. Sebaliknya, 
label radikal menandakan IP bergaris politik keras, 


Dalam disert: 


inya, "Islam and Communism: An Illumination 


of the People's Movement in Java” (1980), Takashi Shiraisi meli- 
hat nada bahasa tokoh-tokoh IP mengguncang. Douwes Dekker, 
misalnya, pernah berseru lantang: pembentukan IP merupakan 
"genderang perang” yang dia maknai sebagai "cahaya terang yang 
melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban 
melawan tirani, budak pembayar pajak melawan negara kolonial 
pemungut pajak”. Meski kerap mengundang kerumunan peng- 
ikutnya dalam rapat terbuka, IP dengan mutu keradikalannya 


terlihat dari kemajuan berpikir, bukan pengerahan mas 


anarkistis, 


a yang 


Kata radikal terbentuk dari bahasa Latin radix yang secara lite- 
ral, menurut The Concise Oxford Dictionary (1987), berarti 'akar', 
'sumber', atau 'asal-mula'. Dimaknai lebih luas, radikal mengacu 
pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial atas bermacam gejala. 


Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna 
teknis dalam berbagai ranah ilmu: botani, matematika, bahkan 
lologi dan musik. Botani, misalnya, memanfaatkan arti asali 
kar', untuk menyebut bagian tetumbuhan, Dalam matema- 


itu, 


ata 


tika, akar adalah tanda bagi suatu dasar skala numerasi. 

Di Inggris awal abad ke-19, istilah the Radicals merujuk pada 
kelompok pemimpin buruh dan kaum kapitalis industri baru 
yang merasa belum terwakili di parlemen, Mereka selalu "menuju 
akar” dalam pemikirannya, menuntut rekonstruksi total terhadap 


hukum, peradilan, dan pemerintahan atas 


"he very nature 


and psychology of man himself” (RR Palmer dan Joel Colton dalam 
A History of the Modern World, 1983). Mereka juga antiklerik, 


membenci gereja, aristokrasi, dan tuan tanah. Di Peranci 
Radikal berasal dari para republikan militan yang mewai 
me", grup intelegensia, buruh, dan veteran pe- 


mangat "Jakobi 


kaum 
i se- 


rang beserta anak-keponakannya yang selalu membanggakan 


Revolusi. 


Selama ini penganut radikalisme dikaitkan dengan kelompok 


kiri marxistis ke 


. Namun, istilah radikal be 
seperti terlihat pada frase "kanan radikal” yang beras 


ifat ambigu 
il 


dengan gerakan keagamaan dan fasisme di masa perang. Di 


Amerika Serikat kurun 1950-an, sebutan "kanan radik: 
rvatif Partai Republik yang sangat 
dan politik menghadang Demokrat. Intinya, radikal, 
tilah paham, dipakai untuk menyebut 


sme sebaga 


nis kong 


ertuju 


gaya politik yang bercitra ekstrem: berbeda dari moderat, kon- 
vensional, bahkan menjauh dari legal. 

Teranyar, Kuntoro Mangkusubroto berujar perlu langkah radi- 
kal mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Maksud kata radi- 


kal di sini adalah 'upaya tak bi: 
September). Jadi, tentang metodologi yang mungkin saj: 


a' atau 'terobosan' (Kompas, 18 
akan di- 


nilai melenceng dari prosedur rutin, bahkan nirdemokratis, Kalau 
boleh memelesetkan ucapan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang 


Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu, kita mei 


nang 


perlu keradikalan dalam artian metodologis ini untuk menjebol 


banyak kemacetan yang lain. 


KASIJANTO SASTRODINOMO 


Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UT 


Kebocoran Parkir Terjadi 


(Sambungan dari halaman 1) 


menggunakan teknologi untuk 
mengontrolnya,” katanya. 

Pendapatan dari sektor parkir 
dapat digolongkan dalam retri- 
busi dan pajak. Pendapatan re- 
tribusi ini dikelola pemerintah 
yang meliputi parkir di badan 
jalan (on street) dan di luar badan 
jalan (off stree. Sementara pajak 
parkir dipungut dari pengelola 
parkir swasta yang seluruhnya di 
luar badan jalan, 

Berdasarkan catatan Kantor 
Dinas Pelayanan Pajak DKI, se- 
banyak 827 pengelola parkir wa- 
jib menyetor 20 persen dari pen- 
dapatannya kepada pemerintah- 
an daerah. Dari jumlah itu, per 
September 2012, ada 704 wajib 
pajak melakukan kewajibannya, 
sedangkan 123 wajib pajak lain- 
nya atau 14,87 persen belum me- 
menuhi kewajiban. 


Mencapai 50 persen 


Kebocoran pendapatan dari 
parkir, menurut anggota Kom 
C DPRD DKI Jakarta, Andyka, 
bisa mencapai lebih dari 50 per- 
sen. Pengawasan yang minim dan 
regulasi yang kurang matang 
membuat kebocoran terus ter- 
jadi. "Untuk parkir on street, ke- 
bocoran terjadi karena petugas 
parkir terbatas. Keluar masuk 
kendaraan tidak terdeteksi serta 
tarifnya pun dipukul rata. Karcis 
pun ada yang diberi dan ada yang 
tidak,” ujarnya. 

Setoran parkir di pinggir jalan 
yang masuk dalam kategori re- 
tribusi tidak diatur berdasarkan 
jumlah kendaraan atau lama 
waktu parkir, Parkir itu lebih 
banyak dikelola organisasi atau 
warga setempat sehingga peme- 
rintah sulit menentukan besaran 
tarifnya. Setoran itu masuk ke 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Perparkiran. Alirannya mulai da- 


rijuru parkir kepada penanggung 
jawab tempat parkir lalu ke UPT 
Perparkiran. Kebocoran parkir 
off street sangat mungkin terjadi 
karena tidak ada audit terhadap 
penerimaan parkir, 

"Datanya sangat rentan dima- 
nipulasi karena tak ada peng- 
awasan. Komputer yang meng- 
hitung keluar-masuk kendaraan 
tidak bisa dilihat,” kata Andyka. 

Biasanya pengelola parkir da- 
lam gedung menyerahkan kepa- 
da operator. Namun, saat akan 
diperiksa, operator dan pengelola 
saling lempar tanggung jawab. 
Perlu sistem online untuk me- 
minimalisasi kebocoran itu. 


Tidak profesional 


Ketidakprofesionalan pengelo- 
laan parkir di Jakarta mudah ter- 
lihat di mana-mana. Di kawasan 
seperti di sepanjang Jalan 
Fatmawati hingga Blok M (Ja- 
karta Selatan), dijumpai petugas 
parkir berseragam ataupun tak 
berseragam menjaga luasan lahan 
parkir tertentu. "Saya giliran pagi 
sampai sore, Jaga sederetan depan 
ruko-ruko ini saf ata Tim, salah 
satu tukang parkir, tak jauh dari 
ITC Fatmawati. Apabila dicer- 
mati, wilayah tugas Tim hanya 
sekitar 10 deretan ruko, 

Dalam sehari, Iim bisa men- 
dapat minimal Rp 30.0000 untuk 
dibawa pulang. Menurut dia, tarif 
parkir sepeda motor ditarik Rp 
1000 atau Rp 2.000 jika parkir 
berjam-jam, sementara mobil 
minimal Rp 2.000. 

Tim tidak tahu pasti uang hasil 
parkir itu disetor ke mana, Ia 
hanya tahu ada orang tertentu di 
kawasan itu yang rutin meng- 
ambil hasil kerjanya dan mem- 
berinya imbalan. "Ada yang bi- 
lang disetor juga ke RT/RW sam- 
pai kelurahan setempat. Namun, 
saya tidak tahu pasti,” katanya. 

(FRO/NEL/NDY) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi (War 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2200 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 JAI 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/nnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Shambazy, Mulyai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei MAKAS 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Plt: 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Si 
Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahjona, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Mari 

adjawane, Brigitta Isworo Laksi 

|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk diruat besok dapat 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


'AW Subarkah, Soelast 
At 


diterima 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. 
sayas Oktavianus, Julian Sih 


tri, Ratih P 
s Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
“asti Kurnia, M. Yunladihi Agung, Har 


Suprihadi, 
bing, Aanes 
Jannes tua 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


wati, Agung Setvahadi 
tta Pandia, LAMONGAN! 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tiarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 
Wawa, Nasru Alam Az1z, Imam Priha 
Suhartono 
Tunggal, Susat 
an, Prasetyo Eko P, 


Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


KARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 

$ mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


o, Adi Prinantyo, Daru Kusi 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjay 
ro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Ftrianto Gesit anjago Wis 
lorna Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edi 
Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
»0WO, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Am 


ce 


lngg Santhani Aziz Johanes Miskita 
R. Adhi Kus 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 
Is Harto, Dermitrius Wi 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugroho, Maruli ebi 


u Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 


Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Jasie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


KOMPAS, 


JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


SOSOK 


Nobel Sastra 2012 
Lantangnya Si "Jangan Bicara” 


Terlahir sebagai anak petani, putus 
sekolah pada usia 12 tahun, meraih 
Nobel Sastra pada usia 57. Hidupnya 
penuh kontroversi. Dikritik aktivis 
hak asasi manusia karena dianggap 
dekat dengan Partai Komunis China, 
Mo Yan yang artinya 'jangan bicara” 
juga pernah dituding subversif 
karena kritik sosial tajam pada 


karya-karyanya. 
OLEH ARYO WISANGGENI 
"MN corang penulis haruslah me- 
Ssamatan kritik — dan 
kegel gelap 


"ujar Mo Yan saz 
pada Frankfurt Book F 
nyataan itu menggambarkan bagai- 
mana dan sep rya Mo, 

Mo seperti muncul sebagai sebuah 
kejutan di tengah spekulas 
penerima Nobel Sastra 2012, Akade- 
mi Swedia, sebagai lembaga yang 
menyeleksi penerima Nobel Sastra, 
selalu merahasiakan siapa yang men- 
jadi nomine pemenang. Itu sebabnya 
setiap perhelatan Nobel selalu me- 
munculkan spekulasi, bahkan taruh- 
an 

Mo Yan menjadi warga negara 

China pertama dan orang China ke- 
dua yang meraih Nobel Sastra. Sas- 
trawan kelahiran China dan berke- 
warganegaraan Perancis, Gao Xing- 
jian, meraih penghargaan yang sama 
pada 2000. Kisah hidup Mo memang 
berbeda dari pendahulunya itu. 
Gao terlahir dalam sebuah keluar- 
1 pasangan bankir dan aktris amatir 
anzhou, China. Mo 
ma lahir Goan Moye be 
keluarga petani miskin 
Provinsi Shandong, belahan timur 
laut daratan China. Begitu miskinnya 
hingga Goan kecil kerap harus me- 
makan kulit pohon dan gulma demi 
bertahan hidup. 

Kemiskinan pula yang membuat 
Goan kecil putus sekolah di tengah 


Kebudayaan. Pada 
a 12 tahun itu, ia mulai bekerja 
menjadi petani hingga akhirnya men- 
jadi buruh pabrik. Pada 1976, saat ia 
berumur 21 tahun, Goan bergabung 
dengan Tentara Pembeb: 
Ketika itulah ia mulai belaj 
dan menulis. 

Ta memal 
lazim, Mo Ya 
b 
"berbi 


i nama pena yang tak 
n, yang berarti "jangan 
4, tetapi ia tak pernah berhenti 
a dengan menulis”. Pada 
1981, ia mulai dikenal publik lewat 
cerita pendek pertamar ng di- 
terbitkan sebuah jurnal . Seti 
lah itu, Mo Yan seperti tak terhen- 
tikan. 


Refleksi masa muda 


Pada 1986, Mo Yan membuat geb- 
takan lewat novel Touming de hong 


luobo. Novel itu menjadi novel p 
tama yang diterjemahkan ke dalam 
bahasa asing, yaitu Perancis, dengan 
judul Ze radis de cristal 4993). 

Seluruh pengalaman masa muda 
dan masa kecilnya di Provir an- 
dong sangat memengaruhi karya Mo. 
Itu, antara lain, terlihat dalam salah 
satu novel terpentingnya, Hong ga- 
oliang jiazu yang dipublikasikan pada 
1987 (versi Inggris Red Sorghum, 
1993). 

Buku berisi lima kisah yang saling 
menjalin cerita tentang dekade pe- 
nuh guncangan pada dekade 1920- 
1930 di Gaomi. Pada 1987, novel yang 
mengungkap budaya para bandit, 
pendudukan Jepang, dan kondisi pe- 
tani miskin yang bertahan hidup itu 
diadaptasi menjadi film oleh sutrada- 
ra kenamaan China, Zhang Yimou. 


“MO YAN 


(NAMA LAHIR GOAN MOYE) 


& Lahir: tahun 1955 di Gaomi, 
Provinsi Shandong, China. 

@ Pendidikan: Putus sekolah pada 
1967. 


Pencapaian: Bergabung dengan 

Tentara Pembebasan Rakyat pada 

1976. 

Cerita pendek pertamanya dipub- 

likasikan jurnal sastra China pada 

1981 dan sejak itu menjadi salah 

satu sastrawan China paling ber- 

pengaruh, 

Karya: 

- Red Sorghum (1993) 

- The Garlic Ballads (1995) 

- The Republic of Wine (2000) 

" Big Breasts and White Hips 
(2004) 

- Life and Death Are Wearing Me 
Out (2008) 


(WWW.NOBELPRIZK. ORG) 


Kritik dan "keburukan sifat manu- 


arakat China kon- 
temporer yang ia tulis dalam dua 
novelnya, Tiantang suantai zhi ge 
(1988, diterjemahkan dengan judul 
The Garlic Ballads pada 1995) dan 
Jiuguo 1992, diterjemahkan dengan 
judul The Republic of Wine pada 
2000). 

Ahli sastra China, Eric Abi 
sen, menyebut Mo Yan sebagi 
nulis bes yang membuat "cerita 
besar tentang China” dan menulis 
"novel hebat tentang China”, "Mo 
Yan selalu cerdik memutus 
yang bisa ditulis dan apa yang tid 
bisa ditulisnya,” kata Abrahamsen. 

Mo memang tak pernah bosan 
mengoplos humor satir membumbui 
tuturan tentang kehidupan k 
rian warga China. Novel ter: 
Yan, Wa, yang ditulis pada 2009, 
(diterjemahkan dalam | Peran- 
cis dengan judul Grenouilles) meng- 
ungkapkan berbagai konsekuensi 
yang ditimbulkan kebijakan China 
yang hanya mengizinkan warganya 
memiliki satu anak. 

Mo memang tetap hidup dalam 
kesederhanaannya sebagai orang 


Gaomi, sebagaimana dituturkan Se- 
kretaris Tetap Akademi Swedia Peter 
Englund. "Saya sudah menelepon 
dia. Dia menerima telepon saya saat 
berada di rumah. Ta tinggal bersama 
ahnya di Gaomi. Tak banyak yang 
isa kami bicarakan karena tak Dien 
berbahasa Inggris dan saya 
berbah: tetapi ia merasa 
ngat senang dengan hadiah Nobel 
Sastra,” tutur Englund, 

Englund menyebut Mo sebagai pe- 
yang piawai menggabungkan 
lan realitas, sejarah dan per- 
spektif sosial. Mo Yan telah mencip- 
takan kompleks ah yang meng: 
ingatkan kita 
Faulkner dan G: 
ez, tetapi sekaligus kuat menghadir- 
kan akar budaya Mo Yan, yaitu karya 
sastra tulis ataupun lisan tradisional 
China. 

Media Pemerintah China menju- 
luki karya Mo Yan sebagai karya 
"provokatif dan vulgar”. Namun, Pe- 
merintah China sepertinya menya 
but baik penghargaan Nobel Sastra 
bagi Mo Yan, kontras dengan reaksi 


am- 


Pemerintah China yang menyayang- 
kan penghargaan Nobel Perdamaian 
2010 bagi Liu Xiaobo yang sedang 
dipenjara ataupun Nobel Sastra 2000 
bagi Gao yang berkewarganegaraan 
Perancis, 

Para pengguna media sosial juga 
merayakan penghargaan Nobel Sas- 
tra bagi Mo. Namun, para aktivis hak 
i manusia mengkritik Mo Yan 
sebagai sastrawan yang terlalu dekat 
dengan Partai Komunis China. Seni- 
man ternama China, Ai Weiwei, 
mempertanyakan penghargaan bagi 
penulis yang disebutnya "dilekati no- 
da pemerintah” itu, 

Apa pun, Mo layak disebut sebagai 
penulis yang paling berpengaruh da- 

as ehing dan mer 


corang anak batam hi 
putus sekolah yang lantang menutur- 
kan kritik dan sisi buruk sifat ma- 
nusia. 

(AFP/REUTERS/AP/ 
WWW.NOBELPRIZE.ORG) 


At 9 l 


SAMSUNG 


SamsungGALAXY 
tah 27.0 


"YAN, BI CIMBNIAGA teman. HSBC 


Danamon 


mandiri 
power buy 


aa rutan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Samsuni 


GALAX 
ace plus 


citibank 


@eanceri 


Standard 
Chartered 


PI, MASEINI MOTOR INDONESIA F 


Porama, Krbesar & Kriengkap 


untuk Busana Muslim dan Batik Indonesia 
Saatnya Kembali Berbelanja ke PASARAYA 


PASARAYA telah 


aksesori 


batil 


Batik Na 
Nasional, 


ya 
keraton, 
kem 


Kecerdasan dan bakat dari para perancang 
didukung oleh pu 


memproduksi « 


Pelopor modemisasi “Moslem Fi 
39 tahun hadir memajukan 
Fashion” bersama para desainer Indonesia yang berdedikasi 
mencerahkan kaum N 
berbusana yang anggun. 


ra pembatik j 
1 begitu hati-hati, berkualitas tinggi, 


Jl. Iskandarsyah II / 2 Bio! 


slimah Indonesia, agar tampil 


membalut tubuh para raja dan kaum bangsawan di 
maupun batik rakyat yang telah diproduksi 
li untuk kepentingan pemakaian yang modern. 
okal serta 
mampu 


mpolan, 


ya 


Kebayoran Baru, Jakarta 121 
'ASARAYA THE PI 


untuk Indonesia, 


“Masi 


dlai dari kerudung, gamis, hingga 


aya Batik 
angkat ka dmbali aa tempo dulu 


yang begitu Hina ih, dalam tata warna serta keunikan disain 


Pindahnya 4 Hrateira Ke Var 
dan kenyamanan berbelanja « 
FAN, IX Healina jr 
nasional masuk ke 

hion”, Sudah saatnya 
membuktikan bahwa « 


m 


bert 
diproduksi dan ditampilkan 


Konsep Batik 


da 


serta disain ya 


ara bertuj 


seperti Batik Cirebon, 
Tasik dan bahkan 


Lassem, 


el ata 260170 - Passport Center 02 
OF INDONESIA @ @PASARAYAIndo 


Pekalongan, 


— #27. 


ALL NEW MELLNI BUANTE 


ind our ealers at www.mazda.co.id/deah 


PA 


N 


uai dasar memberikan kemudahan 


Lwujah baru dan interior nan 


gn berhasil menampilkan para perancang 
kancah 


“Moslem 


Pusaraya, 


Intemasional untuk 


Anda kembali ke 


3 Adina verapakan the most beautifid 
store for elegant and modern moslem fashion. 


Produk tersebut 
dengan nama Batik Nagara 


dari yang lain. 


uan menampilkan kembali batik 


klasik dalam bentuk eksklusif, baik batik Tulis maupun Cap, 


Solo, Madura, 
batik pesisir lain, yang memiliki 


Yogya, 


disain serta warna dari pengaruh Cina dan Belanda. 


id 


26 7655 | www.pasaray: 


EKONOMI 


KOMPAS JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


Nusantara: Ayam 
Lokal Terhambat naa 


NanXiang. 


dan Mal Paragon. 
Periode hingga 31 Maret 2015 
Syetdantetertanbertu 


Nikmati tambahan menuspesial 
secara cuma-cuma diresto 


Mal Taman Anggrek, Senayan City 


17 


Pencurian Minyak 


ebakaran terjadi pada pipa Tempino-Plaju, Kilometer 
K 219, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Ba- 
nyuasin, Sumatera Selatan, pekan lalu. Pi 


nyalurkan minyak dari pusat penampungan produksi minyak 
Tempino di Jambi ke kilang Plaju. Dalam peristiwa itu, lima 
orang tewas dan belasan korban mengalami luka bakar. 

Pertamina selaku pemilik pipa bersama dengan Elnusa s 
laku pelaks 


n ini membuat produksi minyak 6.500 barrel hilang. 

Tim Pertamina dan Elnusa menemukan barang bukti pen- 
curi minyak antara lain penjepit serta katup yang terpasang 
pada pipa minyak Tempino-Plaju, Para pelaku diduga menya- 
n minyak memakai pipa PVC ke kolam penampungan, 
sekitar 30 meter da 

Pencurian minyak di Sumatera Selatan makin marak. Data 
dari PT Pertamina EP menunjukkan, dari tahun 2010 sampai 
semester I-2012, minyak yang dicuri ment 0.000 barrel. 
Kerugian negara diperkirakan Rp 220 miliar, Pencurian 
umum dengan melubangi pipa atau disebut ”iWegal tapping” 

Di ruas pipa Tempi 
no-Plaju, pencurian mi- 
nyak itu makin marak da- 
lam lima bulan ini, Mei 
lalu, volume pencurian le- 
bih dari 9000 barel. De- 
ngan produksi minyak 
330.000 barrel, jumlah 
minyak yang hilang 12 
persen. Bahkan Juni lalu, 
penjarahan mencapai 
59000 barrel atau 17,9 
persen dari jumlah mi- 
nyak yang dikirimkan. 

Manajer Humas PT 
Pertamina EP Agus Am- 
perianto menyatakan, pe- 
ningkatan pencuri- 
an minyak ini disebabkan 
ada penadah yang menya- 
lurkannya ke kilang peng- 
olahan minyak ilegal di sekitar lokasi pipa. Selain itu, diduga 
ada pembeli di luar Sumatera Selatan, antara lain di 
Lampung, Tangerang, dan Bangka Belitung. 

Pencurian minyak besar-besaran dan terencana ini me- 
nunjukkan lemahnya upaya penegakan hukum dan pen 
penyaluran minyak di sana. Pola pemberdayaan mas 
sekitar lokasi perlu dibenahi karena pencu 
dilatarbelakangi rendahnya tingkat eko- 
tempat, 

h ketidakberdayaan memberantas pencurian mi- 
nyak, pemerintah menggiring pelaku pengelola ilegal sumur tua 
agar mengikuti aturan yang ada, yaitu mendirikan kopei 
atau badan usaha milik daerah bekerja sama dengan Pe 
Jadi, semua produknya ditampung Pertamina dengan harga 
pembelian yang memadai, 

Selanjutnya polisi diminta menindak tegas jika masih ada 
yang menjarah minyak. (EVY RACHMAWATI) 


Dub sw 


Ayo bergabung dalam kompetisi menarik 
Allianz Virtual Run, untuk mempersiapkan diri 
mengikuti Allianz Jakarta Heart Run 10K. 

Jadi tunggu apalagi, y 
Klik www.allianz.co.id untuk pendaftaran. 
Informasi lebih lanjut hubungi (021) 799 6976. 


7. 


With you lrom A-Z: 


Jakarta IHSG 


4.400 

- 
4.200 
4.000 
3.800 


428497 


58 91 410 


Hongkong HANG SENG 

22.000 20.999,05 
Pi Pan — 
18.000 

16.000 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
90,0. — ia 
Haa 91,79 
710 


Emas 
dollar AS per troy ounce 

2.000 
1.800 — — TN 

1.600 

.400 
5.8 9 0 10 
BNIcreditcard 


Gubernur Bank Indonesi 


ia Darmin Nasution (tengah) didampingi Deputi Gubernur Halim Alamsyah (kiri) serta Deputi G 
Ardhayadi Mitroatmodjo memberikan keterangan mengenai hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indon 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


ibernur 


sia, di Jakarta, Kamis (1/10). 


BI Tetap Optimistis 


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6,3 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ancaman 


mer 


sotnya perekonomian global, Bank Indone 


optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 
2012 sebesar 6,1-6,5 persen. Perekonomian yang 
membaik pada tahun 2013 juga terjadi pada 
Indonesia dengan pertumbuhan 6,3-6,7 persen. 


Meski demikian, secara kese- 
luruhan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun 2012 akan cen- 
derung moderat pada 6,3 persen. 
Triwulan I1I-2012 dan triwulan 
IV-2012, Bank Indonesia (BI) 
memperkirakan — pertumbuhan 
ekonomi sekitar 6,3 persen. 

Gubernur BI Darmin Nasution 
memaparkan I rapat Dewan 
Gubernur BI, di Jakarta, Kamis 
(4/10). "Kenapa pertumbuhan 
ekonomi masih setinggi itu? Hal 
ini akibat konsumsi dalam negeri 
dan investasi yang tinggi,” kata 
Darmin. 

Pertumbuhan ekonomi Indo- 
nesia pada semester I-2012 se- 
besar 6,3 persen. 


Kendati ekonomi dunia me- 
lambat, konsumsi dan investasi 
tersebut masih menopang eko- 
nomi Indonesia. Selain itu, Dar- 
min menambahkan, penyerapan 
anggaran pemerintah yang ber- 
jalan lebih baik pada semester IT 
juga turut mendorong kegiatan 
ekonomi dalam negeri. 

Dana Moneter Internasional 
(IMF) merevisi pertumbuhan 
global dari 3,6 persen menjadi 3,3 
persen. Pertumbuhan ekonomi 
Asia masih menjanjikan, yakni 
6,7 persen pada tahun 2012 dan 
7,2 persen pada tahun 2013. 

BI memperkirakan ni 
pembayaran Indonesia (NPI) tri- 
wulan IIT-2012 surplus, didukung 


membaiknya transa 
serta surplus tran: 


ksi berjalan 
modal dan 


triwulan TIT an berku- 
rang menjadi 2,6 persen dari pro- 
duk domestik bruto (PDB). Pada 
akhir tahun 2012, defis 
si berj 
ekitar 
Kondisi ini membaik diban- 
dingkan triwulan II-2012, yang 
defisit transaks 
persen dari PDB, S' : 
jumlahnya 69 miliar dollar AS. 
"Bukan jumlah absolut yang 
turun, tapi rasio terhadap PDB. 
Arahnya « 


persentase defisit transaksi ber- 
jalan terhadap PDB itu karena 
meningkatnya PDB Indonesia, 
Deputi Gubernur BI Halim 
Alamsyah membantah. Menurut 
Halim, hal ini akibat penurunan 
impor yang lebih besar diban- 
dingkan ekspor. Namun, dukung- 
an surplus perdagangan masih 


rentan sehingga belum dapat di- 
katakan selalu surplus dalam be- 
berapa waktu mendatang. 
Mengenai nilai tukar rupiah 
yang sempat melemah hingga Rp 
0600 per dollar AS pada Selasa 
(0/10), Halim men, bahwa 


BI tidak terlalu kha 
BI Rate 

Rapat Dewan Gubernur BI ke- 
marin memutu memper- 


tahankan BI Rate atau suku bu- 


tekanan inflasi yang rendah dan 
terkendali inflasi 
tahun 2012 yakni 


dan 2013, 


haan Lemba- 
ga Penjamin Simpanan Samsu 
Adi Nugroho secara terpisah me- 
nyatakan, suku bunga penjamin- 
an juga tetap, Besarannya 5, 
persen untuk simpanan rupiah di 
bank umum, 1 persen untuk sim- 
di bank umum, dan 8 
1 untuk simpanan di bank 
perkreditan rakyat. (IDR) 


Kurs Rupiah 


per dollar AS 


"9603 


5.89 NM 10 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


BNI 


Tak Ada 
Alasan 
Lambat 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
tentuan soal pengadaan barang 
dan ng selama ini dituding 
sebagai penyebab lambatnya pe- 
nyerapan anggaran belanja mo- 
dal tidak lagi relevan. Revisi telah 
dilakukan sehingga percepatan 


penyerapan anggaran pada se- 
mester TI-2012 diharapkan bakal 
terjadi. 


Anggota Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Fraksi 
i Demokrasi Indonesia Pe 
juangan, Arif Budimanta Sek 
yang, dihubungi di Bengkulu, Ka 
mis (11/10), menyatakan, pc 
an yang selama ini banyak d 
keluhkan sebagai penghambat 
penyerapan anggaran sudah di- 
si, yakni Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/l Peme- 
rintah. Jika nanti penyerapannya 
juga masih rendah, ini berarti 
memang budaya birokrasi yang 
palannya. 


aannya rendah,” kata 

Hal yang harus dipahami, Arif 
mengingatkan, adalah ketika 
anggaran tidak terserap sampai 
dengan akhir tahun, rakyat di- 
rugikan. Pasalnya, angg: 
ti terkonversi men, 
bangunan akan memperlambat 
kesejahteraan. 

Sementara itu untuk memper- 
cepat penyerapan anggaran ne- 
gara, terutama bagi infrastruktur, 
peningkatan angga 
mak atau multiyea 
Dengan demikian, persiapan pro- 
yek yang terlalu lama tidak di- 
butuhkan. 

”Di anggaran Kementerian Pe- 
kerjaan Umum, yang multiyears 
baru Rp 13 triliun. Saya pikir 
kalau multiyears ditambah akan 
lebih baik,” kata Kepala Biro Pe- 
rencanaan dan Pinjaman Luar 
Negeri Kementerian Pekerjaan 
Umum Taufik Widi 

Hingga Kamis, 
anggaran Kementerian Pel 
mum sebesar Rp 75 triliun, 


an 


Umum selalu memulai proses 
tender sejak November, dua bu- 
lan sebelum tahun anggaran di- 
mulai, (RYO/LAS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Aman Sabah Yeh, 

"da mendapatkan 
@-voucher Alfamart 
senilai Rp 50,009 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


KILAS EKONOMI 


Danareksa Luncurkan Dua Reksa Dana Baru 
Danareksa Investment Management meluncurkan dua reksa 
dana baru, Mawar Rotasi Sektor Strategis dan Melati Pen- 
dapatan Utama. "Perubahan pasar global sangat meme- 
ngaruhi pasar ekonomi dalam negeri. Untuk itu, kedua reksa 
dana ini kami keluarkan untuk mengantisipasi perubahan 
tersebut. Produk Mawar kami yang berbasis saham akan 
memberikan imbal balik yang baik karena didukung Da- 
nareksa Research Institute," kata Zulfa Hendri, Direktur 
Utama PT Danareksa Investment Management, Kamis 
(1/10). (ARN) 


Kredit CIMB Niaga Melalui BPR 


PT Bank CIMB Niaga Tbk meningkatkan penyaluran kredit 
ke sektor usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program 
bersambungan dengan bank perkreditan rakyat (BPR). Per 
30 Juni 2012, CIMB Niaga menyalurkan Rp 1,74 triliun 
program bersambungan melalui 308 BPR, tumbuh 12,28 
persen dari periode sama tahun lalu. Direktur Commercial 
Banking & Syariah CIMB Niaga Handoyo Soebali menyam- 
paikan, persaingan di industri UMK ketat. Namun, CIMB 
Niaga tetap optimistis penyaluran melalui program ber- 
sambungan akan mencapai Rp 1,85 triliun pada akhir tahun 
2012. (/IDR) 


SEMEN 


Kebutuhan Masih Bisa 
Dipenuhi Dalam Negeri 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bangunan infrastruktur yang 
terus digenjot untuk meningkat- 
kan pertumbuhan akan mening- 
katkan konsur semen. Akan 
tetapi, konsumsi semen tersebut 


semakin banyak semen dibutuh- 
kan,” ujar Djoko. 

Namun, Djoko mengakui kon- 
sumsi semen per kapita masih 
sangat rendah di Indonesia. Me- 
ngutip angka tahun 2008, di- 


tidak akan dipenuhi dengan ketahui konsumsi semen di In- 
mengimpor semen, tetapi harus ru mencapai 152 ki- 
dipenuhi dari pasokan dalam ne- 

geri mentara konsumsi 


"Saat ini konsumsi semen kita 
sebesar 53 juta ton per tahun, 
sedangkan produksi semen da- 
lam negeri sudah mencapai 50 
juta-51 juta ton. Jadi sudah 83 
persen," kata Menteri Pekerjaan 

Imum Djoko Kirmanto dalam 
acara Indocement Award, di Ja- 
karta, Rabu (10/10) malam. 

Menurut Djoko, kebutuhan itu 


etnam, Thailand, dan Malaysia 
sudah mencapai 420 kilogram 
per kapita per tahun, 
Sementara itu Dirjen Industri 
Manufaktur Kementerian Perin- 
dustrian Pangga Susanto menga- 
takan, industri semen perlu me- 
ningkatkan daya ng dengan 
melakukan efisiensi — dalam 
menggunakan energi 


akan bisa dipenuhi apabila di- Nelson Borch, Direktur Ek- 
lakukan optimali: semua sekutif PT Indocement Tbk, 
utilitas yang mengatakan, dalam ajang peng- 

"Permintaan semen akanterus — hargaan Indocement Award kali 
bertambah. Semakin banyak ini, men sambutan yang sa- 


pembangunan dilakukan, maka  ngat besar. (ARN) 


Harga Emas Tinggi 


Calon pembeli 
mencoba gelang 
emas yang 
dijual di Toko 
Emas Cakra 
Kirana di 
kawasan Cikini, 
Jakarta Pusat, 
Kamis (1/10). 
Meski harga 
emas cenderung 
tinggi, y aitu Rp 
5501000 per 
gram untuk 
logam mulia, 
toko emas di 
kawasan 
tersebut tetap 
ramai 
dikunjungi 
pembeli, 


KOMPAS /PRIYOMBODO 


Batas Alih Daya Tegas 


Pemborongan Pekerjaan Tetap Diizinkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, pengusaha, 
dan pekerja sepakat membentuk tim kecil untuk 
menuntaskan aturan membatasi bisnis penyedia jasa 
tenaga alih daya. Aturan ini lebih menegaskan hanya 
pemborongan pekerjaan yang dibolehkan sepanjang 
bukan kegiatan pokok produksi pemberi kerja. 


Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Muhaimin Iskan- 
dar menjelaskan hal ini se 
memimpin rapat pleno Lembaga 
(LKS) Tripartit Na- 
sional di Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 
Kamis (1/10). Rapat tiga pihak 
ini dihadiri Ketua Umum Aso- 
siasi Pengusaha Indonesia (Apin- 
do) Sotjan Wanandi, Sekretaris 
Jenderal Apindo Soerjadi 
ta, Presiden Konfede 
Pekerja Indonesiz 


Igbal, Sekretaris Jenderal KSPI 
Minamas Rusdi, dan Ketua 
at Pekerja Se 
luruh Indonesi ia (KSPSI) Mathias 
Tambing. 

”Hlanya peralihan pekerjaan 
yang dibolehkan dengan syarat 
ahaan penerima pekerj 
memiliki hubungan kerja 
langsung dengan pekerja. Aturan 
ini lebih tegas,” kata Muhaimin. 

Rapat dimulai dengan men- 
dengarkan pendapat para anggo- 
ta. Pengusaha khawatir pemba- 


diikuti moratorium mogok buruh 
disertai intimidasi,” ujar Sofjan. 

Perwakilan buruh mengaku 
puas dengan hasil rapat. Menurut 
Igbal, pemerintah dan buruh su- 
dah sepaham. 

Menurut Igbal, 
tenaga alih da 
harus memilil n kerja 
langsung dengan pekerja dengan 
hak normatif yang jelas dengan 
upah la ahajuga boleh 
mereki ja kontrak untuk 
pekerjaan waktu tertentu, 

Direktur Jenderal Pembin: 
Peng an Ketenagakerj 
Mudji Handaya mengatakan, 
aturan ini memudahkan pengen- 
dalian perusahaan pemborong 
pekerjaan, Pengawasan hak bu- 
ruh juga lebih mudah dengan 
mekanisme pengesahan izin ope- 
ional oleh dinas ketenagaker- 
jaan setempat. (ADH/HAM) 


a menghilangkan pelu- 
ang bisnis dari pasar global. 
Muhaimin menjelaskan, pe- 
merintah tidak akan melarang 
pemborongan pekerjaan. Peme- 
rintah hanya melarang penyedia 
jasa tenaga alih day 
keamanan, katering, transportasi 
pekerja, kebersihan, dan penun- 
jang pertambangan migas 
Badan Pekerja LKS Tripartit 
onal akan menyiapkan ran- 
cangan peraturan Menakertrans 
yang mengatur tegas penggunaan 
outsourcing (alih daya). Peratur- 
an ini akan menghentikan pe- 
makaian tenaga alih daya yang 
melanggar asas dan bisa mene- 
kan konflik hubungan industrial. 
Menurut Sofjan, peraturan ini 
harus bisa memberi kepastian 
hukum. ”Kami juga ingin supaya 
moratorium outsourcing ini juga 


PERTANIAN 


Penopang 
Ekonomi 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
tahanan pangan merupakan pe- 
nopang penting semua kegiatan 
ekonomi nasional. Porsi makan- 
an masih besar dalam belar 
rumah tangga, apalagi bagi ke- 
lompok masyarakat berpenda- 
patan rendah. 

Ketua Umum Perhimpunan 
Ekonomi Pertanian Indor 
Bayu Krisnamurthi menga 
hal itu, Kamis (1/10), di Jakari 
menanggapi laporan hasil kajian 
Organisasi untuk Kerja Sama dan 
Pengembangan Ekonomi (OE- 
CD) terkait dengan pembangun- 
an pertanian Indonesia, 

OECD menyatakan, pencapai- 
an ketahanan pangan Indones 
melalui swasembada pangan sa 
lah arah. Indonesia diminta 
membuka lebih luas pasar pro- 
duk pertanian dalam perdagang- 
an internasional dan merefor- 
masi subsidi serta meningkatkan 
investasi swasta dalam pemba- 
ngunan pertanian. 

Bayu mengatakan, tidak pada 
tempatnya OECD mengungkap- 
kan itu. agi, OECD tidak 
menjelaskan risiko volatilitas 
harga pangan internasional bagi 
Indonesia. Ketergantungan pada 
okan impor bagi Indonesia 
i ko tinggi. "Tahun ini 
kita alami dengan kedelai, Tahun 
2008 dan 201 kita alami dengan 
beras,” katanya. 

Dalam laporan itu, OECD ti- 
dak menjelaskan dengan baik 
perbandingan kebijakan perda- 
gangan pertanian RT dengan ne- 
gara-negara maju anggota OECD 
lain. Meski demikian, beberapa 
rekomendasi OECD juga relevan, 
kait dengan pening- 
di pertanian, riset 
dan pengembangan, perbaikan 
pasokan air, serta perlindungan 
lingkungan. 

Sementara dari Paris, Perancis, 
Ketua Koordinator Perencanaan, 
Monitoring, dan Evaluas 
federasi Serikat Buruh Seji 
Indonesia Andy William Sir 
mengatakan, Indonesia lebih 
tepat menjadi anggota OECD da- 
ripada 0. (MAS/HAM) 


Kon- 


i(ITHF, lap 
ol “ 


at 


Tr, afe , | Hk 
ma Citili ink dan d 


Hae Tj Penenang 
can liburan 


can liburan h 


-“& 
Ea 


a Indonesia 


mrioperkoran @ 


Tiki 


Indonesia Trave and Holiday Fair 2012 
(Grand Indonesia Shopping Town. West Moi Level 5. Exhibiton Mati 
12-14 October 2012 
Dapatkan penawaran menarik selama event berlangsung 


Syarat don ketentuan berkaku 


Han pesoh ada 


EASY, BUY, & EASY, PAY 


citilink.co.id 
0804 1 080808 


EKONOMI 19 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


' 


Pameran Perikanan dan Produk Olahan Ikan 


-. 2 “IK 
IN 


believe 


make.i 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Pameran perikanan dan produk olahan ikan bertajuk "Fisheries Expo 2012” digelar di Balai Kartini, 
amis (1/10). Ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari-Juli 2012 mencapai 691.300 
2,2 miliar dollar AS. Tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat dan Jepang dengan 
komoditas utama udang dan tuna. 


Pungutan Industri 
Disosialisasikan 


Industri di Bawah Bapepam-LK Mulai 2013 


DB Aradi 


JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan 
mulai menyosialisasikan pungutan terhadap industri 
di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun 
lembaga keuangan non-bank. Pungutan itu harus 
bermanfaat serta kembali ke industri dalam bentuk 


peningkatan kapasitas. 


Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Muliaman D Hadad menyampai- 
kan hal itu dalam pidato kunci 
yang diadakan Badan 
Manajemen Risiko, di 
rta, Kamis (1/10). "Bagai- 
mana caranya dengan pungutan 
itu OJK tetap independen," kata 
Muliaman. 

Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (Bape- 
pam-LK) akan bergabung mulai 1 

Januari 2013. Pungutan bagi in- 
dustri yang berada di bawah Ba- 
pepam-LK juga akan diberlaku- 
kan mulai tahun 2013. 

Adapun Bagian Pengawasan 
Bank Indonesia akan bergabung 
dengan OJK mulai 1 Januari 
2014, Pungutan juga diberlaku- 
kan mulai tahun yang sama. 

Undang-Undang (UU) Nomor 
21 Tahun 2011 tentang OJK 
mengatur angg: 
34 menyebutkan, anggaran b 
bersumber dari Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara dan 
atau pihak yang melakukan ke- 
giatan di sektor jasa keuangan. 

Pasal 37 UU No 21/2011 me- 


nyebutkan, pungutan itu wajib 
dibayarkan oleh pihak yang ber- 
kegiatan di sektor jasa keuangan. 
OJK meneri: n mengelola 
pungutan itu akuntabel 
dan mandiri. 

Menurut Muliaman, ada acuan 
di 108 negara mengenai per 
berlakuan pungutan bagi industri 
di sektor jasa keuangan. Cara dan 
mekanismenya beragam, tergan- 
tung pada kemampuan dan kom- 
pleksitas. 

”Kami sudah menyusun nas- 
kah akademisnya. Namun, kami 
pastikan, kami tidak ingin me- 
ngurangi daya saing industri de- 
ngan pungutan itu,” tutur Mu- 
liaman. 

Pungutan ini nantinya dilaku- 
kan secara bertahap agar sese- 
gera mungkin tidak menggun: 
kan dana APBN, Saat ditany 
apakah besarannya — sekitar 
004-005 persen, Muliaman me- 
nolak menjawab. 

Muliaman menekankan 
jaimana masukan dari & 
keuangan, punguta 
akan memberatkan. Penggunaan 
dan pengelolaannya transparan 


dan akuntabel, 3 JOC 


"Meski demikian, syarat tak 
memberatkan ini subyektif. Ma- 
ka, kami akan mencoba meng- 
umumkan soal pungutan seawal 
mungkin," kata Muliaman. 

Saat ini, perbankan 1m 
nguasai 
kapitalisasi sektor keuangan. Na- 
mun, OJK nantinya mengarah- 
kan porsinya sehingga berbalik, 
kebutuhan dana jangka panjang 
akan lebih besar, Dengan demi- 
kian, dalam waktu 10 tahun men- 
datang, peran dana-dana dari 
asuransi dan dana pensiun sangat 
diharapkan. 


Anggaran 


Tahun 2013, OJK meminta 
anggaran dari APBN sebesar Rp 
109 triliun untuk kegiatan ope- 
rasional sebelum menggunakan 
dana hasil pungutan industri. 

Wakil Ketua Komisi XT DPR 
Harry Azhar Azis dalam acara 
yang sama juga memaparkan, sa- 

ar bidang peng- 
awasan BI mau pindah ke OJK 
adalah gaji lebih tinggi. 

Sebelumnya secara terpisah, 
anggota Komisi XT DPR, Arif Bu- 
dimanta, menyebutkan, dana un- 
tuk gaji Dewan Komisioner OJK 
pada kurun Agustus-Desember 
2012 sebesar Rp 9,25 miliar, Mes- 
tinya, kata Arif, selama OJK be- 
lum mandiri dan dibiayai APBN, 
sebaiknya mengikuti standar 
yang ada di Kementerian Ke- 
uangan, (IDR) 


OTOMOTIF 


TAM Siap Periksa 57.000 Unit Mobil 


JAKARTA, KOMPAS — Toyo- 
ta Astra Motor selaku produser 
mobil Toyota siap memeriksa se- 
mua mobil Toyota di Indone 
yang mengalami gangguan pada 
sistem power window. Pemilik 
mobil akan dihubungi untuk me- 
meriksakan mobilnya di bengkel 
Toyota terdekat atau pemilik 
membawa mobilnya untuk di- 
periksa di bengkel Toyota. Se- 
muanya gratis. 

Direktur Pemasaran PT To- 
yota Astra Motor (TAM) Joko 
Trisanyoto, di Jakarta, Kamis 
(U/10), menegaskan, sekitar 
57000 unit mobil Toyota ke- 
luaran tahun 2006 sampai tahun 
2008 yang masuk periode ketika 
terjadi kerusakan pada sistem po- 
wer window. "Gangguan ini 


membuat kaca jendela pada tiga 
pintu lainnya di luar pintu pt 
ngemudi tidak berfungsi baik. 
mua ini karena sistem meka- 
nisnya,” ujar Joko. 

Penjelasan ini berkaitan de- 
ngan keputusan Toyota Motor 
Corp (TMC) di Jepang yang me- 
narik kembali (recall) sekitar 74 
juta mobil di seluruh dunia. Mo- 
bil beragam model ini produksi 
tahun 2006 sampai 2008. Pe- 
manggilan ini karena ada gang- 
guan pada sistem power window. 
Kebijakan TMC pada Rabu ini 
diteruskan ke TAM. 

Menurut Joko, diperkirakan 
ada 57.229 mobil Toyota, terdiri 
atas 33.199 unit tipe Yaris, 12.144 
unit Vios, 4.879 unit Corola, dan 
7007 unit Camry yang perlu di- 


periksa kembali. "Sejauh ini tidak 
pernah ada laporan adanya ke- 
luhan. Tapi demi kenyamanan 
pemakai Toyota, kami siap me- 
meriksanya kembali," ujar Joko, 

Pengurus Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia Tulus Aba- 
di menyatakan apresiasi atas pe- 
narikan mobil Toyota. "Itu ben- 
tuk transparansi. Itu lebih baik 
daripada menutup-nutupi, ujar- 
nya. 

Namun, kata Tulus, pergantian 
komponen rusak harus tanpa bi- 
aya tambahan. Bahkan, menurut 
Tulus, lebih baik lagi jika Toyota 
memberi penggantian biaya 
transportasi atau penyediaan 
mobil pengganti jika mobil yang 
diperbaiki harus menginap. 

(RYO/PPG) 


PENGHARGAAN 


Dua Wirausaha Sosial Dapat Pengakuan 


BATAM, KOMPAS — Fitriani 
Ismail dan Lusia Efriani, aktivis 
dan wirausaha sosial Indonesia, 
mendapat penghargaan dari The 
International Alliance for Wom- 
an. Mereka dinilai berkontribusi 
kepada masyarakat di Aceh dan 
Kepulauan Riau. 

Fitriani mengatakan, penghar- 
gaan akan diserahkan pada Selasa 
(16/10) di Washington DC, Ame- 
rika Serikat. Selain mendapat 
penghargaan, mereka juga diun- 
dang mengikuti sejumlah pela- 
tihan selama lima hari. Pelatihan 
itu digelar oleh The International 
Alliance for Woman (TIAW). 
”Kami akan mendapatkan pe- 
latihan soal pemberdayaan eko- 
nomi, ujarnya, Kamis (11/10), di 
Batam, Kepulauan Riau. 

TIAW memperhatikan kontri- 
busi Fitriani di Aceh. Ia me- 


mrioperkoran @ & 


lakukan sejumlah kegiatan pem- 
berdayaan di sana. Untuk para 
kepala desa dan pemuda, ia 
membuat aneka lokakarya ten- 
tang otonomi desa. Kegiatan itu 
untuk mendorong pemuda lebih 
banyak berkontribusi pada Aceh 
yang baru lepas dari konflik ber- 
senjata. 

Ia juga melatih keterampilan 
para janda korban konflik. Fitri- 
ani memilih keterampilan men- 
jahit untuk diajarkan kepada pa- 
ra janda itu. 

"Mereka membuat koperasi 
untuk mendapatkan bahan dan 
memasarkan produk,” ujarnya. 

Sementara Lusia member- 
dayakan masyarakat di pesisir 
Batam. Ta memberi sejumlah pe- 
latihan keterampilan agar masya- 
rakat bisa mendapat penghasilan. 
Ia juga mendorong anak-anak 


pesisir untuk tidak menyerah 
dan terus bersekolah. 

Kegiatan itu dia danai sendiri 
lewat aneka usaha. Lusia antara 
lain menjual buku yang keun- 
tungannya untuk mendanai ke- 
giatan tersebut. "TIAW membe- 
rikan penghargaan untuk kate- 
gori wirausaha sosial,” tuturnya. 

Wakil Ketua Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Kepulauan 
Riau Amat Tantoso mengatakan, 
Lusia adalah salah satu anggota 
Kadin Kepulauan Riau yang ber- 
kontribusi bagi masyarakat. Ka- 
rena itu, Kadin Kepulauan Riau 
tidak segan mensponsori kebe- 
rangkatan mereka ke AS. 

“Kami memandang ini kesem- 
patan berharga bagi Indonesia. 
Mereka akan mendapatkan 
pengalaman dan ilmu baru di 
ajang itu, ujarnya. (BAZ) 


identifikasi dan berbagi 


xLOUD' 


untuk musik 


Musikkan Hidupmu fitur 


Walkman' 


Sandwich) untuk ak 


erbagai apliki: 


nlot c 


keren dan be 


gam pilihan warna. 


Xperia" go 
made to resist 


watersdust 
resistant 


rp2.999.000 Rp 2.899.000 


Xperia" go dengan ketahanan debu dan air tertinggi di kelasnya, dilengkapi layar anti-gores 

3.5" dengan Mobile BRAVIA" Engine, kamera 5MP yang bisa merekam dalam resolusi HD 

720p, dengan opsi upgrade ke OS Android" 4.0 (Ice Cream Sandwich). Durabilitas dan fitur 
yang bisa kamu dapatkan dalam berbagai warna pilihan. 


XPERIA 


Ino lenghas hubungi “82-21 2035-BONY atau 02-21 2028-7600 
au ema gueatione.iamupport.sonymobile.com 
Kunjung ebsits www sonymobile.com 


1) BIMA SETAN, DUTA GEMLANG (311 AOA 
Pan. 123 CELLULAR 


1) MMS. MONEY 


EKONOMI 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR saga KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
" 538,8 | 4 | 
2300100 - 210,00 : 1 ga | kss000 1eip36 | 93000 550,00 740,00 | 1.160,00 
231,07 750 Ta Na Ra NN 
2.200,00 £ 2010,00 4 1600100 an 900,00 510,00 725,00 717,07 1120,00 asa 
am —.—— 1.080,00 t 
2.100,00 1,880,00 1.550,00 870,00 530,00 4 710,00 — 
5 8 9 0 11/10 5 8 9 10 1/10 5 8 9 190 11/19 5 8 9 0 1/10 5 8 9 10 11/10 5 8 9 10 11/10 5 8 9 0 11/10 
Indikator Perdagangan Kepadatan di Jalan Casablanca, Jakarta MINYAK DAN GAS 
di Bursa Efek Indonesia | Puma Kuasai 
DATA KAMIS, 11 OKTOBER 2012 Medco 
Kendaraan 
memadati jalan Sarana 
di bawah . 
tngtine | Kalibaru 
beton Jalan 
Layang Nontol | JAKARTA, KOMPAS — PT 
Kode Emiten Sebo MO Md Pt Hi vol per Kampung Puma Energy memperluas bisnis 
Melayu-Tanah | di industri hilir minyak dan gas 
ADRO Adaro Eneray Tbk Iban 1a40 1410 1420 -20 26781000 0,21 h 5 Na al 
Tpi GIS Tok G0 GO G0 GAN 721500 “TA Abang, di Jalan | bumi ke Indonesia. Hal ini di 
APLN Agung Podomoro Land TBE 345 3a5 MO 340 5 3.946.000 7,05 Casablanca, lakukan dengan mengakuisisi 
AKA AR Gro Tb Ta Ip 0 ISA LA : , 
ASRI Alam Site Reny TEC 0 0-0 pum 3 Jakarta Selatan, | 63,88 persen saham di PT Medco 
ANT Yos fanta (PerseryTC 200 00 270 21 51 7 ana Sean Melibero: mak usahs 
poxy Asia Pace Fiers Tok DI 220 25 200 5 2/MSM 056 Kamis (1/10). | Sarana Kalibaru, anak usaha PT 
Abi ietatiti DARA — 2 Selain MedcoEnergi Internssional Tbk 
SI, — Asi Intra . B0) RON 50 BAN MAA 1 5 Tan Tah 
PA AA TN penambahan — | yang bergerak di bidang usaha 
BNBR— Bose 5 Botbars IST 0 1 0 » aguang Halang Sen Imbauan dan Alt bisi ba 
UNP pake Sunat PnETENE TER T2O Mp6 MIS Tae GB 03 000 Ta k | 
ELIY —Bakidand Development Ta BL — gg 32 — pi O1:226.000 JA percepatan han bakar. Ke 
BKP — Yan Btn Tb Bah an 00 an ID — tai bantu arucut “Direktar ie 
PAN NT TN 05 pembangun: Menurut Direktur & Chief 
BII Ban Danamon Indone TIK “.)20 “612060006050 II 2721001 1355 transportasi Operation Officer MedeoEnergi 
Sa  e— ANE 0 massal Frila B Yaman, Kamis (11/10), di 
ir Negara Indon 377 5 14 1/0), di 
PNBIT— Bana Indonesia TC Be Ah B0 M0 MSI sal mendesak Jakarta, Pai besar ini 
BJAR — Yan Pem Dasih Jabar ANT TO TOOO- TO6O TOT ai aa : . Me 
aa Dn dilakukan untuk | akan berubah nama menjadi | 
BTN — Bank Tabungan Negara aa) JA JA JAGOAN ARA — 3 menekan biaya | Puma Medco Petroleum. Perjan- 
BAN —Inyan esgures ibu 900 T1O00 OOT 00 5, tingi akibat Ken pa Banua KW 
BIPL Benakar Petroleum Energy TDK J8) 120 1/8 JA) PA UN n 
Be Ea Eh Maa 33 kemacetan. butuhkan regulator Indonesia 
BHIT — Bnakt Investama Tbk 292 3 ae Ma aa Ken 
BL Internal Tae —— IMO TO 070 990 “7 — 3623200 NA untuk menjadi efektif. 
HOT ons lima Pen A30 G0 It Setelah finalisasi perjanjian, 
RMS Bum Hesoieas Mineral Tak 420073 A13 A7) 30 M7 7955 & ancgua selesai pad: 
BUMI, umi Resouce: Tt Ga Ian — 2 AD R62 436 menurut rencana selesai pada 
BSDE Bumi Serpong Damar Toko T040 1.070 La ng 2 NAN Pa awal Desember 2012, perusahaan 
PTN Plnttln Tb Tapi LN 120 AD —A F ME . Pn kam pelan url 
IGAR —Gnampion Pede GIE TT A25 AA 270 jp AD (220 133 KOMPAS/WAWAN HPRANOWO patungan itu akan melanjutkan 
PIN Charoen Pokphand Indonesia 3025 3079 3029 aa 5 Ba — 1 kinerjanya dalam menyalurkan 
CIRA— Ciputra Development Tbic, 660 690 670 G El 2245 X P aka srmas igh sj 
CMP — it Nan Nusa Peradi A0 Tlp 1072 To 30 375200 AO bahan bakar, termasuk high speed 
GEN ligan Finance Indonesia Tbi, — 819 405 390 400 10 3608000 A43 diesel (HISD) bagi pelanggan di 
CPI Colorpake Indonesia Tbk, 17 1 An Ja 20 8 2 28 @ @ Seluruh wine Atindonesi 
DEWA — Darma Hunwa Tbk PEDE 2 y $ 
53 (Ekspansi Terkait Modal 2 
ELSA Elnusa Tbk. FTA 72 175 F ! 
ENRG — Energi Mega Persada Tok, 83 gg 23 Be 5 302960000 3446 MedcoEnergi Lukman  Mah- 
Gan — aja Tungg Tic To R00 TNO TISO Ih — Lao — 712 Dp: ea Mn ep 
en Sa ab AA 
ate Medacam Tb TO TA TI TI : nyatakan ani, 
Gafur —Cidama Gram Thi ISO BL ELOSLAO SIM Da h 7 2 Naa aan Men pel hoon 
Hiu teramat To BLN 2100. HBO 2.600 Tong — 1 . kan ken 
SGB alm onslo TBC 22 200 20 210 2 NA Pari Zona Dibagi Kategori Padat dan Longgar bali ke kemitraan baru ini, yaitu 
Inoy Indika Energy Tok, Fi, 2 Puma Medco Petroleum. "Tni se- 
HING Ia Tembang METE 35041260 220 220 GOD — 242000 TA F 1 roleum, "Ini s 
Ka Sa ptt | JAKARTA, KOMPAS — Untuk berekspansi ke RENCANA PENGUATAN PERBANKAN NASIONAL Baya tk Kon tone korean 
icp — Indofood CEP SUKSES MAKmUT 1.000 7.40 G950 7.380 3) —3-991000 17,96 3 ba ka Tata, maan : tuk terus mengembangkan bisn 
Or — aladin imut 3 100 37 2/00 01333 daerah yang sudah padat, bank harus Rencana penguatan Program penguatan ini bertujuan mens an sin ini bersama mitra. kami, dan 
IMAS —Indonon Sukses Internal 2220 “3303230 20 . 5 . aa aa Sr Aa Ara ja 
(SAT Indosat Tone CN MA MC OM KA mengalokasikan modal yang lebih besar Sial Ala lebih optimal dalam kurun 10-15 tahun mendkna Inget Pe Laahaan 
Dip —Inaland DereRpEt TB JO 0 353 5 Ta , : , yakni: PN LKS depan ujan Luke 
ia Ge dibandingkan ke daerah yang longgar, Hal ini sesuai meningkatan. “2 sampa bank mengarah menjadi bank itamasloal Ssi : j 
BEA — Ia Come Id SAMA ANRI TR 1 kemampuan bank Beroperasi di wilayah global dan memiliki modal di Li Se pra 
Sta Mr Pentet Tk 50-30 “5.0 — ELIA zona yang ditstarkan Barik Infonesia'berdasarkan Aa Direktur Puma Energy Pte Ltd 
JPRS Jaya Pari Steel Tok 370 375 IT 3/0 522200 36,68 untuk mengelola p Me aa ai 
Ca TER at pi modal teoretis (theoretical capital) usaha atau risiko, “ 3 sampai 5 bank nasional, ichael Bourdier Ep “5 
Ke ne Ig —0 TO AG Aa Ts 2 mengembangkan Memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan Indonesia akan menjadi negara 
LPCK— Lippo Cikarang Toe 3675 JOO TE30 3673 6061200 6,93 teknologi informasi, —— beroperasi secara nasional serta memiliki modal ke-34 di mana Puma Energy ber- 
aa Ah Bea — na serta meningkatkan Rp10 triliun-Rp 50 triliun. operasi di seluruh dunia. Dalam 
NOT Mona TK en SBO AO TN AD 20 Hal ini sesuai dengan rencana Selain itu, dengan modal dan (ai aa “30-sampa150 barkkasiatan usaha fokus! ja sama ini kedua pihak ber- 
de PAP BN BI yang sedang menyusun Per- efisiensi yang memadai bagi bank mendukung... Memiliki seymen usaha tertentu sesusiabbitas | investasi bersama untuk mem- 
MAPL Wita Adiperkasa Tbk. 6,300 6500 6.900 6.150 -50— 926,000 3,74 aturan Bz esia tentang ang berekspansi jaringan akan peningkatan dan kompetensi masing-masing bank. Memiliki mo: bangun, mesha' hersawa yang Tes 
MIT Mode land RsityLELTAK — B7O B9 B9. 50 AD YU272500 6 Stan ot (napi gg yang panal Jaring Rp 100 miliar-Rp 10 trllun. Nan Anda 
HARAT —hasta Ratu Te 5g0 570 350 570 10 s0 9 izin berjenjang (multi license). — mendorong perekonomian nasi- » Bank Perkreditan Rakyat (BPR). bih kuat di industri hilir migas, 
gak imel 2 pp an H3 Secara garis besar, bank-bank onal. Pn kilesinanukahaterbatas dan Aset utama kemitraan ini me- 
Pv Pakuwon Jati TI 155 2 Pat " 4 1 er Ag h i fasilitas envii ana i 
Pit —Panin Franco J0 — IR GG —— ASIN — 208 akan dikelompokkan dalam em- Nantinya BI akan membagi amilikimadal dibawah" | liputi fasilitas penyimpanan di 
SN aa patkelompok berdasarkan modal wilayah ekspansi perbankan ke ar pelabuhan internasional Tanjung 
PIpp.—PP peter) In NON 2 10 245000 inti bank, yang sekaligus me- dalam enam zona, yakni zona 1 Priok, Jakarta Utara, dengan ka- 
Bat dye oat tantan  A tanl aa da mengaruhi kegiatan bisnis bank. — sampai dengan 6. Zona 1-3 untuk pasitas penyimpanan 22.700 me- 
SMP — Salim kamas Pratama tbt 20) 250 TA0-120 8.710.000 AL.12 Direktur Departemen Peneli- menandakan wilayah padat, ar- ter kubik. Aset lain adalah der- 
Gi na 20 245 2 2 5 1 i a, tempat pengisi - 
Sea AAA LAN — ala tian dan Pengaturan BI Irwan  tinya kepadatan bank sudah cu- Kunto Ul "to maga, tempat pengisian truk, dan 
Bks. tu City TDK Pe aa — an Da Lubis memaparkan, kegiatan — kup tinggi. Adapun zona 4-6 un- disain 1 progNAjaok kemampuan distribusi di Kali- 
NN Sa Aa” —e saha dz ikaitkan de- ilayah yang longgar, artinya RN | mantan dan Sumatera bagi in- 
aa aa Ta ja usaha dan produk dikaitkan de- — tuk wilayah yang longgar, artiny: an Indonesi SEN ONtus a 
BIA unnanan Aam AE IA TGA —TEI —t ngan kapasitas modal. "Pada bank yang ada di wilayah ter-  Mmokomms Moana me | dustri pertambangan. 
oa etika TA TE 0 TEA TER TEN —— Lt akhirnya akan mendorong daya sebut belum cukup banyak. | | Dengan kerja sama ini kami 
Ma man aa a03 3et 3/00 Io 03! | saingdantatastrukturperbank- — Setiap zona diperhitungkan "Dengan demikian, bank juga Presiden Direktur PT Bank | berharap terjadi percepatan pe- 
Tae — an Pa PAITO TSI TA 0 — ALAN MDA an,” kata Irwan Lubis di Jakarta, dengan teori modal. BI mengkaji diarahkan untuk berekspansi ke Central Asia Tbk Jahja Setia- | ngembangan usaha, antara lain 
Ta Tv ATA ATK 2 LA am AP T- nat Da Kamis (1/10). berbagai variabel, di antaranya daerah yang masih longgar ka-  atmadja menyebutkan, hal ini se- | dengan membangun fasilitas pe- 
Uye Unlam TER OOp TO TEASO TE OSO NO 2501 AA Rencananya PBI akan terbit pertumbuhan ekonomi, jumlah rena alokasi modal untuk zona jalan dengan rencana BI | nyimpanan di Kalimantan dan 
Ke — ia Na pada awal November 2012. Saat bank, intermediasi perbankan, ini masih kecil," kata Trwan. mengonsolidasikan jumlah bank | Sumatera sehingga dalam tiga ta- 
Wika iya kaya Persen TDK RD “10 360 30 2001973 ini, rancangan aturan itu sedang serta dana bank yang beredar di Kel nasional. Sejalan juga dengan | hun ke depan omzet penjualan 
SA NN an dibahas oleh komite di BI, se- zona itu. Bank leluasa rencana BCA yang akan mem- | perusahaan bersama ini bisa tiga 
belum dibawa ke rapat dewan Setiap zona menghasilkan ko- — Dengan ran BI tersebut, perkuat posisi Giaa nego, kali Urat Alterdigan omzet 
gubernur BI, efisien yang digunakan sebagai bank yang lebih besar modal in- setidaknya sampai dengan tahun | penjualan MSK sebelum proses 
KURS UANG KERTAS ASING Dengan modal yang semakin h satu unsur penghitungalo- tinyaakan leluasa bergerak Nan- 2014. akuisisi," kata Direktur dan Chief 
2 aa besar, kegiatan dan produk bank — kasi modal yang diperlukan bank tinya akan ada bank-bank yang” "Kita bisa memperkokoh po- | Operating Officer Bidang Kelis- 
5 wu Bl ba semakin banyak dan luas, Pa- untuk ekspansi. Semakin padat terbatas operasinya. Namun, sisi perbankan nasional menjadi | trikan, Pertambangan, dan Bisnis 
uss 030 90tn0. 1010300 seng salnya, modal bank digunakan suatu zona, kocfisiennya lebih operasinyaterbatasdanfokuspa- tuan rumah di negeri sendiri,” | Hilir MedcoEnergi Budi Basuki. 
pound Tasetan 15105pn tetep 15sanoo untuk mengabsorbsi risiko, besar, da pasar yang dikuasai. ujar Jahja. IDR) (Evy) 
pust$ Sans Damon 317 292000 
Sing 7396 7.805,00 021449 7830,00 
san aw 25001 am 251500 PERBANKAN 
wa Ti 3135 a01 Ziongo 
KS 117414 123900 1303,29 1249,00 . B || M Il b t 
- ET. Ba — Aa »— | Pertumbuhan Kredit Bulan Agustus Melamba 
tua Tie 1285500 19130 1240500 
0 JAKARTA, KOMPAS — Per- — Sebagaiperbandingan,perJuli gaskan, sejauh ini kredit Bank” Total kredit bank umum per bank. Halini oeringeaobata 
tumbuhan kredit perbankan 2012 kredit investasi perbankan 'Mandiritumbuh 24persen.”Ma- Agustus 2012 mencapai Rp  ekspor-impor yang terjadi dalam 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS hingga akhir Agustus 2012 men- — tumbuh 296 persen. Adapun kre- sih sesuai dengan target pertum-  2510,661 triliun. Jumlah itu ter- neraca perdagangan Indone, 
Bank Me/US0) bulan) 3tlnG) Ganti) 12bvan 5) capai 23,6 persen. Angkaini me- dit modal kerja tumbuh cukup buhan 22-24 persen dan masih diri dari kredit modal kerja Rp Perihal kredit konsumsi, Ha- 
2 ion 3asjos 38MB 3a5/as0 — s7s/g lambat dibandingkan per akhir tinggi, yakni 27,3 persen. Kredit on track untuk mencapai RBB” 121041 triliun, kredit investasi  lim mengakui kebijakan BI soal 
BCA (Ro 2 Mitar) 25: p gi, yi ,3 pi pt 1 s ik 2 
Bank Danamon 525/025 551/025 6100/0125 6100/0125 Juli 2012 yang mencapai 25.2 konsumsi tumbuh 18.9 persen. kata Pahala. Rp 550,378 triliun, dan kredit — uang muka minimal untuk kredit 
ank BN (10 Jay Aasfoas  ASM2 ABS SmM35 persen. Kendati demikian, Deputi Gu- Data BT per Agustus 2012, kre- — konsumsi Rp 749,863 triliun. rumah dengan luas di atas 70 
ank RI cR010 ay na aa TI OP Gubemur Bank Indonesia bernur BT Halim Alamsyah me- dit dalam bentuk rupiah sebesar” Ditanyasoal melemahnyaper- meter persegi dan kendaraan 
. Darmin Nasution mengemuka- maparkan BI masih optimistis Rp 2110 triliun, tumbuh 28,8 tumbuhan kredit modal kerja, bermotor belum bisa dievaluasi. 
Bank OCBC NSP (Rp 100 Juta) asarasp”— Asofosh ”— Asioso — A50/050 gi pi api p 1 A 2 a Ne 
Sa kan, perlambatan terutama pada kreditakantumbuh sekitar23-25 persen. Kredit dalam valuta asing '— Halim mengakui memang paling ' Dengan demikian, belum dapat 
: pi p: 
Kn ea KAI Sena MAN Papa eta kredit modal kerja, yang tumbuh persen pada akhir tahun in (valas) sebesar Rp 400,6 triliun, dalam, Penyebabnya ditengarai diketahui dampaknya terhadap 
Ba sena OP SEA MOP, 282 persen. Kredit konsumsi — Namun, jika kredit tumbuh tumbuh 22,6 persen. akibat korporasi—terutama yang pertumbuhan kredit konsumsi. 
Data RAN KUNA, Set NI MA tumbuh relatif stabil sebesar199 sebesar itu, pertumbuhan kredit” "Pangsa kredit valas hanya 16 berkaitan dengan kegiatan eks- — "Polatidakada. Ada bank yang 
Gta manjaas— Anas) A00/AS— ANYOAA persen, Adapun kredit investasi — perbankan sesuai rencana bisnis persen dari total kredit perbank- por-impor—lebih — berhati-hati — kredit rumahnya melambat, ada 
2aok Pain satbasOSAWOS SSMNS 607073 tumbuh cukup tinggi, sebesar bank (RBB) sebesar 26 persen an,” jelas Halim. dalam mengajukan kredit ke yang naik,” ujar Halim. (DR) 
ank UOB ne CR At) Bstoeo 350m 3s0yaco — 3Ayoen 208 persen. pada tahun ini tidak tercapai, 
BAD BLM MA MLMNA) ASIAN A75/LSO AIS/LSO AIM "Pertumbuhan kredit investasi — Dalam RBB sebelum revisi, per- 
Bank 018 Sama Soneo 35100 3snraon diharapkan dapat meningkatkan tumbuhan kredit direncanakan 
Permata Bank 4507075 asam35 480075 4507075 kapasitas perekonomian, kata 234 persen, ' 
Sar naa ai Oa An Aa Darmin dalam jumpa pers hasil Direktur Strategi dan Keuang- 
. aa Aa OA LA PATI rapat dewan gubernur BI di Ja- an PT Bank Mandiri (persero) The Real Private Residence 
Mas aa? " Ka Lha karta, Kamis (11/10). Tbk Pahala N Mansury mene- « 
Gank Cinatus Idoesia Sodhoo sang sono Saran 
Kode Uso MUD HKD WR IDR BI MR NzD PHP Scd KRW. mw 1 (HP EUR CBP 
us IDM AH8 Omah AMI OM28 AIM” gag DRM OM OM pup OS Lah LAM MM U 
nitLuas 
rn Ta Bas As Mat Oak BAR GM ARA MA BM AM OS MAS LK IS 3 
Fr Tan Men 69m 
rn Tas Sama Tes 2 UT Mg ON RAT RO yo MA KAK KO MAN 
Oo RS Tas Im mo Tam HIKS Jamsw TAS TAKE MAA am TING MARN LINK BIKAM 
m Aa aa atw ag ma BE amp KS B6 OMA 2gp AD GMO ON ASN Xx Ne 
ear: 
mg 2 AS Kg DA 2 BO RAP DBM yamg DA NT SAK SA 
nz0 125 12566 MIS On32 ADM anise as oreo 0895 pn gpag Opa 18 1575 1909 | Ca" 
P1 AS 0 KA H8 H8 B0 2g BRG OS ym IA KAI H3 sm “— 
sa In aa Sa MA AH KA ang ame Ina 100 AN SS DP DIANGSUn PARKIR angs YNe 
Km R25 LiMon3 TK ame Ono UAP RA Kaya KRL WI Kan AG Uma aa aa LOKASI 
1m 2S Oo Moo Wo Zen M3 Ba Ap8 8 3 mw STRATEGIS LU AS Bi U N | 
THB NT 315663 39613 05829 00022 03018 100131 51 074 5008 Oten6 10m RAK 20513 2201 
HF 089 09615 01207 00178 O0oo1. 0an9 02051 07656 0p226 0x2 Opo raat 0025 12064 15002 3 k 
- Mn 125 . www.paladianpark.com 021-4515151 
GBP 0x28 Oedti 00015 00118 @0001 Ooveo ORA (28 0030 (2084 tone 04013 0x8 O0tte 00065 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


21 


AGRIBISNIS 


Produksi Teh 
Terus Anjlok 


SOLO, KOMPAS — Produksi 
tch Indonesia selama 10 tahun 
terakhir terus menurun, Indone- 
a yang 10 tahun lalu masih 
tercatat sebagai penghasil teh no- 
mor lima terbesar di dunia kini 
melorot menjadi nomor delapan. 
Sepuluh tahun lalu, lahan kebun 
teh tercatat masih seluas 157000 
hektar, tetapi kini tinggal 124000 
hektar atau setara dengan penu- 
runan 50.000 ton produksi teh. 
Hal ini dikatakan Koordinator 
National Reference Group on Tea 
atau Forum Sertifikasi Teh Indo- 
nesia Iyus Supriatna, Kamis 
(/1O), di Solo, Jawa Tengah. 
"Harus ada gerakan penyelamat- 
an agribisnis teh di Indonesia, 
dari aspek penanaman hingga 


Industri Keramik 


BADITYA HELABUMI 


Pekerja menata keramik yang siap untuk dioven di sentra industri keramik Jenggala, Bali, Kamis (1/10). Selain untuk pasar domestik, 
produksi keramik Jenggala yang mencapai 20.000-30.000 buah per bulan juga diekspor ke Jepang, Eropa, Amerika, dan Australia, 
Meningkatnya konsumen kelas menengah ke atas membuka potensi pasar yang lebih besar untuk keramik perangkat rumah tangga. 


pengolahan pascapanen dan pe- 
masaran,” kata Iyus. 

Teh yang tidak lagi dipandang 
sebagai komoditas bernilai eko- 
nomi tinggi mendorong konversi 
lahan ke komoditas lain, teruta- 
ma karet dan kelapa sawit. Petani 
juga tidak lagi bersemangat me- 
nanam teh karena harga jual teh 
yang rendah. 

Hasil penelitian Pusat Peneli- 
tian Teh dan Kina, pengurangan 
lahan teh selama 2006-2010 
mencapai 11,3 persen. Konversi 
terutama terjadi di Sumatera pa- 
da lahan yang dimiliki perusa- 
haan-per : 


Bibit Impor Mendominasi 


BANDUNG, KOMPAS — Unggas lokal yang 
dipelihara oleh jutaan peternak di Tanah Air sulit 
berkembang. Penyebabnya, 100 persen bibit unggas 
ayam ras yang selama ini mendominasi produk 
nasional didatangkan dari luar negeri, 


Target produksi unggas lokal terhadap perlindungan usaha pe- 
ternakan ayam lokal. Pengenda- 
lian ini sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Daftar Negatif Investasi 
serta memberikan perlindungan 


nyusut menjadi 123,666 hektar, 
Kondisi ini tentusaja berdampak | berkontribusi 25 persen terha- 
terhadap turunnya volume eks- | dap produksi nasional, yakni si 
kni dari semula 95.839 ton | kitar 500 juta ekor per tahun, 
06 menjadi 87101 ton | sulit dicapai. 
pada 2010. "Produksi unggas lokal saat ini 
"Teh belum jadi komoditas | hanya menyumbang 6 persen pada sektor usaha peternakan 
unggulan, padahal jika dikelola | terhadap produksi nasional, yak- itik. Dominasi impor mengham- 
dengan baik, nilai ekonominya | ni 90 juta ekor," ujar Ketua bat pengembangan unggas lokal 
sangat tinggi, a Ketua Yaya- | Umum Himpunan  Peterni karena tidak ada insentif. 
san Business Watch Indonesia | Unggas Lokal Indonesia (Him- 
Arys Buntoro yang mendampingi | puli) Ade M Zulkarnaen di Ban- 
petani kebun teh rakyat menda- | dung, at, Kamis (1/10). 
patkan sertifikasi teh. Himpuli mengharapkan pe- 
Menurut Arys yang juga Ketua | merintah mendukung pengem- 
Panitia Solo International Tea | bangan peternakan unggas lokal Ciamis, misalnya, peternak kesu- 
Festival, kepedulian mass agar dapat mengurangi ketergan- litan memenuhi tingginya per- 
dan pemerintah perlu digugah | tungan impor bibit ayam, mintaan ayam sentul. Perminta- 
untuk mendongkrak konsumsi | — Himpuli juga meminta peme- an ayam jenis lokal Ciamis itu 
teh dalam negeri. (EKI) rintah melakukan pengawasan tidak seimbang dengan kemam- 


Peternak kesulitan 


Akibatnya, permin t 
dap ayam lokal selalu tidak b a 
dipenuhi peternak. Di Kabupaten 


Ayam Lokal Terhambat 


PERKEMBANGAN IMPOR BIBIT AYAM 


VOLUME NILAI 
(KILOGRAM) (DOLLAR AS) 
22 62 
2 2009 2010 
- ,. 
€ 2 
“ “ : 1. 
« ni #5 # au 
& Tn 1. 3 


peternak dan populasi 


puan 
ayam, Gabungan Kelompok Ter- 
nak Ayam (Gapoknak) Sentul Ci- 


ung Wanara Edi Diana di Ciamis 
menyebutkan, setiap hari s 
1000 ekor diminta konsumen di 
Jakarta dan Bandung, 

Dengan populasi hanya 1 per- 
sen dari 2,7 juta ayam di Ciamis, 
maksimal hanya mampu dipanen 
2000 ayam per bulan. Hal itu 
memicu tingginya harga ayam 


menjadi Rp 23000-Rp 30.000 
per kg. Padahal, harga ayam ras 
sekitar Rp 15.000 per kg. 

Kepala Bidang Produksi Peter- 
nakan di Din: Peternakan Ka- 
bupaten Ciamis Yanto Supriyan- 
to mengatakan, pihaknya tengah 
memperkenalkan potensi ayam. 
Di antaranya meningkatkan mi- 
nat peternak hingga promosi da- 
ging dan telur ayam sentul. 

(CHR/DMU) 


KILAS DAERAH 


Kebutuhan Hotel di Surabaya Meningkat 
SURABAYA — Kebutuhan hotel di Surabaya, Jawa Timur, 
meningkat, menjadi alasan bagi PT Grahawita Santika dan 
Amaris International untuk membuka Hotel Amaris Embong 
Malang, Surabaya, pada Kamis (11/10) dengan 105 kamar. Se- 
bagai kota perdagangan dan jasa, kata Direktur Eksekutif PT 
Grahawita Santika dan Amaris International Lilik Oetama, 
Surabaya sangat potensial untuk investasi di sektor perhotelan 
dengan okupansi rata-rata mencapai 80 persen. Dalam waktu 
dekat Hotel Amaris ke-23 akan berdiri di Jalan Margorejo dan 
Hotel Santika di Jalan Raya Gubeng Surabaya. "Kebutuhan 
akan kamar hotel meningkat karena di kota ini banyak digelar 
pertemuan bertaraf nasional dan internasional,” katanya. (ETA) 


Kelompok Bersenjata Hadang Logistik Pilkada 


JAYAPURA — Kelompok 
bersenjata menghadang 
tim gabungan yang me- 
ngawal distribusi logistik 
pemilihan bupati Paniai, 
Papua, Kamis (1/10). 
Dua anggota TNI terluka, 
yakni Prada Arisoni 
Wembi dan Praka Aris 
Wibowo dari Satgas Ba- 
talyon 753 Arga Vira 
ma, Nabire, Kepala Polres 
Paniai Ajun Komisaris 
Besar Anton Diantje 
membenarkan adanya 
penghadangan itu. Peng- 
hadangan terjadi sekitar 
pukul 14-00. 
hadangan ter sebut tengah mengawal pengiriman 
logistik pemilihan bupati i untuk Kampung Kebo, Pe- 
milihan bupati akan digelar pada Sabtu (13/10). "Si 
meter dari pelabuhan Kebo, tim itu tiba-tiba ditembaki ke- 
lompok bersenjata,” kata Anton Diantje, Pelabuhan itu terletak 
tak jauh dari Sungai Waneuwo, Diperkirakan, kelompok ber- 
yang menghadang tim tersebut berjumlah lebih dari 10 
orang, Anggota Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keus- 
kupan Marko Pekei mengatakan, i kota Enarotali sempat 
lengang, Pemilihan bupati Paniai dijadwalkan digelar 13 Ok- 
tober 2012. (JOS) 


HANDINING 


Tabrakan Beruntun di Tol, 13 Orang Luka 


PURWAKARTA — Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di 
Jalan Tol Padalarang Km 72, Kamis (11/10) pukul 14 
Tabrakan yang melibatkan truk, bus, dan mobil pr 
menyebabkan 13 orang luka-luka. Ayin Wasduki ( 
pang bus Sari jurusan Bandung-Pekani 
tui 


adi itu 
), penum- 
, menu- 
h Jakarta ti- 


Ayin sebelumnya duduk. Adapun mobil pribadi je 
melaju di belakang bus dan tidak bisa menghindar 
di depannya. Korban dirawat di Rumah Sakit Efarina Etaham, 
Purwakarta, Sopir truk, Joko Pitoyo, mengaku mengantuk se- 
hingga tidak bisa mengendalikan laju truk. Setelah dirawat di 
rumah sakit itu, Joko dibawa ke Polres Purwakarta untuk 
diperiksa. (HEI) 


s5 BEST 


BEST DENKI 
, now OPEk Linpo Wa sil Komang 
(3 77 


Ciputra (021) 560 6544 
umarecon Mal Sarang (031) 2931 0600 
My Superman (22) 8734 1600 


Naa CERIA 
BERSAMA MANDIRI 


SALE 12 Oktol 
OCRAZY SALE 
CGRAZY FEEL £1 


HR A71 2057 


BEST se 


CONTOH PERHITUNGAN 
CLEARANCE STOCK 4 ADD DISC 20”, » ADD DISC 14' 


KLV40EX720 Cc CRAZY SHOPPING, 


LEDTV 30 40” BRAVIA FULL HD 
maa TI 2 Gs. IS6120) TUNGGU APA Ta 
Pn 9. 345. 26) BAB SEKARANG 3 Ju 


1281. 16.999.000 


Tanya Masa 
EMARY FU PULL MO SMAN TU PULL 


oneta3 as 


wasnsa 
Poni Loaowa 


Syarat & ketentuan berlaku 
khusus pemegang mandiri kartu kredit 


Disc Up To Buda Disc Up To sonia Hana 


1Khmun Penggura Kartu 


to) cra Va | 
O)aesalh tas 
any | 
| 
HD BEAN aa | 


Ktedn Mandin 
Senayan 


s.d 18 bulan 


Berlaku diseluruh store Best Denki 
Periode : 12 - 14 OKTOBER 2012 
SELECTED ITEMS 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TIKET BOX JAKARTA 


TIKET BOX SURABAYA. 


V, 
PermatoBank 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


PEMBUNUHAN 


Pelaku 
Teman 
Korban 


SIDOARJO, KOMPAS — Pe- 
tugas Kepolisian Resor Sidoarjo 
menangkap dua pelaku pembu- 
nuhan di kompleks Perumahan 
Deltasari, Kabupaten Sidoarjo, 
Jawa Timur, Rabu (10/10) dini 
hari. Pelaku ternyata teman 
korban, nekat membunuh karena 
membutuhkan uang. 

Tersangka Irwan (32) dan Na- 
nang (20) dibekuk polisi Rabu 
malam. Irwan ditangkap saat 
akan melarikan diri di Stasiun 
Sidoarjo dan Nanang ditangkap 
di Mojokerto. 

Kasat Reserse Kriminal Polres 
Sidoarjo Ajun Komisaris Andi 
Sinjaya mengaku, polisi menyita 
senjata yang digunakan ketiga 
pelaku, yakni sebilah pedang, se- 
buah sangkur,satu pisau, dan besi 
bubut menyerupai linggis. "Ada 
satu lagi pelaku berinisial yang 
masih diburu polisi,” kata Andi, 
di Sidoarjo, Kamis (11/10). 

Polisi juga menemukan barang 
bukti lain, seperti 2 Blackberry, 1 
komputer tablet, 1 laptop, 1 ka- 
mera jenis DSLR, 1 Playstation, 
dan 1 motor Yamaha Mio yang 
diambil dari dalam rumah Ardi 
dan diduga milik ketiga korban, 

Ardi (22), Finky (20), dan Jo- 
nathan (22) ditemukan dengan 
tubuh penuh luka bacokan dalam 
rumah Ardi di Blok BF Kompleks 
Perumahan Deltasari. Finky dan 
Jonathan tewas dengan luka ba- 
cokan di tangan, kep: 
hu, sedangkan Ardi dalam kon- 
h Hu sn Ai 


ru Sidoarjo. 

Kepada polisi, Irwan yang ba- 
dannya penuh tato mengakui, 
berteman dengan ketiga korban 


sekitar setahun terakhir, Irwan 
dan Nanang merupakan residivis 
kasus pembunuhan dan peram- 
pokan yang sudah empat kali 
uk penjara. Mereka pun ke- 
rap menginap di rumah Ardi, 

Rabu pukul 0100, mereka da- 
tang menggunakan sepeda motor 
dan membawa senjata tajam. 
Sempat ak makan oleh 
korban. Saat itu pelaku meng- 
utarakan niat meminjam uang, 
tetapi korban keberatan. Tidak 
lama kemudian, ketiga korban 
dibunuh. (TO) 


KOMPAS /BAHANA PATRIA GUPTA 


Pengunjung melihat produk kerajinan berbahan eceng gondok 


aat Jatim Fair 2012 di Grand City, Surabaya, 
r yang menampilkan pameran produk serta budaya 


Kamis (11/10), Jatim 


diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-67 Provinsi Jawa Timur. 


Pelepasan Hutan Bersoal 


Usulan Pemprov Jambi Berpotensi Picu Konflik Baru 


JAMBI, KOMPAS — Jambi bakal mengusulkan 
kembali pelepasan kawasan hutan seluas 110.000 
hektar, yang sebelumnya pernah ditolak Menteri 
Kehutanan. Aktivis lingkungan menilai rencana 
tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam 
kawasan, tetapi malah memicu konflik-konflik baru. 


"Kawasan yang diusulkan ini 
tersebar di delapan dari 11 ka- 
bupaten/kota se-Provinsi Jambi. 
Ada hutan yang sudah menjadi 
kebun sawit, permukiman, dan 
area transmigrasi,” ujar Donny 
Iskandar, Kepala Bidang Sarana 
dan Prasarana Bappeda Provinsi 
Jambi, Kamis (11/10). 

Okupasi hutan negara sudah 
berlangsung lama dalam kelu- 
asan yang terus bertambah. Usul- 
an pelepasan kawasan hutan 
menjadi arca penggunaan lain 
berlangsung sejak tahun 2006. 
Usulan semula hanya sekii 
80.000 hektar kemudian menjadi 
120000 hektar atas desakan de- 
lapan kabupaten di Jambi. 

Namun, setelah tim terpadu 
mengecek ke lapangan, Menhut 
akhirnya memutuskan hanya 
10.000 hektar yang bisa beralih 
hi i rea nonhutan, 
dari total usulan 120.000 hektar. 
10.000 hektar 
lainnya dalam kondisi rawan 


konflik karena mengalami per- 


ambahan dan hunian. 

Menurut Donny, Pemerintah 
Provinsi Jambi memberi kesem- 
patan kepada setiap kabupaten 
untuk mengusulkan kembali area 
yang ingin dilepas statusnya se- 
bagai hutan, Jika mendapat re- 
komendasi Gubernur Jambi, 
usulan akan disampaikan kepada 


Menteri Kehutanan, "Ini sama 
istilahnya dengan peninjauan 
kembali," tuturnya 


Secara hukum diakuinya akti- 
vitas dalam hutan ini telah me- 
langgar. Pihaknya memilih usul- 
an melepas status hutan karena 
tingkat konflik sudah sangat ting- 
gi. Desakan dari daerah terus 
menguat, dengan alasan banyak 
petani kekurangan lahan garapan 
dan demi kepentingan mening- 
katkan produksi pangan. Di sisi 
lain, area garapan untuk petani 
telah habis untuk konsesi hutan 
tanaman industri dan perkebun- 
an sawit. Akibatnya, banyak pe- 
tani membuka lahan baru dalam 
kawasan hutan. 


HUTAN DI JAMBI 


# Luas Provinsi Jambi: 5.100.000 hektar 
# Luas hutan berdasarkan 
SK Gubernur Jambi No 108 

Tahun 1999: | 


# Jumlah penduduk: 3 juta jiwa 
- Lebih dari 1 juta hektar hutan produksi 


terbatas telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit swastar) & 


0 hektar 


74 ari total wilayah Provinsi Jambi) 


N 


dan hutan produksi 


dan BUMN serta arga tanaman industri dalam 10 tahun terakhir. 
- Luas izin lokasi perkebunan sawit sendiri telah mencapai 1,1 
juta hektar, baik dalam kawasan hutan maupun nonhutan, 


sedangkan kebun karet 646.000 hektar. 


- Jumlah petani di Jambi 1,4 juta jiwa, sedangkan lahan nonhutan: 
1,1 juta sudah mencakup area permukiman dan jalan, 

- Tingkat kesejahteraan petani di Jambi rendah karena memiliki Ial 
rata-rata di bawah 0,5 hektar per orang. Kebutuhan akan lahan gar 


sangat tinggi, 


Berpotensi picu konflik 

Direktur Komunitas Konsi 
vasi Indonesia (KKI) Warsi, 
Rakhmat Fidayat, menilai, ren- 
cana pengusulan kembali pele- 
pasan kawasan hutan sebagai ja- 
lan pintas untuk menyel 
konflik. Namun, upaya ini 
benarnya bukan menyelesaikan 
masalah, melainkan malah bakal 
memicu tumbuhnya konflik ba- 
ru. Hal itu karena area peram- 
bahan bakal semakin meluas de- 
ngan banyaknya area 
setujui untuk dilepas di 
hutan, 

Dia mensinyalir lokasi-lok: 
yang diusulkan itu sebagian bes 


NOYAN 


dalam penguasaan korporasi un- 
tuk perkebunan sawit skala besar 
dan area pertambangan. Pelepas: 
an kawasan hanya akan meng- 
untungkan pihak-pihak tertentu, 
bukan masyarakat kecil. Ini sama 
saja mengesahkan tindakan ilegal 
dalam hutan. 

Menurut Rakhmat, melepas 
status kawasan hutan bukanlah 
solusi. Pemerintah dapat me- 
ngelola arca yang telanjur di- 
rambah itu ke dalam skema 
hutan kemasyarakatan atau 
hutan desa. Dengan demikian, 
kawasan hutan tidak kian susut 
dan masyarakat pun dapat man- 
faat. (ITA) 


KECELAKAAN 


Pesawat TNI AD Tergelincir di Ambon 


AMBON, MPAS — Pesawat 
Casa 212 milik TNI Angkatan 
Darat dengan nomor A-9035 pe: 
cah ban saat mendarat di lan- 
dasan Bandara Udara Pattimura, 
Ambon, Maluku, Kamis (11/10). 
Tidak ada korban jiwa. Sejumlah 
penerbangan terganggu. 
Peristiwa ini terjadi pukul 
12.30 WIT. Pesawat tergelincir ke 
sebelah utara landasari 
meter, Baru pukul 14.00 WIT, 
pesawat bisa ditarik dan dibawa 
ke apron. Kepala Penerangan Ko- 
mando Daerah Militer (Kodam) 
XVI/Pattimura Kolonel Kus Ha- 
riyono mengatakan, pesawat 


yang dipiloti Kapten Penerbang 
Beni tersebut terbang dari Ter- 
nate, Maluku Utara. 

Di pesawat terdapat sembilan 
penumpang dan tiga kru, di an- 
tara penumpang itu adalah Pang- 
lima Kodam XVI/Pattimura Ma- 
yor Jenderal Suharsono. Selain 
itu, ada sejumlah pejabat di Ko- 
tttimura, seperti 
Kolonel Mamahe 


Agus. Panglima membuka kegi- 
atan TNI Manunggal Memba- 
ngun Desa (TMMD) di Ternate. 

Saat pesawat mendarat, ban 
belakang sebelah kiri pecah. Aki- 


batnya, pesawat yang masih me- 
laju dengan kecepatan tinggi itu 
tergelincir keluar landasan. 

Kepala Humas Bandara Pat- 
timura Setiadi Wakan mengata 
kan, akibat kejadian itu, ja 
sejumlah penerbangan komersial 
terganggu. Pesawat Batavia Ai 
yang terbang dai 
sedianya mendarat pukul 12.30 
WIT, terpaksa dialihkan ke Ma 
kassar. Pesawat ini baru 
mendarat di Ambon pukul 1611 
WIT, Pesawat Lion Air tujuan 
Surabaya, yang sedianya berang- 
kat pukul 12.30 WIT, mulur dua 
jam kemudian. (APA) 


GUNUNG API 


Rokatenda Waspada, Warga Mengungsi 


MAUMERE, KOMPAS — Ak- 
tivitas Gunung Api Rokatenda di 
Pulau Palue, Kabupaten Sikka, 
Nusa Tenggara Timur, mening- 
at. Kawah gunung, 875 meter di 
atas permukaan laut, mengelu- 
arkan api dan abu vulkanik sejak 
Senin malam. Warga dianjurkan 
mengungs 
”Kami anjurkan warga, lanjut 
usia dan anakanak, yang tinggal 
dekat dengan kawah gunung 
paya diungsikan ke rumah warga 
lain yang lebih aman,” kata Kepa- 
la Badan Penanggulangan Ben- 
cana Daerah Sikka Silvanus Tibo, 
Kamis (1/10). 


Pusat Vulkanologi dan Mitiga- 
si Bencana Geologi telah menaik- 
kan status Gunung Rokatenda 
dari Normal (Level I) ke W: 
(Level ID), Senin, pukul 

Menurut Silvanus, di 
masi petugas pos pengamatan 
Gunung Rokatenda, aktiv 
nung ini meningka 
Oktober 2012 hingga terpantau 
di 31 gempa vulkanik A. 
Meski demikian, aktivitas hingga 
Kamis menurun, "Pada 9 Okto- 
ber 2012, gempa vulkanik hanya 
terjadi tiga kali. Namun, warga 
tetap diminta waspada,” kata Sil- 
vanus, 


Sementara itu, Sekretaris Ca 
mat Palue, Marthen Luther Adji, 
mengemukakan, semburan api 
dilihat oleh nelayan yang menca- 
ri ikan di perairan Palue-Rop: 

Kepala Pos Pengamatan Gu- 
nung Rokatenda Fransiskus 
da Wangge mengingatkan agar 
warga tidak panik. Tidak ada pe- 
ningkatan aktivitas yang bisa 
membat asyarakat yang 


tinggal di sekitar gunung. 
”Pijaran api dan abu vulkanik 


terakhir kali terjadi 9 Oktober. 
Itu pun tidak perlu membuat 
warga panik karena abunya 
ngat tipis,” katanya. (SEM/CHE) 


PERINGATAN MEREK DAGANG 


CAPDASE 


Bertindak untuk dan atas nama klien kami UNICONCEPT ASIA LTD., sebuah perseroan berkedudukan di 
Hongkong, dalam hal ini memilih domisii hukum di kantor kuasanya AFFA Intellectual Property Rights 
dengan ini menyampaikan kepada khalayak ramai akan hal-hal sebagai berikut 


1. Bahwa klien kami adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek dan Logo CAPDASE yang telah terdaftar 
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I 
dengan No. IDMO000271375 untuk melindungi jenis barang : “Tas, kotak berlapis bahan keras dan 
lembut yang dibuat khusus untuk produk eletronik, yaitu personal digital assistants (PDA : sejenis 
komputer genggam), kamera digital dan telepon bergerak dan komputer, trafo listrik, kabel 
komputer, kabel listrik yang disesuaikan dengan komputer, personal digital assistants (PDA) dan 
telepon bergerak : lembaran tipis pelindung layar yang dibuat khusus untuk produk elektronik, 
yaitu personal digital assistants (PDA), kamera digital, telepon bergerak, layar komputer dan 
monitor", yang termasuk dalam kelas 09 dan No. IDM000130482 untuk melindungi jenis barang 
“Kantong dan kotak: ransel kecil: koper lipat: tas pundak: koper: tas jinjing: bagasi, tas tangan: tas 
boston, ransel: tempat kartu, tempat kunci: dompet bukan dari logam mulia, tempat kartu nama, 
kotak alat hias-rias", yang termasuk dalam kelas 16 


2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, hanya klien 
kamilah yang mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan Merek dan Logo CAPDASE di 
Indonesia, sehingga penggunaan Merek dan Logo CAPDASE di Indonesia untuk produk yang bukan 
berasal dari klien kami merupakan produk palsu serta merupakan pelanggaran Merek 


3. Bahwa saat ini klien kami telah menunjuk ORIGINAL SHOP di Komplek Ruko ROXI MAS Biok 
D1/22, Roxi Mas, Jakarta Pusat sebagai distributor untuk memasarkan produk-produk asli milik 


kdien kami : 


4. Bahwa diketahui oleh klien kami, akhir-akhir ini telah banyak beredar di pasaran, produk (barang) 
berupa “Casing” untuk produk-produk Handphone (telepon bergerak) dan produk-produk 
elektronik lainnya dengan menggunakan Merek dan Logo CAPDASE yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya dengan Merek dan Logo CAPDASE terdaftar No. IDM000271375 dan 
No. IDMO00130482 milik klien kami dan produk tersebut bukan berasal dari klien kami (produk 


palsu): 


5. Bahwa tindakan menggunakan darvatau memperdagangkan produk (barang) yang menggunakan Merek. 
dan Logo CAPDASE yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan Logo CAPDASE 
milik klien kami tanpa sejjin dari klien kami dan produk tersebut bukan berasal dan klien kami merupakan 
pelanggaran Merek sebagaimana pasal 91 jo pasal 94 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang 
Merek 


6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menyebut- 
kan : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya 
dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)" : 


7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 94 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menyebut- 
kan : “Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa 
barang dar'atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 90. 
pasal 91 dan pasal 93 dipidana pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)” 


8. Bahwa untuk itu kami himbau dan peringatkan kepada khalayak ramai, para pedagang di toko 
maupun eceran agar segera menghentikan tindakan menggunakan dan/atau memperdagangkan 
produk (barang) yang bukan berasal dari klien kami (produk palsu) tersebut, dalam tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari sejak peringatan ini guna menghindari tindakan hukum dari klien kami 
baik secara perdata maupun pidana. 


Hormat kami : 


AAFFA Intellectual P) 


ts 
Kuasa Hukum UNICONCEPT ASIA LTD., 


MARODIN SIJABAT, SH. 


'ACHMAD FATCHY, SH., MBA. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


A8T 


CROSS ABT. smartphone terbaru dari CROSS Mobilephone dengan 
Android yang akan memberi berjuta kesenangan untuk aksimu. Beragam fitur 


unggulan pada CROSS ABT yang berpadu dengan ragam aplikasi dari Google Play 


Siap untuk memenuhi semua kebutuhanmu 


#93 EL esao 


mabanani GPS 356 Connection 2MP Camera Push Mall Webcam 


3s” 


WYRI/ Bluetooth — Capachive Screen 


DAPATKAN HARGA SPESIAL SMARTPHONE CROSS 
SELAMA PAMERAN 12 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2012 


Kunjungi booth AXIS dan dapatkan smartphone CROSS selama pameran dengan harga spesial di daerah 
Jabodetabek: Plaza Semanggi, WTC Matahari, Cibubur Junction, Depok Town Sguare, Pejaten Village, 
Ekalokasari Plaza, Metropolis Town Sguare, Tamini Sguare, Mall Lippo Cikarang dan Gajah Mada Plaza. 

Bandung: Bandung Indah Plaza dan Istana Plaza 

Sumatera Utara: Binjai Supermall, Plaza Medan Fair dan Sun Plaza 


NP 
Rp.1450:000. 


Rp.1.299.000,-“ 


Raih kesempatan memenangkan door 


Android Tablet #8Blaekberry Gemini 8520, CROS: 


and200 


sistem 


pa 


prize 


ABT 
Rp:950:000, 


Rp.860.000,-" 


5 PD9, Modem dan ratusan hadiah lainnya. 


NO 
Rp-1.050:000: 


Rp.960.000,-" 


" Termasuk Kartu Perdana AXISPRO dengan paket Internet Unlimited 1 bulan senilai Rp. 49.000, Pulsa Rp. 10.000, dan Micro SD Card 4GB. 


DCrossPhone 


ww.crossmobiephone.com 


« 
KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 23 


aa TA MATAHARI 


) Bi .a 
| . x Ja aa uu. — 
feel, 3 ta 113 AN 
“9. NI “gn 
an Ia " s5 | | NAN TO WI: 
BERHADIA La N | | 
NT) "AA AI 3g, 
- OTA Lo AKAN | 
Hanya dengan Belanja Rp 10.000,- (berlaku kelipatan) Anda dapat memenangkan 
... Uang tunai Rp 1.000.000.000 untuk 1 orang pemenang pertama. 
 hetntuan an De ema  sapat hat loko hseyaryan anda Nomor izin sav/pp3045 8 
Periode Promosi 12 4 Oktober:2012 berlaku di jlabodetabe 


ELEKTRONIK & 
GADGET FAIR 


e LCD e LED « PLASMA TV » HIFI « FAX 
@ HOME THEATRE e TELEPHONE e BLURAY 
# AC e KULKAS @ PRINTER # MESIN CUCI 
» DISPENSER # MICROWAVE » KIPAS ANGIN 


e RICE COOKER « KOMPOR GAS 
e BLENDER @ CAMERA » HANDYCAM 
e ACC CAMERA & COMPUTER 


Kartu 


.. 


Y 1 


Kartu 
Hicard 


BELFOODS 
Royal Crispy Karage, 
Nugget “$”, Drur 


- 


Daging katana Pack 


Anggur King n Jeruk Aforer. Beli ke 1 Mulai|Rp)3. 
/ L. / / Te 
1009 ) /100g Tel am - - ayam 


"5,950 4 "44590 2 
| IKA BEI 


Ya 


a 


. 
II DIAMON' BI DIAMON, Ono, 


| 
DIAMOND) 
Juice 1 TUANN catat 
Beli keyilRp418.450 
1 1 


1 


san - 


Minyak Goreng Ref. 2 Ltr KERMIT, 
Man T-Shirt Plain'5/5 


NU 
FE 


Beli ke 1Rp 25.500 . LA x x , 

HENN Dpakn Ka : kek 2— mna mama , - Kanan Tn 

mam2””17.995,, MMA T2 "39.050, Hmm: ng .500 , mem: "s3 750 , MARINn nadia 
Ag - 


COCA COLAN FANTA, SPRITE 
PET 1500mITAIUST an KY, MAAN 


Pa , 
maa | RELAX 
sn 4 
Pa & Tera 2. DAIA 
Lenovo IdeaPad $100C | Mon EN | | tea, 
" Intel Atom N570 (1,66 GHz/667 MHz/1 MB) $. yaa , 3 
- DDR3 2 GB - HOD 320 GB - Camera, WiFi L "479.900 - “0103850 4 "71375 


"2599.000 Ri | 


“ Hypermart berhak me si pembelian " Maks pembelian 6 pcs/konsumen/hari hypermart.co.id /fanpage r 9 YT 1 ' 
a “ Tidak berlaku untuk pembelian dalam jumlah besar Kk &x 


t hubungi custor e " Syarat | A | O | | | | 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


KOMPAS/CORNELIUS HELMY HERLAMBANG 


Rumpun bambu sengaja ditanam siswa SMPN 7 di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tanaman 
tersebut bertujuan mengikat air sehingga tanah tetap lembab pada musim kemarau. SMPN 7 menerapkan sistem sekolah hijau dengan 
menanamkan pemahaman kelestarian alam. 


MENJAGA NUSANTARA 


Bangun Lumbung Air 
bagi Kabupaten Ciamis 


Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan status 
tanggap darurat kekeringan 18-30 September 2012, 
Pemicunya adalah kekeringan berkepanjangan. Air 
dari perusahaan daerah air minum sering berhenti 
mengalir dan sumur pun mengering. Masyarakat di 
beberapa daerah putus asa menggunakan air sungai 
kotor untuk keperluan sehari-hari. 


Oleh CORNELIUS HELMY 


kan tetapi, air tidak se- 
Apssuya hilang Keber- 
jaan SMPN 7 Ciamis di 


Kelurahan Kertasari, Kecamatan 
Jawa Barat, dengan 
kolah hijaunya ternya- 
ta mampu menjadi lumbung air 
bagi warga di sekitarnya. 

Itu berawal dari keprihatinan 
Edi Rusyana, Kepala SMPN 7, 
dengan kondisi lingkungan seko- 
lah dan sekitarnya, 
pada tahun 2007. 

Gersang dan sulit air 

bersih. Maman Suti- 

aman, penj: 
lah, terpaksa memikul 

air dari Sungai Cime- 

men, yang berada di 

dasar tebing di keda- 

laman 20 meter, se- 

tiap musim kemarau, 

Setiap hari, harus dipikul 135 li- 
ter air untuk keperluan siswa. 
Ancaman longsor pada bangunan 
dan jalan umum sekitar sekolah 
bisa setiap saat terjadi akibat mi- 
nimnya pohon pengikat tanah. 

”Pendirian sekolah tahun 
1991 ikut menyebabkan kondisi 
ini. Sebelumnya, kawasan ini 
hutan penyangga yang kaya air. 
Pohon dibabat untuk menyedi- 
akan lahan kosong, tapi tidak 
ada usaha pemulihan lingkung- 
an setelahnya," kata Edi. 

Gerah dengan keadaan itu, 
bersama pengajar SMPN 7 lain- 
nya, Edi mulai mempromosikan 
konsep sekolah hijau. Konsep 
ini dipelajarinya lewat berbagai 
acara dan konsultasi dengan Di- 
nas Kehutanan Perkebunan, Pe- 
rum Perhutani, Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam, dan Badan 
Pengelola Lingkungan Hidup 
Daerah Ciamis. Titik beratnya 
transfer ilmu menjaga lingkung- 
an kepada siswa. 

”Siswa adalah penyuluh ter- 
baik bagi orang tua dan ling- 


kungan tempat tinggalnya ma- 
sing-masing,” katanya. 

Di awal program, pihak seko- 
lah menyediakan dua pertiga dari 
wilayah sekitar 1,5 hektar untuk 
area hijau. Di area ini, dibuat la- 
boratorium alam untuk pengolah- 
an lahan, persemaian bibit, hingga 
praktik pemeliharaan ta 
keras, seperti suren, ji 
tih, albasia, dan kiara. 

Transfer ilmu juga 
dilakukan dalam ke- 
las, SMPN 7 
memasukkan ling- 
kungan hidup sebaga 
mata pelajaran. Sei 
minggu, selama dua 
jam siswa mendapat- 
kan pencerahan ten- 
tang pentingnya ling- 
kungan bagi manusia. 


Arboretum 


Pendamping Muatan Lokal 
Lingkungan Hidup SMPN 7 
Hermawan Adam mengatakan, 
pohon diyakini bisa memberi- 
kan sumbangan bagi ketersedi- 
aan air dan oksigen di udara. 
Berbagai kajian menyebutkan, 
satu batang pohon bisa menye- 
diakan tujuh liter kubik air 
hingga oksigen bagi 18 orang. 
Hingga saat ini, ditanam sekitar 
2000 bibit pohon berbagai je- 
nis. Sebagian dibagikan kepada 
masyarakat. 

Terobosan lainnya membuat 
arboretum pohon langka berni- 
lai ekonomis dan kesehatan 
tinggi. Tujuannya agar pelesta- 
rian tanaman tetap berjalan 
sembari memberikan pengeta- 
huan tambahan bagi siswa. 
'Arboretum diisi pohon duwet 
(Bugenia cumini), kemenyan 
(Styrax benzoin), ulin (Eusidero- 
xylon zwageri), merbau (ntsia 
bijuga), araucaria dari Papua 
Graucaria cunninghami?), dan 


ARBORETUM 
DI SMPN 7 CIAMIS 


“ Duwet ("Eugenia cumini”) | 

» Kemenyan ("Styrax benzoin"")' 

« Ulin (“Eusideroxylon zwageri') 

“ Merbau (“Intsia bijuga”) 

« Araucaria dari Papua 
(“Araucaria cunninghamii") 

' Pronojiwo (“Euchreta horsfieldii") 

Penghargaan 

“ Sekolah Berbudaya Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat 2009 


“ Nomine Program Adiwiyata Nasional 2011 


Aktivitas penghijauan 


# Penanaman pohon di bantaran Sungai Cimemen 


“« Pembenihan 2.000 pohon keras 
» Pembuatan arboretum 


£ 
“ Sosialisasi penghijauan.kepada masyarakat st 


pronojiwo (Buchresta hors) 
dii). Semuanya pemberian Balai 
Besar Planologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan Yogyakarta. 

"Duwet asal India berkhasiat 
menurunkan kadar gula darah 
dan pembekuan darah, sedang- 
kan ulin adalah pohon terbesar 
dan tertinggi di Indonesia, 
nyak digunakan untuk fondasi 
bangunan karena terkenal keras 
air laut,” ka 
Inya memuas 
hun setelah program penghi 
an, kesadaran siswa mulai ter- 
bangun. Ribuan pohon yang di- 
tanam di sekitar sekolah efektif 
mengikat air. Sebanyak empat 
sumur resapan tidak pernah lagi 
kering meski saat musim kema- 
rau berkepanjangan. Saat Sungai 
Cimemen yang tadinya menjadi 
tumpuan warga dan sekolah be- 
nar-benar mengering, mereka 
tidak khawatir. Air dari sumur 
resapan mampu mencukupi ke- 
butuhan mereka, Bantaran su- 
ngai sepanjang 500 meter pun 
kini mulai hijau dengan pena- 
naman satu pohon jati putih per 
dua meter, Selain ampuh me- 
nahan longsor, keberadaan ta- 
naman ini membantu penyedi- 
aan air tanah. 

”Ada warga dari desa tetang- 
ga yang nekat membawa mobil 
untuk meminta air saat musim 
kemarau. Namun, kami batasi 
untuk kebutuhan m: 
sekitar sekolah saj 


Sumur andalan 


Langkah inovatif juga men- 
dapat pengakuan berbagai pi- 


Pa 


hak. SMPN 7 mendapat peng- 
hargaan Sekolah Berbudaya 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
2009. Selain itu, masuk sebagai 
nomine program Adiwiyata Na- 
sional 2011. Adiwiyata adalah 
penghargaan tingkat nasional 
bagi sekolah yang mampu me- 
ngembangkan pendidikan ling- 
kungan, 

Akan tetapi, menurut Edi, 
yang paling membangg: 
kan keberhasilan menghijaukan 
sekolah. Justru kesadaran siswa 
membuatnya sangat bah: 

Sani Nui 
kelas IX asal Kampung Babakan, 
Kelurahan Kertasari, Kecamatan 
Ciamis, mengatakan, musim ke- 
marau dua tahun lalu, sumur 
miliknya selalu menjadi tumpu- 
an sedikitnya enam rumah. 

Sumur milik Fita Sari (16), 
alumnus SMPN 7, juga jadi tu- 
juan utama warga Kampung Ci- 
bitung Girang, Kelurahan Cibi- 
tung, Kecamatan Ciamis, saat 
kemarau. Di antara rimbunnya 
pohon jati putih dan mangga, 
sumur sudah mampu mengelu- 
arkan air hanya di kedalaman 
tujuh meter atau lebih dangkal 
tiga meter sebelum ditanami pe- 
pohonan, 

”Sekarang makin banyak te- 
tangga menanam bibit pohon di 
sekitar sumur. Mereka seperti- 
nya bosan karena saat kemarau 
selalu dipusingkan masalah air 
bersih,” kata Edi. 

Dia berharap semangat untuk 
penghijauan yang telah terpe- 
lihara lewat siswa SMPN 7 terus 
lestari selamanya. 


KORUPSI ACEH UTARA 
Mantan Bupati dan Wakil Bupati Diperintahkan Ditahan 


BANDA ACEH, KOMPAS — 
— Pengadilan Tinggi Tindak Pida- 
na Korupsi Banda Aceh meme- 
rintahkan jaksa penuntut umum 
untuk menahan mantan Bupati 
dan Wakil Bupati Aceh Utara, 
Ilyas A Hamid dan Syarifuddin. 
Mereka adalah terdakwa kasus 
korupsi dana APBD Aceh Utara 
2008 senilai Rp 220 miliar. 

Berdasarkan informasi yang 
dihimpun, Kamis (11/10), perin- 
tah penahanan itu tertuang da- 
lam Putusan PT Tipikor Banda 
Aceh Nomor 29/PID-TIPI- 
KOR/2012/PT-BNA tanggal 9 
Oktober 2012. Surat putusan 
ditandatangani Ketua Majelis 
Hakim PT Tipikor Banda Aceh 
Mas'ud Halim dan dua hakim 
anggota, yakni Amsar Yoenaga 
dan Sunardi. 

Majelis Hakim Pengadilan Ne- 


geri Banda Aceh pada 6 Juni 2012 
memvonis Ilyas dan Syarifuddin 
dengan hukuman masing-masing 
2 tahun dan 7 tahun penjara 
dalam kasus dugaan korupsi se- 
nilai Rp 220 miliar. 

Majelis hakim juga menjatuh- 
kan hukuman denda kepada Ilyas 
Rp 200 juta dengan subsider lima 
bulan penjara. Adapun Syarifud- 
din didenda Rp 400 juta subsider 
10 bulan penjara. Ia pun diwajib- 
kan mengganti kerugian negara 
Rp 38 miliar, sesuai fee yang 
diterimanya. 

Pada Juni 2012, JPU meng- 
ajukan banding atas putusan PN 
Banda Aceh itu ke PT Tipikor 
Banda Aceh. Saat ini, PT Tipikor 
Banda Aceh masih menyidang- 
kan kasus tersebut. 

Dalam surat penahanan, Ma- 
jelis Hakim PT Tipikor Banda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Aceh memerintahkan JPU me- 
nahan kedua terdakwa paling la- 
ma 30 hari sejak tanggal pe- 
netapan penahanan itu. 

Kepala Seksi Hubungan Ma- 
syarakat Kejaksaan Tinggi Aceh 
Amir Hamzah mengatakan, Ke- 
jati Aceh belum menerima sa- 
linan putusan penahanan itu, 

Dalam persidangan terungkap, 
Ilyas dan Syarifuddin terlibat da- 
lam pemindahan dana sisa APBD 
Aceh Utara 2008 senilai Rp 220 
miliar ke Bank Mandiri Cabang 
Jelambar, Jakarta, yang kemudi- 
an bobol. 

Awalnya, dana itu disimpan di 
Bank Mandiri Cabang Kota 
Lhokseumawe, Sebagai bupati, 
Ilyas mengizinkan Syarifuddin 
mendepositokan uang itu ke 
Bank Mandiri Cabang Jelambar, 
Namun, uang yang didepositokan 


hanya Rp 200 miliar di Bank 
Mandiri Cabang Jelambar. Ada- 
pun Rp 20 miliar dimasukkan ke 
rekening PT Argo Sijantara. 


Kasus Gorontalo 

Penyidik Kejaksaan Negeri 
Kota Gorontalo menyatakan, pe- 
nyaluran dana bantuan sosial Rp 
2 miliar di Kota Gorontalo tahun 
2011 fiktif. Dana itu disalurkan ke 
22 lembaga. Dari penyelidikan 
sementara, tidak satu pun dari 
seluruh kegiatan itu terealisasi. 

Hal itu disampaikan Kepala 
Seksi Pidana Khusus Kejaksaan 
Negeri Kota Gorontalo Sukandi 
Maku, Kamis. Menurut Sukandi, 
dari Rp 74 miliar dana bantuan 
sosial yang disalurkan Pemerin- 
tah Kota Gorontalo pada 201, 
sekitar Rp 2 miliar tidak jelas 
peruntukannya. (HAN/APO) 


SENGKETA LAHAN TNI AU 


Lahan Negara Diperjualbelikan 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Pihak TNI Angkatan Udara Pa- 
lembang menyelidiki dua pen- 
siunannya atas dugaan penjualan 
tanah milik negara di Pangkalan 
Udara TNI Angkatan Udara Pa- 
lembang, Sumatera Selatan. 
Praktik jual-beli lahan negara itu 
telah berlangsung puluhan ta- 
hun. Kasus tersebut sebagai akar 
dari sengketa lahan yang saat ini 
terus memanas. 

Komandan Pangkalan Udara 
(Lanud) Palembang Letnan Ko- 
lonel Penerbang Adam Suharto, 
Kamis (11/10), mengatakan, ke- 
dua pensiunan telah dilaporkan 
kepada Polda Sumatera Selatan 
dengan tuduhan penggelapan 
aset negara. Saat masih aktif, ke- 
duanya adalah pegawai yang ber- 
tugas mengurus aset Lanud Pa- 
lembang. 

”Nama mereka tercantum se- 
bagai pembuat sertifikat untuk 
sebagian lahan ini. Ttu juga me- 
nimbulkan pertanyaan, bagaim: 
na tanah negara bisa terbit s 
fikatnya. Izin mendirikan ba- 
ngunan pun terus-menerus ke- 
luar, Ini aneh,” ujarnya. 

Pihak Lanud Palembang me- 


nemukan lima sertifikat dan su- 
rat bukti jual-beli atas lahan yang 
berstatus inventaris kekayaan 
negara (IKN) tersebut, Salah sa- 
tunya diterbitkan tahun 1975. 

Dari 720 hektar lahan Pang- 
kalan Udara Palembang, 220 
hektar dikuasai warga pemukim. 
Sengketa memanas pada lahan 
seluas 150 hektar. Hal ini karena 
Lanud Palembang meminta war- 
ga segera tinggalkan lokasi. 

Jumlah warga pemukim men- 
capai 167 kepala keluarga. Pu- 
luhan keluarga di antaranya ber- 
status menumpang atau tinggal 
tanpa bukti kepemilikan. 

Selain pembuat sertifikat, dua 
pensiunan tersebut diketahui ju- 
ga bertindak sebagai "tuan tanah" 
yang menjual dan menyewakan 
tanah di lahan seluas 150 hektar 
itu, Saat ini, lahan itu dikuasai 
sembilan tuan tanah. 

Menurut Adam, pemindahan 
warga pemukim merupakan ba- 
gian dari pengamanan kawasan 
Lanud Palembang yang akan di- 
gunakan sebagai Lanud penyang- 
ga ibu kota, Selama ini, Lanud 
Palembang berpegang pada surat 
keputusan Panglima TNI pada 


tahun 1950. Lahan itu dinyatakan 
berstatus inventaris kekayaan 
negara (IKN) melalui peta Dinas 
Pekerjaan Umum serta dikuat- 
kan keputusan Kementerian Da- 
lam Negeri tahun 1955. 

Ketua Forum Masyarakat Ber- 
satu Peduli Hak Asasi Manusia M 
Syarifuddin yang mewakili warga 
mengakui adanya sembilan tuan 
tanah di lahan sengketa itu. "Ka- 
mi tak rahasiakan adanya tuan 
tanah yang memberi tumpangan 
pada warga, Tapi bukti kepemi- 
likan mereka kuat, ada sertifikat 
maupun surat kepemilikan, Me- 
reka telah tinggal di sana 60 
tahun," ucapnya. 

Kamis siang, perwakilan warga 
mengadukan masalah ini kepada 
Gubernur Sumatera Selatan Alex 
Noerdin. Mereka merasa terin- 
timidasi oleh tindakan TNI AU 
yang terus membabat lahan de- 
ngan alat berat serta bersenjata 
lengkap. 

Alex Noerdin minta TNI AU 
Palembang segera menghentikan 
pembersihan lahan hingga ter- 
capai kesepakatan dengan warga. 
Ta berjanji akan melakukan me- 
diasi. RE) 


KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
DPRD Berwenang Awasi Penyaluran Dana 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Penyaluran dana keistimewaan 
memang tidak membutuhkan 
persetujuan di tingkat DPRD 
Yogyakarta. Akan tetapi, DPRD 
tetap memiliki peran pengawas 
an dalam konteks penyelarasan 
implementasi dana keistimewa- 
an dengan APBD DI Yogyakart: 

Demikian diungkapkan Kep 
la Badan Perencanaan Pemba- 
ngunan Daerah (Bappeda) Tavip 
Agus Rayanto, Kamis (11/10), di 
Yogyakarta. "Penentu dana ke- 
istimewaan memang bukan di 
DPRD, tetapi DPRD tetap me- 
miliki peran dalam konteks pe- 
nyelarasan dana keistimewaan 
dengan APBD,” ucapnya. 

Selain itu, secara rutin peman- 
faatan dana keistimewaan juga 
akan dipantau Badan Pemeriksa 
Keuangan. Sejumlah lembaga tu- 
rut mengontrol penggunaan ang- 
garan ini. 

Sebelumnya, Menteri Dalam 


Negeri Gamawan Fauzi menga- 
takan, pengawasan dana keisti- 
mewaan tetap bisa dilakukan 
oleh DPRD. Sebab, dana ini nan- 
tinya akan masuk dalam APBD 
DI Yogyakarta. 

Sesuai dengan Undang-Un- 
dang Nomor 13 Tahun 2012 ten- 
tang Keistimewaan DI Yogyakar- 
ta, dana keistimewaan terlebih 
dahulu diajukan oleh Pemerintah 
Provinsi DI Yogyakarta untuk se- 
lanjutnya dibahas dalam peren- 
canaan pembangunan nasional. 
Setelah ada persetujuan dari Ba- 
dan Perencanaan dan Pemba- 
ngunan Nasional (Bappenas), 
Menteri Keuangan baru menye- 


dibahas dan ditargetkan tuntas 
akhir bulan ini. Sebelumnya, 
Pemda DI Yogyakarta sempat 
menyodorkan perkiraan dana ke- 
istimewaan Rp 12 triliun, 


”Belum ada hasil final tentang 
besaran dana keistimewaan ka- 
rena kami masih membahas se- 
cara detail di tingkat satuan kerj 
perangkat daerah (SKPD),” tam- 
bah Tavip. 

Dana keistimewaan sebagian 
besar akan dialokasikan untuk 
pengembangan kebudayaan se- 
cara luas, 


Keterbukaan-akuntabilitas 


Budayawan Butet Kartaredja- 
sa mengatakan, setelah peme- 
rintah mengakui keistimewaan 
DI Yogyakarta, tantangan ke de- 
pan rakyat Yogyakarta adalah ba 
gaimana mengontrol agar fas 
ggaran berupa dana ke- 
aan dapat diimplemen- 
sikan dengan benar. 

Adapun seniman Bondan Nu- 
santara berharap dana keistime- 
waan benar-benar termanfaat- 
kan dan bukan malah menjadi 
rebutan. (ABK/TOP) 


10 om Bali 


& 


Tahun B 


KOMPAS/AYU SULISTYOWATI 


Seorang keluarga korban peledakan bom di Kuta pada 12 Oktober 2002 tengah berdoa seusai 
meletakkan bunga mengenang saudaranya yang tewas, di Monumen Bom Bali, Ground Zero, Legian, 
Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/10) sore. Sejumlah keluarga korban berdatangan menjelang 
peringatan 10 tahun tragedi tersebut. Acara dipusatkan di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Peristiwa 
tersebut menewaskan ratusan warga Indonesia, Australia, dan beberapa negara lainnya. 


ISuUzu 
Rajanya Diesel 


acara 


Indonesi 


NN on en 


IKRAR 


SOEMPAH ISUZU 


Pertama 


Yo 


1-5 


Kami Astra Isuzu mengakoe memberikan tjitjilan boenga Ot tiap 
pembelian Isuzu Panther Minibus tipe apa sadja 


Kedoea 
Kami Astra 
Oktober 201 


Ketiga 


Isuzu mengakoe penawaran ini berlakoe selama boelan 
2 


Kami Astra Isuzu mengakos mengadjak Anda oentoek segera datang 


ke dealer terdekai 


"Syarat dan ketentuan berlaku 


Pa 


Hotline Isuzu: @ 
O——— . 


Hubungi: « JAKARTA UTARA: (021) 65304433, 66801928. 4534921-2. 0910448, 091937:6 « JAKARTA BARAT: (02 
50941540.9, 5421200 - JAKARTA SELATAN: (021) 7656464, 7695213, SIATO410, 7944450. 7085339, 7976333 


(9 


500 898 
— astraWonr 


Persembahan: 


1) 54991000. 6266370 
JAKARTA TIMUR: (021) 


8570585, 84603239, 8654978. 8651201 « JAKARTA PUSAT: (021) JASADOD, 3848000. 6124000. G240410. 3B433II. 6299318. G39ASOO « 


BEKASI: (021) 48959496 


2804009, 8003883 « CILEUNGSI: (OZ!) B2499696 « TANGERANG: (021) 9303535, 388000. 


5370800 « 


DEPOK: (021) 77205164 « CIKARANG: (021) 89113535 « BOGOR: (0251) 8375000 « KARAWANG: (021) 8451043, BASA769, BAS2ADA « 


SUKABUMI: (0264) 227229, 229167, 219948 « CILEGON: 


CIREBON: (0231) 201150 


(0254) 381388 » BANDUNG 


1922) 88280000. 7202673. 7202627. 


421352 « 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 25 


“na 
N ta TA xXx ANNIVERSARY 
PROMO berlaku 26 Sept - 23 Okt 


ui 
| Dapatkan hadiah langsung 5 


4 i atauundianbelanja setahun |(M-20— 
/ $ 
AD14H WAH! HADIAH LANGSUNG GRATIS di ulang tahun z 


voucher Rp 500.000, Rp100.000, RP50.0 000, Rp 10. 000 Carrefour yang ke-14! 


Syarat & ketentuan berlaku 


Turan... 1, Th d Carrefour 
& Eri Us €) ! 


CNoka drive . Tg ee Mulai 15 Oktober 2012 
& cametoareni) hanya di Carrefour peduli Lingkungan 


tentukan sendiri 
belanja lebih cepat, Carrefour "@ (Oo) hari pengambilan dengan mengurangi penggunaan bahan plastik 
mudah, dan tidak perlu Lebak Bulus 3) Say ee Sangsung ambil produk Gala. x 8 « 8 karat 


mengantri panjang 


153.490 


| cumisero 


Kiwi Green Tea Zealand : kembung Banjar DN Kas) 


Semu  diskonsia 
Termasuk 


Hati Ampela 


Kompor Gas 
DT22GS 


DENPOO 


# Bodi fiber anti karat 
# Safety motor protector 


“1029-9000 mulaidari 


799.000 I1139.000 


Denpoo Mesin Cuci DW-8103 Studio One Bed Cover # Bed Sheet 


Tersedia di Carrefour tertentu Harga sudah termasuk diskon 


ABC Sari Kacang Hijau Slim 250ml 
li satuan Rp 2.600/kotak 
pelanggan/hari 


vps "3 Pelapiapr PE 


Sweety Fit Pantz 22 ONE K Ponds Flawless White Day Cream 50g 
Maks. 2 pak/pelang a Maks. 2 pc 


minimal | 45x32,5x86,4cm 


Beli 2 diskon 5x, Beli 6 diskon 15146 


Sandal - 
Modello is an ABC Baterai 
Produk tertentu — Biru 


dengan Carrefour Mega Card Ig 1 : a- , 
CASIO PAN - el om ITO SE 


(CT | ED TN 


» Power bass booster 
3 « AlamIV 


Aleoca Libero Sepeda Lipat 20" 


Tersedia di Carrefour tertentu 
"Eceyana (fi carrefour.indonesia | 1@carrefour.ID Promo berlaku di 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


KIL 


METRO 


Lelang MRT Masih Tunggu Klarifikasi 

Pengumuman pemenang lelang tender pembangunan mass ra- 
pid transit (MRT) masih menunggu klarifikasi proposal calon 
kontraktor. Pengumuman sedianya dijadwalkan pada Kamis 
(U/10). "Evaluasi teknis dan harga sudah selesai. Namun, pa- 
nitia masih perlu melakukan klarifikasi atas beberapa hal ter- 
hadap proposal calon kontraktor,” kata Kepala Biro Humas PT 
MRT Jakarta Manpalagupta Sitorus, Klarifikasi perlu dilakukan 
mengingat nilai proyek yang sangat besar dan pekerjaan yang 
kompleks, "Panitia harus cermat dan teliti serta hati-hati dalam 
mengkaji proposal para calon kontraktor guna mendapatkan 
hasil lelang yang maksimal dan sesuai persyaratan dan ke- 


butuhan, Aj 


gi, jenis kontrak relatif b: 


'aitu rancang dan 


bangun,” ujarnya. Manpalagupta memastikan target penyelesai- 
an tender pertengahan September-Oktober tetap sesuai dengan 
jadwal. Target penyelesaian fisik pun tetap tahun 2016, (FRO) 


Lagi, Pasokan Air PAM Terganggu 


Gangguan pasokan air kembali terjadi di sebagian wilayah 
Jakarta yang dilayani oleh operator PT PAM Lyonnaise Jaya 
(Palyja), Kamis (1/10) siang. Daerah yang terhenti pasokan 
airnya adalah wilayah Kampung Bali, Kebon Sirih, dan Cikini. 


Sementara wilayah yang supl 


rnya menurun adalah Pasar 


Baru, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Selatan, Kartini, Karang 
Anyar, Maphar, Taman Sari, Tangki, Mangga Besar, Petojo 
Utara, Keagung, Ancol, Mangga Dua Selatan, dan Pademangan. 
Corporate Communications and Social Responsibilities Head 
PT Palyja Meyritha Maryanie mengatakan, gangguan terjadi 
karena ada kebocoran lagi di pipa primer berdiameter 900 
milimeter di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. "Ada sambungan 
antarpipa yang bocor, Penyebabnya masih kami cek. Kemung- 
kinan besar karena beban jalan di atasnya yang dilalui ken- 
daraan berat dan juga ada pekerjaan proyek di sekitar pipa?” 


kata Meyritha. Gangguan sudah terjadi 


belum menutup salur: 


air pada pagi hari agar 


tetapi Palyja 
n air ke 


jak par 


pelanggan tetap tersedia. Penutupan saluran air dilakukan pu- 
kul 14.00, Sebelumnya, kebocoran di tempat serupa terjadi pada 
8 Oktober. Kejadian saat ini berada di lokasi yang sama dengan 


kejadian tanggal 8 Oktober, (ARI) 


PERKERETAAPIAN 


Kereta Patah As Jelang 
Sudimara, Jadwal Kacau 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Kereta ekonomi 
Rangkas Jaya yang berangkat da- 
ri Stasiun Angke menuju Stasiun 
Rangkasbitung patah as sekitar 
1 kilometer menjelang Stasiun 
Sudimara, Tangerang Selatan, 
Kamis (11/10) pukul 17.30. Kereta 
bernomor perjalanan 298 itu ter- 
henti di jalur satu sehingga jalur 
tersebut tidak bisa dilewati ke- 
reta lain. 

Setelah as patah, kereta miring 
dan anjlok. As yang patah ada di 
bagian belakang kereta nomor 
enam. Total, ada sepuluh kereta 
dalam rangkaian itu. Tidak ada 
korban jiwa dalam kejadian itu. 

Jadwal kereta lintas Serpong- 
Rangkasbitung kacau setelah ke- 
jadian itu. Hanya satu jalur, yakni 
jalur dua, yang bisa dilewati ke- 
reta, Perjalanan kereta harus di- 
lakukan bergantian dari dua arah. 
"Tentunya mengganggu perjalan- 
an kereta lain,” kata Kepala Sta- 
siun Sudimara Ahmad Helmi, 

Akibat kejadian itu, penum- 
pang menumpuk di Stasiun Su- 
dimara. Satu kereta jurusan 
Rangkasbitung yang datang se- 
kitar pukul 19.23 menjadi re- 
butan penumpang dan sangat se- 
sak di kabin penumpang. Banyak 
penumpang akhirnya duduk di 
atap kereta. 

"Mau gimana lagi, tidak ada 
pilihan lain, Dari tadi sudah 
nunggu, daripada tidak dapat ke- 
reta,” ujar Yadi, seorang penum- 
pang di atap, yang sudah me- 
nunggu lebih dari satu jam. 

Separuh rangkaian kereta 298 


itu ditarik ke Stasiun Sudimara, 
meninggalkan kereta yang rusak 
dan rangkaian di belakangnya. 
Rangkaian itu akhirnya diberang- 
katkan lagi meneruskan perja- 
lanan ke Rangkasbitung dengan 
mengangkut penumpang, 

Satu KRL Commuterline dari 
Serpong tujuan Tanah Abang ter- 
paksa menunggu antrean sehing- 
ga tertahan lebih dari setengah 
jam di Stasiun Sudimara. Hingga 
pukul 20.00, kemarin, belum di- 
ketahui kapan sisa rangkaian ke- 
reta yang patah as hb 
dahkan seluruhnya dar 
suk Stasiun Sudimara. 


Belum pastikan penyebab 
Kepala Humas PT Kereta Api 
Indonesia (KAT) Daerah Operasi 
(Daop) 1 Mateta Rijalulhag be- 
lum bisa memastikan penyebab 
patah as kereta itu, Sepanjang 
malam kemarin, tim sarana Daop 
1 berupaya memindahkan kereta 
yang mengalami kecelakaan itu. 
"Kereta yang patah as dan 
rangkaian di belakangnya akan 
ditarik ke Depo Tanah Abang 
untuk perbaikan,” kata Mateta. 
Dari nomor badan kereta, di- 
ketahui kereta ekonomi yang pa- 
tah as itu mulai dioperasikan 
tahun 1964. Saat kejadian, kereta 
itu mengangkut banyak penum- 
pang, Berbeda dengan KRL, ke- 
reta yang patah as ini 
rangkaian kereta yang ditarik lo- 
komotif. Kereta ekonomi meru- 
pakan kereta penugasan dari pe- 
merintah kepada PT KAI, 
(RAY/ART) 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Penumpang yang duduk di atap kereta api menjadi salah satu 
potret semrawutnya kondisi moda transportasi massal di Jakarta, 
seperti yang terlihat di Stasiun Tebet, Jakarta, Kamis (11/10). 
Terbatasnya moda transportasi massal yang layak dan perilaku 
penumpang kereta yang tidak disiplin membuat faktor keselamatan 


sering kali harus diabaikan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/WISNU WIDIANTOHO 


Deretan rumah warga di pinggir Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (11/10). Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung mulai waspada 
banjir seiring dengan datangnya musim hujan. 


Waspadai Elevasi Ciliwung 


Pemeliharaan Kebersihan Sungai Terhenti karena Aturan Mendagri 


BOGOR, KOMPAS — Curah hujan di hulu Sungai 
Ciliwung di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat, yang mulai meninggi harus diwaspadai 
warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung di 
daerah tengah dan hilir, Apalagi, Sungai Ciliwung 
sempat Siaga IV banjir pada Rabu (10/10) malam. 


Data dari Bendung Katulampa 
di Kota Bogor, Rabu hing 
mis (1/10), Sung 
sempat memasuki Siaga IV ban- 
ir, Hujan deras di daerah Puncak 
dan di sekitarnya, termasuk Kota 
Bogor, sejak sore membuat ele- 
vasi Sungai Ciliwung di Bendung 
Katulampa berangsur naik. Pu- 
kul 21.00, ketinggian air masih 30 
sentimeter atau normal. 

Namun, sekitar pukul 23.00, 
ketinggian air mencapai 70 sen- 
timeter atau memasuki tahap 
Siaga IV banjir, Ketinggian air 
tersebut bertahan satu jam se- 
belum berangsur turun dan men- 
capai batas normal 50 sentimeter 
pada pukul 0100, Sementara pa- 
da Kamis siang, elevasi Ciliwung 
di Bendung Katulampa tercatat 
nol, 


"Hasil koordinasi dengan si 
siun klimatologi, saat ini an 
musim hujan, 
da," kata Andi Sudirman, penjaia 
Bendung Katulampa, Kamis, 

Andi menambahkan, pihaknya 
sudah menyiagakan personel pe- 
mantau selama 24 jam. Perkem- 
bangan elevasi segera diinforma- 
sikan kepada masyarakat di dae- 
rah tengah dan hilir, seperti Kota 
Depok dan DKI Jakarta. Me- 
nurut dia, status Siaga TV banjir 
itu merupakan yang pertama se- 
jak memasuki musim hujan. 

Kepala Stasiun Klimatologi 
Dramaga Nuryadi, secara terpi- 
sah, menambahkan, curah hujan 
di di Bogor sudah ma- 
ategori hujan lebat. Pada 
Rabu, curah hujan terpantau di 
Stasiun Klimatologi Dramaga 


mencapai 59,6 milimeter per ha- 
ri. Namun, curah hujan itu belum 
mencapai titik tertinggi untuk 
bulan Oktober karena beberapa 
tahun sebelumnya pernah 113 
milimeter dalam sehari. 


Antisipasi 


. Hingga kemarin belum ada an- 


. Proyek Bana 
ngai Ciliwung di kawa 
pung Melayu hingga Mangga: 
terkendala pembebasan area 
bantaran kali dari permukiman. 
Pemeliharaan kebersihan sungai 
di Jakarta saat ini pun dihentikan 
karena terganjal aturan, 

Kepala Humas Balai Besar Wi- 
layah Sungai Ciliwung-Cisadane 
Putu Wirawan mengungkapkan, 
pekerjaan normalisasi Sungai 
liwung belum dapat dilaksanakan 
sekarang karena masih menung- 
gu permasalahan sosial di k: 
wasan bantaran sungai itu diat: 
Pemerintah Provinsi DKI. 

”Kami menunggu masalah 
sial di bantaran itu disek 
kan Pemerintah Provinsi DKI. 
Baru kami, dengan bantuan Ke- 
menterian Pekerjaan Umum, da- 


pat melakukan pekerjaan fisik," 
katanya. 

Menurut Putu, selain masalah 
sedimentasi dari hulu, sampah 
juga menjadi penyebab utama 
Sungai Ciliwung meluap. Seperti 
di pintu air Manggarai, sebagian 
areanya dipenuhi sampah. Pa- 
dahal, pintu air agak menyempit 
sehingga menghambat aliran air. 

Sementara saluran Kalibaru 
yang meluap dan menggenangi 
n Cililitan, Jakarta Timur, 
pada Senin kemarin, masih di- 
genangi sampah. Diduga sampah 
memenuhi saluran yang berada 
di bawah tanah, tepatnya di ba- 
wah area jalan depan Pusat Gro- 
sir Cililitan karena aliran air di 
saluran itu tidak lancar, 

Untuk mengendalikan luapan, 
air dari saluran Kalibaru di dae- 
an dialihkan ke Ka- 
g yang akan bermuara di 
Sungai Ciliwung. Perilaku warga 
membuang sampah ke Sung: 
liwung juga tidak surut. Bahkan, 
sejumlah pemulung mengguna- 
kan bantaran sungai itu untuk 
mengumpulkan sampah yang 
mereka kumpulkan 

Sementara pemeliharaan la- 


yanan kebersihan sungai di Ja- 
karta untuk proyek yang tak se- 
lesai dalam satu tahun (multi- 
year) dihentikan Dinas Pekerjaan 
Umum, terhitung sejak berakhir- 
nya masa jabatan Gubernur DKI 
periode lalu pada 7 Oktober, 
Penghentian itu terkait dengan 
ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Pasal 54 A 


Ayat 6 menyebutkan, jangka 
waktu penganggaran kegiatan 


multiyear, sebagaimana dimak- 
sud, tak melampaui akhir tahun 
masa jabatan kepala daerah. 
Kepala — Dinas — Pekerjaan 
Umum DKI Ery Basworo menga- 
takan, salah satu proyek mul- 
tiyear yang harus terhenti adalah 
pemelih: n layanan kebe: 
an sungai, Proyek i 
dikerjakan mulai Juli sampai Ju- 
ni tahun depan, "Akan tetapi, 
proyek kami lelang hanya antara 
Juli sampai masa jabatan Gu- 
bernur Fauzi Bowo berakhir," 
katanya. (NDY/MDN/ART/GAL) 


IMUNISASI 


Pendarahan di Otak Marcello Diduga Picu Kematian 


JAKARTA, KOMPAS — Pen- 
darahan di otak Marcello Axel, 
bayi berumur 2,5 bulan yang me- 
ninggal dunia 18 jam pascaimuni- 
sasi, diduga jadi pemicu kemati- 
an. Darah berasal dari benturan 
kepala dengan benda tumpul. 
Marcello diketahui meninggal 
pada Kamis (27/9) malam, sekitar 
13 jam setelah disuntik vaksin 
DPT di Puskesmas Tanjung 
Priok, Jakarta Utara. Orangtua 
Marcello, pasangan Hendra Wa- 
kim (23) dan Stevi Anastasia (19), 
mendapati ba tidak berna- 
pas lagi dengan mengeluarkan 
darah berbusa dari hidung, 


Kepala Unit Reserse Kriminal 
Kepolisian Sektor Tanjung Priok 
j i Sutikno, Kamis 
(1/10), menyebutkan, berdasar- 
kan hasil visum yang ditanda- 
tangani Yuli Budiningsih, dokter 
spesialis forensik Departemen Il- 
mu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, ada pendarah- 
an di bagian kepala Marcello. 

Dokter antara lain menemu- 
kan resapan darah pada kulit 
kepala bagian dalam, tulang teng- 
korak bagian pelipis kanan, dan 
kepala belakang kanan. Penda- 
rahan juga terjadi di atas selaput 


keras otak serta sembab jaringan 
otak akibat kekerasan tumpul. 

”Berdasarkan hasil visum itu, 
kematian diduga akibat penda- 
rahan di kepala, tetapi kami ma- 
sih menunggu hasil penelitian 
vaksin dari Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) serta me- 
minta keterangan dari orangtua,” 
kata Sutikno, 

Penyidik telah memeriksa Ke- 
pala Puskesmas Tanjung Priok 
Clara Fransisca Tanardi dan bi- 
menyuntik Marcello, 
"Keduanya — menyebut 
Isasi ditempuh sesuai pro- 
sedur standar,” kata Sutikno, 


Sutikno menambahkan, penyi- 
dik belum mengetahui penyebab 
pendarahan di kepala Marcello, 
Namun, kuat dugaan kepala Mar- 
cello terbentur benda keras se- 
hingga memicu pendarahan. 

Sebelumnya, pihak keluarga 
menduga kematian Marcello ter- 
kait imun Bayi tersebut 
mengalami demam, rewel, dan 
bengkak di kaki kanannya hanya 
beberapa jam setelah diimuni- 
sasi di Puskesmas Tanjung Priok. 
Keluarga pun akhirnya sepakat 
untuk memvisum — Marcello 
demi mengetahui kondisi yang 
sebenarnya, 


Terkait dengan kasus tersebut, 
Kepala Suku Dinas Kesehatan 
Jakarta Utara Bambang Suheri 
mengatakan, pihaknya telah 
mengirim sampel vaksin ke 
BPOM dan meneliti bayi-bayi 
lain yang divaksin bersamaan de- 


ngan Marcello, Hasilnya, sekitar 
70 bayi lain diketahui tidak 
bermasalah. 


"Kami tidak ingin kasus ini 
memicu ketakutan orangtua bayi 
lain sehingga kontraproduktif de- 
ngan upaya pemerintah mencip- 
takan generasi masa depan yang 
hat melalui program imuni- 
sasi,” ujar Suheri. (MKN) 


KRIMINALITAS 


Botol Pecah Berujung Seorang Tewas dan Dua Terluka 


ut (14) tidak bisa menahan 
Pa saat menyaksikan 
"kekasihnya" disabet de- 
ngan sabuk berujung besi, di- 
hantam dengan batu bata, di- 
tendang, dan akhirnya tiga kali 
ditusuk dengan samurai, 

”Baron tega... Baron tega,” 
kata Put sambil terus menangis 
sesenggukan, Kamis (11/10) 
siang, 

Hari itu, Kepolisian Sektor 
Bogor Barat dan Kepolisian Re- 
sor Bogor Kota menggelar reka 
ulang kasus penganiayaan yang 
menewaskan Iksan (19) di Tem- 
pat Pemakaman Umum (TPU) 
Muara Atas, Pasir Jaya, Bogor 
Barat, 15 September lalu. 

Petugas lalu mengajak Put 
meninggalkan lokasi karena ia 
mulai histeris dan berteriak. 
Saat kejadian, siswi kelas I SMA 
itu tak berada di lokasi. Karena 
itu, ia terpukul menyaksikan ba- 
gaimana kekasihnya itu dianiaya 
enam pelaku dalam reka ulang. 

”Awalnya saya memang ikut 
minum-minum sama mereka, 
tetapi kemudian pergi,” katanya. 

Pada Sabtu (15/9) sekitar pu- 
kul 02.00, Nov, Ri, Put, Sol, De, 


Iksan, dan An sedang duduk 
sambil berbagi tuak (ciu) tak 
jauh dari TPU Muara Atas. Me- 
reka bersenda gurau sambil 
terus mengedarkan gelas 
berisi minuman beralko- 
hol. Belakangan datang 
Ded, Aip, dan Riz. Me- 
reka berbeda tong- 
krongan, sebagai 
anak-anak punk, tetapi 
sudah saling mengenal. 
Mereka lalu saling ber- 
bagi minuman. Ri berjalan 
menjauh sambil membawa 
sebotol minuman ringan. 
Botol itu terjatuh dan 
pecah. 

"Saya enggak berni- 
at apa-apa karena bo- 
tol itu terjatuh, tetapi 
Ded marah. Tersinggung” kata 
Ri. 

Ded mendekati Ri, diikuti 
Aip. Mereka menghardik Ri dan 
hampir saling baku pukul. Iksan 
berusaha melerai, tetapi justru 
terlibat keributan dengan Ded. 
Ta sempat mencekik leher Ded. 
Namun, perselisihan itu selesai. 
Mereka kembali duduk bersama 
dan menikmati ciu. 


: x 
da Pr“. 


Seorang di antara mereka lalu 
pergi dan kembali dengan mem- 
bawa gergaji, samurai, dan celu- 
rit, lalu menaruhnya di tengah- 
tengah mereka. Dua orang ber- 
canda seolah bertengkar sambil 
membawa samurai dan celurit, 
tetapi berguyon. An ikut me- 
nimbrung seolah melerai, tetapi 
tangannya mengenai mata Sol 


HANDINING 


sehingga marah dan menyabet- 
kan samurai ke rusuk kiri An. 

De menyabetkan celurit ke 
kepala An hingga terluka cukup 
parah. Ia membalas An yang 
memukul Sol. 

Ded, Aip, dan Riz langsung 
membawa An berobat. Ded lalu 
memanggil beberapa temannya, 
Soli, Sae, Suk, Jo, dan Feb. "Ka- 
rena solidaritas teman, kami 
mau balas dendam,” kata Sae. 

Di lokasi hanya ada Iksan 
yang tidur di saung, tak jauh 
dari makam. Teman-temannya 
yang lain tidur berpencar. Se- 
'mentara Put sedang bersama 


Nov pergi ke SPBU, Ri berdiri 
tak jauh dari Iksan. Ta yang per- 
tama kali diserang, Kepalanya. 
dipukul batu bata dan disabet 
dengan samurai oleh Ded, se- 
belum akhirnya berhasil kabur. 

Ded membangunkan Iksan, 
lalu memukul dadanya. Aip 
menghantam kepala Iksan de- 
ngan batu bata, lalu beberapa 
rekannya memukul dengan ikat 
pinggang. Tiba-tiba Sae mende- 
kat dan menusuk Iksan dengan 
samurai tiga kali, lalu kabur. 

Menurut Kepala Unit Reserse 
Kriminal Polsek Bogor Barat 
Ajun Komisaris Puji Astono, pa- 
ra pelaku berhasil ditangkap de- 
lapan jam setelah penyidik 
mendapat laporan. 

”Motif pengeroyokan hingga 
seorang tewas kami nilai tin- 
dakan spontan, tidak direncana- 
kan karena semua dalam kon- 
disi mabuk. Para tersangka ter- 
ancam hukuman penjara mak- 
simal 15 tahun,” tutur Puji. 

Kasus ini benar-benar meng- 
usik ketenteraman warga Bogor. 
Kebrutalan serupa tidak boleh 
lagi terjadi kepada siapa pun. 

(ANTONY LEE) 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


Ekstasi Industri Rumahan 


KAWBAKU 
AI Tha 
4 


KOMPAS/ WISNU WIDIANTORO 


Petugas 
memperlihatkan 
aneka barang 


bukti kasus 
industri ekst: 
rumahan saat 
konferensi pers 
pengungkapan 
kasus tersebut 
di Kepolisian 
Resor Jakarta 
Barat, Kamis 
(M/10). Selain 
aneka alat dan 
ba ahan s 


polisi juga 
menyita satu 
senjata api 

9 milimeter dan 
10 tersangka, 


Pelantikan 15 Oktober 


9 Stasiun Televisi Akan Siarkan Langsung Pelantikan Jokowi-Basuki 


JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah DKI Jakarta memastikan 
pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama, gubernur dan wakil gubernur DKI 
terpilih periode 2012-2017, digelar hari Senin, 
15 Oktober, di Ruang Rapat Paripurna DPRD 
DKI, Acara digelar sederhana. 


Dalam rapat Badan Musya- 
warah DPRD DKI Jakarta, Kamis 
(1/10), rangkaian acara pelan- 
tikan sejak pukul 10.00 hingga 
pukul 12,55 sudah disusun secara 
detail. Ac diawali dengan ke- 
datangan Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) serta pasangan gu- 
rnur dan wakil gubernur ter- 
pilih, Joko Widodo dan Basuki 
Tjahaja Purnama, diakhiri acara 
ramah-tamah, 

"Berdasarkan surat keputusan 
Presiden tanggal 9 Oktober dan 
telegram dari Kementerian Da- 
lam Negeri, diharapkan DPRD 


DKI Jakarta mengadakan rapat 
paripurna istimewa untuk me- 
lantik gubernur dan wakil gu- 
bernur terpilih,” kata Wakil Kt 
tua DPRD DKI arta Inggard 
Joshu: 

Sebanyak 2.000 undangan te- 
lah disebar, Di dalam ruang rapat 
ditempatkan 850 tamu undang- 
an, selebihnya ditempatkan di 
luar ruang rapat. Mantan 
bernur DKI Jakarta Fauzi Bowo 
dan mantan Wakil Gubernur Pri- 
janto juga diundang dalam p 
lantikan dan memastikan akan 
datang. 


Acara pelantikan akan digelar 
s ederhana dengan ang- 
garan Rp 500 juta, sebelumnya 
sempat dianggarkan Rp 1 miliar, 
pnya tidak mengham- 
anggaran. Acaranya se- 
tetapi tentu tidak lebih 
jelek dari provinsi lain," ujar Ing- 
gard. 


Siaran langsung 9 televisi 


Mengingat tingginya minat 
warga yang ingin menyaksikan 
pelantikan, Inggard mengimbau 
agar masyarakat menyaksikan 
pelantikan dari layar televisi. 

"Ada sembilan stasiun agan 
yang menyiarkan 
sung. Bagi yang tidak ter 
menyaksikan dari ru- 
arnya. 
Inggard juga mem 
ada penutupan Jalan Kebon 
aat pelantikan, Guna 
mengatur lalu lintas dan meng- 
i kemacetan, pihaknya 
telah berkoordinasi dengan Ke- 


an tidak 


polisian Daerah Metro Jaya 

Sekretaris DPRD DKI 
Mangara Pardede mengatakan, 
pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur terpilih merupakan pe: 
lantikan pejabat tingkat provin 
Karena itu, pejabat partai 
yang diundang pun pada level 
provinsi. "Kalau menghadirkan 
pimpinan partai tingkat pi 
bagian dari undangan partai 
tanya, 

Sebanyak 20 undangan juga 
diberikan kepada Pemerintah 
Kota Solo, Jawa Tengah, tempat 
Jokowi menjabat sebelumnya. 

Pelantikan Jokowi-Basuki 
sempat tertunda dua kali. Semu- 
la, keduanya akan dilantik pada 7 
Oktober seiring dengan habisnya 
masa jabatan gubernur lam 
Jadwal itu mundur dengan alas 
an administrasi belum beres. Pe- 
lantikan sempat diundur lagi 12 
Oktober, tetapi batal karena ber- 
tepatan acara Mendagri. 

(FRO/EKI) 


VURAN PELAJAR 


awuran antara siswa SMA 
| Negeri 70 dan SMA Ne- 

geri 6 di kawasan Bulung- 
an, Jakarta Selatan, mungkin 
termasuk salah satu dari sekian 
kasus tawuran di Tanah Air 
yang menarik perhatian 
sejumlah kalangan. Bahkan, Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan terus mengawal kasus 
ini, 

Pada Kamis (1/10) kemarin 
pagi hingga siang, Kemendikbud 
juga menyelenggarakan pelatih- 
an emotional and spiritual guo- 
tient (ESO) tentang perdamai: 
yang diikuti lebih dari 500 siswa 
SMA Negeri 70 dan SMA Negeri 
6 di Gedung Granada, Menara 
165, TB Simatupang, Jakarta 
Selatan. 

Wakil Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Bidang Pendi- 
n menga- 
ini salah satu 
a untuk mengurai perm 
pendidikan yang terj 
angan ini. Dengan berbagai 
permainan, peserta pelatihan 
sengaja dibaurkan sehingga sua 
sana memang cair dan tak ada 
kesan permusuhan dari 
wa-siswa beda sekolah itu. 

Pada saat yang sama, perwa- 
kilan kedua sekolah itu juga 
mendeklarasikan perdamaian di 
atas Kapal Republik Indonesia 
(KRI) Dewaruci di Dermaga Ko- 
mando Lintas Laut Militer (Ko- 
linlamil) Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, 
Kapal latih bagi kadet Akade- 
mi Angkatan Laut itu baru tiba 
di Indones clah berkeliling 
dunia melintasi Samudra Pasifik 
dan Atlantik serta 21 negara di 
empat benua selama 277 hari 
sejak Januari 2012. 

Aria Lugina (18), mewakili 
SMA Negeri 70, dan Arofi Ar- 

h (17) dari SMA Negeri 6 
bersalaman dan berpelukan. Di 
hadapan Kepala Pusat Pene- 
rangan TNI AL Laksamana Per- 
tama Untung Suropati dan Ke- 
tua Komisi Dewan Pembina 
Perlindungan Ai 


nyak 22 siswa dari kedua se- 
kolah itu mendeklarasikan per- 
damaian 
Mereka tampak gembira, 

Suasana cair. Bahkan, mereka 
berfoto be 
KRI Dewaruci serta sejumlah 
plakat dan piagam penghargaan 


Jangan ada lagi 
permusuhan. Kami 
ingin bisa belajar 

dengan tenang. 


yang diraih para kadet Akademi 
AL Tingkat IT angkatan 50. 

Arofi berharap perdamaian 
benar-benar terwujud di ling- 
kungan sekolah. Tak ada lagi ta- 
wuran, apalagi berujung kema- 
tian. "Jangan ada lagi permu- 
suhan. Kami ingin bisa belajar 
dengan tenang, terlebih akan se- 
gera menghadapi ujian akhir,” 
kata Arofi. 

Kapal ini berkeliling dunia 
membawa misi perdamaian. Pa- 
ra kadet juga mengenalkan bu- 
daya, kesenian, dan pariwisata 
Indonesia. Mereka dielu-elukan 
di luar negeri dan mengantongi 
sederet prestasi membanggakan, 

"Ini efektif menjadi bahan 
pembelajaran para siswa,” kata 
Seto. 


Tawuran belum berhenti 

Namun, menciptakan perda- 
majian di antara semua pelajar 
di Ibu Kota memang tidak se- 
mudah membalikkan telapak 
tangan. 

Kemarin, tawuran pelajar 
masih terj 
tawuran terjadi antara pelajar 
dari SMK Negeri 29 atau STM 
Penerbangan, J: Selatan, 
dan pelajar SMK Bakti, Jakarta 
Timur, 

”Ada korban luka. Kejadian 
pukul 1400 di Jalan P. 
Minggu, dekat Tugu Pancoran,” 
kata Komisaris Aswin dari Hu- 
mas Polres Jakarta Selatan. 

Dua siswa SMK Bakti terluka 
cukup parah. Resky Alpian (16), 
a kelas XI, terluka di lengan 
kiri dan punggung belakang 
tembus ke paru-paru. Adapun 
Jalal Muhamad Akbar (15), sis- 
wa kelas X, terluka di punggung 
dan kepala. Resky langsung di- 
bawa ke RSCM, Jakarta Pusat, 
sementara Jalal dirawat di RS 
Tria Dipa di Jakarta 
Selatan. 


Sebarkan Perdamaian, Hentikan Permusuhan 


"Di Polsek Pancoran sudah 
diamankan tiga saksi dari SMK 
aksi lainnya 
dari SMK Negeri 29 diamankan 
di Polsek Tebet,” kata Aswin 


Tidak kompromi 


Untuk menghentikan tawur- 
an sampai ke akarnya, berbagai 
pendekatan perlu dilakukan, 
termasuk penegakan hukum 
yang tak kenal kompromi untuk 
memberi efek jera. 

Hal itu pula yang diharapkan 
Tauri Yusianto (49), ayah almar- 
hum Alawy Yusianto Putra, 
yang menjadi korban tawuran. 
Menurut dia, ketika pihak ke- 
luarga tersangka pembunuh 
anak mereka meminta maaf, se- 
bagai umat Muslim, ia telah me- 
maafkannya. 

"Akan tetapi, dalam hal pro- 
ses hukum, keluarga kami tidak 
akan kompromi. Dia (tersangka) 
harus mempertanggungjawab- 
kan perbuatannya,” ujar Tauri. 

Sejak kematian Alawy, kata 
Tauri, istrinya, Endang Puji As- 
tuti, dan anak tertua dari dua 
tu, kakak Alawy, Yu- 
ita, masih terus bersedih. 
saya dan kakak Alawy be- 
melupakan kepergian 
Alawy. Kami masih bersedih,” 
kata Tauri. 

Tauri berharap kematian 
anaknya benar-benar menyu- 
dahi kebiasaan buruk tawuran 
di Bulungan. 

Lody Paat dari Koalisi Pen- 
didikan sebelumnya menegas- 
kan, agar ada efek jera, selain 
memidanakan pelaku pembu- 
nuh Alawy, juga harus ada 
sanksi tegas ke pihal 

Mulai dari guru samp 
pala sekolah bisa diberi s 
Akreditasi sekolah juga bi 
turunkan karena ada sya 
rat tertentu agar tetap bis 
predikat sekolah berstandar na- 
siona , internasional, dan lain- 
ny tanya, 

Sejak Senin berdarah itu me- 
mang tak lagi pecah tawuran di 
Bulungan. Namun, semua pihak 
tidak boleh lelah membangun 
suasana perdamaian. Dari 
Bulungan, perdam 
nya menyebar ke « 
dan tidak pernah terkal 
permusuhan, 


(NELI TRIANA/ 
PINGKAN ELITA DUNDU/ 
MUKHAMAD KURNIAWAN) 


DJARUM SU 


/ 


ER 


Jakarta Blues Fzstw: “52012 


smmruwe THE MUSID "FROM WITHIN an Biss Comet 


TENNIS INDOOR SENAYAN 


P4 PERTAMINA 


HOTLINE: 021 - 75904943 


Indonesian 


ue, 
Pn ato 


GUY D AvIs (USA) - 


IY.Di 


ti 


DAVY KNOWLES (UK) 


JAN AKKERMAN (Netherland) 
BILL SIMS Jr (USA) 
BLEU RASCALS (PHILIPPINE) 


KOTAK - AA » GUGUN BLUES SHELTER « The S.I.6.L-T 


Ina Blues All Star « Endah N Rhesa " binda and The White Flowers 


The Brandals » The Tr 
John Paul Ivan & Krisna Dharmawan  Jemima " Orsoen « Fr 


Baron with Violet ii 


www.jakartabluesfestival.co.id 


Lala Karmela " Stereocas 


za # The Experience Brothers 


and The Wild » Baim Trio 
On Saturday (FOS 


TOR 
Balawan & Friends 
« Trias Acustica 


and Ihat " bari Naya to " Electric Cadi 


hree Little 


vay Team 


rda Trio " JBF 


GATES OPEN 10.00 AM 


WWW.OJARUMSUPER.COM 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 
IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


28 KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


SEMURAH TAHUN LAL 


Pn 

TANGO » DUA BELIBIS 
Fusion hoc Milk a 4 Sambel 340mL AN 
1049 « - 


CORNED Beri 


« CIP 
! Corned Beef Segi 


Lux 4 BAYOLIN 
Body Wash Up " Pemutih & DesinteEin ! Open Baby,Diapers, 
Pouch 450ml 3 1000mL 1 Sa m2O) LT 161 
8 PAN 
' !221.495/pcs 
' aa 
t j : 
' 
Pa Tema an HOAMPINA SEGOWANGI 
Menthol Chili » ES Krim Beras Pandan Wangi! 
1609 5kg 
Por :62.993/pcs 
an 


SPESIAL AKKIR MINGGU 


12-14 Oktober 2012 


ANGGA HARUM MANIS & AYAM BROILER 
1100g S SN 2 /Ekor 


FORTUNE 


/ seks Minyak Goreng 
ana) PE oa h2t 
1 


MI SEDAAP 
Mie Goreng 90g 


Harga Promosi Tanpa Permata Hero Card Rp. 18.990/pes 
Pembelian dengan Permata Hero Card Maks. 4Pcs 


JERUK HONEY MURCOTT APEL WASHINGTON FIESTA 
1100g /100g Stikie 
500g 


Harga Promosi Tanpa Permata Hero Card Rp» 19990/pcs 

Pembelian dengan Permata Hero Card Maks. 4Pcs 

MAMY POKO SUNLIGHT NO FRILLS 

#eBaby, DiapersIN Bj5: Body Lotion 250ml Lime/ lemon Nan Stick 
M46/ TEORI PK 28/ (Semua Jenis) ) $ ht 800mL Frypan 2pcs 
“20cm 


Harga Promosi Tanpa PermatalMerocardIRpM672990/pcs 
Pembelian dengan Permata Hero Card Maks 4Pcs 


GIANT berhak membatasi pembelian « Tidak berlaku untuk trader 
« Produk bertandask hanya tersedia di GIANT Hipermarket # Promosi produk Fresh hanya berlaku di Jawa & Bali kf Fanpage: Gian! Indonesia” Pusat Informasi :0800-199887 Layanan Pelanggan Gian! :c5.gian 


Os 2 
&, :G:$ sgt & (Ored mango Rppiy 


shabu ti E xe ELSO ToNyROMAS NSKc casusncK Sian Ha Da 
135 41.5 


"AK 1 TRANSAKSI 
IANT, HERO, 


SEMUA PRODUK SEMUA TRANSAKSI DI en 
PRIVATE LABEL GIANT, MERO, GUARDIAN MAN Gu An Le AMA Au 


blitzmegaplex Men Sewu Bay 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


Pelatnas 

Cipayung 
Tetap 

Berjalan 


JAKARTA, KOMPAS — Meski 
kepengurusan Persatuan Bulu 
Tangkis Seluruh Indonesia masih 
demisioner, pelatnas bulu tangkis 
di pedepokan 
Timur, tetap berjalan, Bahkan, 
pengiriman atlet ke turnamen 
besar juga tetap dilakukan, 
perti ajang Premier Super Series 
Denmark T 
rics Perancis Terbuka dalam dua 
pekan ke depan. 

"Pelatnas tetap tak terganggu 
karena program ini memang su- 
dah disiapkan sebelumni 
meski dalam masa transis 
binaan dan pengiriman pemain 
terus berjalan,” kata Kepala Sub- 
bidang Pelatnas Christian Ha- 
dinata, di Jakarta, Kamis (M/10). 

Untuk turnamen Denmark 
dan Perancis Terbuka, PBSI me- 
ngirimkan 27 pemain, yang ter- 
diri dari 3 pemain tunggal putra, 
4 tunggal putri, 3 pasang ganda 
putra dan putri, serta 4 pasang 
ganda campuran. 

Menurut Christian, tidak ada 
target khusus yang dibebankan 
kepada pemain. "Persaingan me- 
rebut gelar di Denmark cukup 
berat karena semua pemain ter- 
baik hadir. Peluang lebih terbuka 
di Perancis karena beberapa pe- 
main unggulan tidak ambil ba- 
gian," kata Christian. 

Di Perancis Terbuka, pemain 
nomor satu dunia Lee Chong Wei 
sudah menarik diri karena wak- 
tunya mepet dengan rencana 
pernikahanny Selain ' Chong 
Wei, trio pemain China, Lin Dan, 
Chen Long, dan Chen Jin, juga 
absen. 


Kejuaraan dunia 

Selain pemain senior, PBSI ju- 
ga menyiapkan keberangkatan 
pemain-pemain yunior ke kejua- 
raan dunia yunior yang berlang- 
sung di Chiba, Jepang, 25 Ok- 
tober mendatang. 

Peluang Indonesia — untuk 
mengambil gelar lebih terbuka 
dari nomor perseorangan, ter- 
utama di sektor ganda putra, Pa- 
da sektor ini, Indones 
sangar 
Maulana Ald rtama/ di Sul 
tiar, Hafiz Faisal/Putra Eka Rho- 
ma, dan Kevin Sanjaya Suka- 
mulyo/Rafiddias Akhdan Nugro- 
ho, Pada Kejuaraan Asia Yunior 
2012 lalu, Arya/Edi berhasil 
menggondol gelar juara. 

Sementara itu, pada kejuai 
dunia tahun 2011 lalu, Indonesia 
meraih satu gelar dari nomor 
ganda campuran melalui pasang- 
an Alfian Eko Pi 


Perenang Kalimantan Timur, Aper 
putra Pekan Par 
yang tercepat dengan torehan wakt 


29 


OLAHRAGA 


u 38,25 detik. 


na, meloncat ke kolam saat berlomba dalam nomor 50 meter gaya dada klai 
impiade Nasional Riau 2012 di Aguatic Center Rumbai Pekanbaru, Kamis (11/10). Perenang Riau, Zamri, ber 


ma —a 
Ti KANDARU/MELVINAS PRIANANDA 


ikasi tunadz 
asil menjadi 


Panen Rekor Berlanjut 


Berkat Dominasi di Atletik, Jawa Tengah Unggul di Peparnas 


PEKANBARU, KOMPAS — Sebanyak 65 rekor 
pecah pada cabang renang dan angkat berat Pekan 


onal Riau 


Paralimpiade Na 


12012. Dari cabang 


renang, ada 23 rekor Asia Tenggara terlampaui dan 
26 rekor nasional pecah. Di angkat berat, terjadi 16 


pemecahan rekor dari 20 kel: 


Dimin, pelaksana teknis per 
tandingan renang, dalam perte 
muan di media center, Kamis 
(M/10) malam, mengungkapkan, 

si cabang renang pada pe- 
li ini jauh lebih baik 
dibandingkan dengan — tahun 
2008. Perbaikan terjadi pada 
kualitas sekaligus kuantitas. 

”Di Kaltim 2008, atlet yang 
bertanding cuma 100 orang, se- 
karang meningkat sampai 175 
orang, Sekarang ini, 50 persen 
dari pendatang baru sukses me- 
mecahkan rekor nasional dan re- 
kor Asia Tenggara,” kata Dimin. 

Agus Sugiarto, pelaksana tek- 
nis pertandingan angkat berat, 
mengungkapkan, 14 dari 16 pe- 
mecahan rekor yang terjadi me- 
rupakan rekor nasional, Dua lain- 
nya adalah rekor Asia Tenggara. 

Meski demikian, cabang ang- 
kat berat jusru mengalami pe- 


yang dimainkan. 


nurunan jumlah peserta. Jika di 
Kalimantan Timur 2008 jumlah 
atlet yang berlaga mencapai 160 
orang, di Riau berkurang menj 
83 orang sa 
memang bi 
Iitas semakin bagus," 


Papua juara umum renang 


Papua menjadi juara umum 
renang dengan mengumpulkan 
24 medali emas. Disusul 
mantan Selatan dengan 14 medali 
emas dan Riau 10 emas, 

Jaya Kusuma, pelatih rer 
Papua, mengungkapkan, prestasi 
itu mer . Papua sebenar- 
nya tida 
yang ber 
internasional. Kolam renang 
yang tersedia bagi paralimpian 
hanya berukuran 38 meter, 
Bukan itu, p hari 
Senin dan Selasa, kolam renang 


PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA 
PAPERNAS RIAU 


1, Jawa Tengah 69 28 35 


2, Jawa Barat 24 2 
3, Papua 21 13 
4. Riau 20 32 34 
5.Kalimantan Selatan” 20 20 1 
6, Sumatera Utara PN LE BY A 
1 DKI Jakarta 1 1 2 
8. Kalimantan Timur 8 18 30 
9. Jawa Timur 10 15 17 
10, Di Yogyakarta 10 17 


12. Bali 

18, Kalimantan Barat 9 
Sulawesi Utara 8 

15, Maluku 1 


Emas 


8 
5 
6 
11, Sumatera Selatan 9 8 4 
HA: 
1 
4 
1 


Perak @ Perunggu 


dipakai oleh pemiliknya, TNI. 
Kami harus berlatih di laut. Un- 
tungnya, atlet-atlet saya punya 
bakat alam yang sangat bagus. 
Kami menargetkan 12 medali 
emas, tetapi ternyata mendapat 
dua Kali lipat,” kata Jaya. 

Kevin Yuwey, salah seorang 
perenang Papua, berhasil meme- 
cahkan dua rekor Asia Tenggara. 
Salah satunya dihasilkan pada 
Kamis pagi. Perenang tunagrahi- 
ta ini memecahkan re 


50 meter gaya kupu-kupu dengan 
waktu 29,98 detik. Rekor Asia 
Tenggara sebelumnya dipegang 
Eng Kiong dari Singapura dengan 
waktu 30,82 detik pada 18 De- 
sember 2008. "Saya akan terus 
berenang, Saya ingin menang di 
ASEAN," katanya. 


Atletik lumbung Jateng 


Dari total perolehan medali 
sementara, Jawa Tengah t 
memimpin perolehan medali se- 
mentar mpai hari keempat, 
Kamis (1/10), kontingen wilayah 
tengah Pulau Jawa itu mengum- 
pulkan 69 medali emas, 28 pe 
dan 35 perunggu. Jawa Barat 
menduduki posisi kedua dengan 
selisih 27 medali em 
patnya 42 emas, 46 per 
perung 

Keunggulan Jawa Tengah sa- 
ngat ditentukan cabang atletik. 
Sampai Kamis petang, dari lin- 
tasan atletik Rumbai, Pekanbaru, 
paralimpian Jawa Tengah sudah 
menyumbangkan 44 medali 
emas. Jawa Pajudi, pelatih atletik 
Jawa Tengah, menyebutkan, me- 
reka menargetkan perolehan 50 
medali emas dari atletik, Adapun 
Jawa Barat merebut 14 emas dari 
atletik. (SAH) 


ak, dan 35 


VARIA OLAHRAGA 


149 Pebalap Trek Bersaing di Piala Dunia Seri I 


Dua bulan setelah Olimpiade London, atlet balap sepeda trek 
dari seluruh dunia kembali bersaing. Kali ini, 149 pebalap trek, 
terdiri dari 102 pebalap putra dan 47 pebalap putri, dari 34 
negara dan 5 tim profesional bersaing dalam Piala Dunia Balap 
Sepeda Disiplin Trek Seri I dalam kalender 2012-2013 Persatu- 
an Balap Sepeda Internasional (UCI) di Cali, Kolombia. Dalam 
situs UCI, Kamis (1/10), disebutkan, para peserta adalah atlet 
kontestan Olimpiade London ataupun peserta Kc n Dunia 
Balap Sepeda Disiplin Trek di Melbourne, Australia, April 2012, 
Piala Dunia itu merupakan seri pertama yang digelar 11-13 
Oktober 2012 ini, Selanjutnya, seri kedua, ketiga, dan keempat 
akan mengikuti seri satu itu, Situs UCI menyebutkan, seri piala 
dunia trek sekaligus menjadi ajang pengumpulan poin untuk 
bisa berpentas di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, (hln) 


Gavazzi Buyarkan Harapan Edvald Boasson Hagen 


Fransesco Gavazzi, pebalap Ttalia dari tim Astana, memupus 
apan Edvald Boasson Fagen (Sky) di akhir etape ketiga 
Tour of Beijing 2012, Kamis (1/10). Sejatinya, Edvald sudah 
hampir memenangi etape TII sejauh 162,5 kilometer dari Green 
Sea Forest Park menuju Yan Ging Ba Da Ling Great Wall, Dia 
sempat melaju solo seusai menyerang sendirian di 4 kilometer 
menuju finis, Namun, harapan hancur setelah di beberapa ra 
meter menjelang finis sejumlah pebalap mengejar, Adi 
oi yang unggul secara mengejutkan dalam serang: 
balapan itu. Dia mencatat waktu tercepat 4 jam, £ 
deti 


n di akhir 
5 menit, dan 7 
Ikuti Daniel Martin (Garmin-Sharp) yang finis 
kedua dan Edvald di peringkat ketiga. Mereka finis dalam 


waktu yang sama. Tony Martin (Omega Pharma-OuickS 
masih memimpin di 


p) 
semen umum perseorangan. (AFP/HLN) 


Kejuaraan Catur Indonesia Terbuka 2012 Dimulai 


Indones 


ia Open Chess Championship 2012, Kamis (1/10), 
dimulai. Sebanyak 106 pecatur dari dalam dan luar negeri 
mengadu teknik dan taktik dalam kejuaraan yang digelar untuk 
kedua kalinya pada tahun ini. Induk olahraga catur, Pengurus 
Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi), meng- 
ikutsertakan 60 pecaturnya untuk berlaga pada kejuaraan yang 
berlangsung di Hotel Sa a juga mengi 
kan 12 pecatur te: uga menjadi 
lebih menarik kare k 
master dan 8 pecatur perempuan bergelar woman grand master 
(WGM). Sembilan pecatur bergelar GM adalah grand master 
super di s 2.600. Ivan Sokolov (rating 2.696), 
GM at legeri Kincir Angin”, Belanda, akan bersaing dengan 
juara bertahan asal China, Li Chao (rating 2.685). (MHD) 


Catur Indonesia Terbuka 2012 
“IK “ 
"X 


m- 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


”Grand Master” Boris Chatalbashev dari Bulgaria 
berkonsentrasi saat bertanding melawan Master Na: 
Sonjaya pada hari pertama Kejuaraan Catur Indones 
2012 di Jakarta, Kamis (11/10). 


ional Deni 
ia Terbuka 


SK Pelatnas Akhirnya 


JAKARTA, KOMPAS — Sete- 


. Untuk tahap per- 
tama, SK untuk 21 cabang dan 
subcabang sudah ditandatangani 
Ketua Dewan Pelaksana Prima. 
Ketua Dewan Pelaksana Prima 
Tono Suratman, Kamis (1/10), 
menyatakan, SK sudah ia tanda 
tangani, Selasa (9/10). Namun, 
untuk kemudahan administrasi, 
SK bertanggal terbit 1 Oktober 


2012 sesuai dengan jadwal awal 
pelaksanaan pelatnas. Selanjut- 
h ada beberapa cabang 
ya segera ia teken ka 
rena masih menunggu verifik 
dari lak Prima Utama Muda. 

Koordinator Cabang Terukur 
Satlak Prima Utama Muda Hadi 
menjelaskan, cabang 
ang sudah terve- 
rbitkan 
adalah renang, atletik, balap se- 
peda, perahu naga, kano/kayak, 
dayung, angkat besi, layar, wushu, 
panahan, catur, bina golf, 


Terbit 


menembak, loncat indah, bulu 
tangkis, tenis meja, dan tenis. 
Saat ini Satlak Pi 
srifi delapan 
cabang dan subcabang lagi. 
Terbitnya SK membuat pelat- 
nas menjadi sah. Setiap penge- 
luaran selama pelatihan, terma- 
suk uang saku atlet, pelatih, dan 
manajer, bisa terdukung dengan 
K tersebut. "SK siap didistribu- 
sikan ke induk-induk organisasi 
olahraga,” ujar Tono. 
Wakil Ketua Bidang Pembina- 
an dan Prestasi Pengurus Besar 


uan Atletik Seluruh Indo- 
nesia Paulus Lay mengatakan, 
sampai Kamis, dia belum terima 
SK pelatnas, "Para atlet masih di 
daerah. Mereka belum dipanggil 
latihan karena masih tunggu SK," 
ujarnya. 

Sekjen Komite Olimpiade In- 
donesia Timbul Thomas Lubis 
menyatakan, KOI belum menen- 
tukan cabang-cabang yang akan 
diikuti di SEA Games Myanmar 
2013. "Dari 32 cabang yang pasti 
sih akan membahas 
dengan PB/PP,” ujarnya. (HLN) 


LIGHTS 


KE 


NT 


GRAND FINAL ISTORA 12 - 13 OKTOBER 


FOR THE FIRST TIME EVER 


y 


A 
VS PPT dng SPECIAL PERFORMANCE BY : DUNKIN DEVILS 


FREESTYLE CONTEST, RAP BATTLE, BEAT DA CLOCK, RIM SHAKER, STREET DANCE 
BOLA "oLaNEwS.coM LA-LIGHTS.coM NB OLAlights (MP) LA. LIGHTS 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


GRANITE TILE 
EXTRA DISCOUNT 


ya d. /SYaral dan ketentuan ”, 


Periode 1 September 2012 s/d 30 November 2012 
Berlaku Untuk Ukuran 15x60, 30x30, 30x60, 60x60, 40x80, 80x80 


IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


OLAHRAGA 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


FORMULA SATU 


Momentum Positif 
Sebastian Vettel 


SEOUL, KAMIS — Pebalap tim 
Red Bull Racing, Sebastian Vettel, 
punya momentum bagus untuk 
merebut puncak klasemen se- 
mentara pebalap, Pria asal Jer- 
man itu hanya tertinggal empat 
poin dari sang pemuncak Fer- 
nando Alonso, yang membawa 
bendera tim Ferrari. 

Peluang Vettel untuk melewati 
Alonso cukup terbuka asalkan dia 
bisa kembali tampil bagus pada 
balapan Formula Satu di Sirkuit 
Internasional Korea, Minggu 
(44/10), seperti ketika menjuarai 

i Singapura dan Jepang. 


”Kami datang kemari dengan 
mental bagus. Kami akan men- 
coba menggunakan momentum 
il yang kuat 
eperti di- 


untuk menggapai h: 
di sini,” kata Vettel, 
kutip Autosport. 

Dengan lima sei 
nya masih mungkin te 
tel, yang dalam dua mus 
akhir tampil sebagai jua 
menyamai rekor Juan Manuel 
Fangio dan Michael Schumacher, 
yang menjadi juara dunia tiga 
musim berturut-turut. 

Red Bull punya catatan yang 
bagus di Korea. Tahun lalu, Vettel 
sanggup menjadi juara dan men- 
cetak catatan waktu tercepat. Sir- 
kuit Internasional Korea memi- 
liki jarak tempuh 5,615 kilometer 
dalam satu putaran dengan 18 
tikungan. 

"Tak ada alasan untuk tidak 
mencetak hasil bagus di sini,” 
kata Vettel yang sudah tiga kali 
naik podium ut: 


dia bisa terhindar dari nasib « 
Dalam balapan di Jepang, Alonso 


melanjutkan balapan aki 
mobilnya tersenggol mobil pe- 
balap Lotus-Renault, Kimi Raik- 
konen, 


pa, memuncaki kl 
karena tim ini memang kom- 
: Semua orang yang bekerja 
di tim ini pernah membuat kami 
begitu hebat. Jadi, tidak ada al 
an bagi mere 
melakukan pekerjaan hebat lagi,” 
kata Alonso. 

Alonso melanjutkan, terpang- 
kasnya keunggulan yang sempat 


& 
Ar POTO 


Sebastian Vettel 


dia miliki bukan disebabkan oleh 
buruknya pengembangan mobil. 
Apalagi dalam empat balapan 
terakhir, dia terpaksa gagal 
hingga dua kali karena kecel 
kaan yang disebabkan oleh pe- 
balap lain. 


Pesaing lain 

Alonso tidak menyebut Vettel 
sebagai satu-satunya pesaing un- 
tuk merebut gelar juara dunia. 
Pebalap Spanyol itu masih mem- 
perhitungkan nama lain, seperti 
Raikkonen dan Lewis Hamilton 


Namun, dari keduanya, Alonso 
menilai peluang bagi Hamilton 
lebih berat, Hamilton kini me- 
nempati posisi keempat klase- 
men (152 poin). Ia berada di 
bawah Raikkonen (457), Vettel 
(190), dan Alonso (194). 

"Saya pikir akan lebih sulit 
buat Lewis karena kini bukan 
cuma ada satu pebalap yang mes- 
ti dia kejar. Saya dan Vettel lebih 
kurang puny sama, Jadi 
peluang Lewi 
nya, 

Meski demikian, Alonso tak 
lantas mencoret Hamilton dari 
ingan, Ta tetap menilai pe- 
alap McLaren itu masih punya 
ng tinggi mengingat tim- 
4 meraih empat pole be- 
runtun sebelum Suzuka. 
kesempatan. 

rforma McLaren 

dan Lewis sebelum Jepang, ma- 

sih ada banyak waktu dan poin 

untuk bisa melakukannya (men- 
jadi juara dunia),” ucap Alonso. 

(OTW) 


Federer Tetap di Puncak 


Djokovic Menikmati Servisnya yang Efisien di Shanghai Masters 


SHANGHAI, KAMIS — 
Petenis Swiss, Roger 
Federer, mengokohkan 
posisinya tetap di 
peringkat pertama dunia 
setelah melaju ke 
perempat final Shanghai 
Masters 1000, Kamis 
(41/10). Ia mengalahkan 
kompatriotnya, Stanislas 
Wawrinka, 4-6, 7-6, 6-0. 


Sungguh laga yang emosional 
antarteman senegara ini. Laga ini 
menjadi pertaruhan bagi Federer 
untuk mempertahankan pering- 
pertamanya. Kemenangan ini 
sangat penting karena menandai 
pekan ke-300 Federer mereng- 
kuh posisi puncak di jagat tenis 
dunia. Jika gagal melangkah ke 
delapan besar, juara grand slam 
17 kali itu pun tetap di posisi 
teratas dengan catatan Novak 
Djokovic gagal merebut titel, 

Saat ini, tanpa harus menung- 
gu Djokovic berlaga di final dan 
mengangkat trofi, Federer sudah 
merengkuh peringkat pertama 
pada pekan ke-300, Dengan tam- 
bahan 180 poin karena mencapai 
perempat final, Federer kini me- 
raih 11985 poin, Seandainya 
menjuarai turnamen ini dan me- 
nerima tambahan 1.000 poin, 
Djokovic meraih 11.970 poin. Se- 
lisih 15 poin yang berarti bagi si 
kalem Federer. 

Kendati dengan rendah hati 
Federer mengatakan angka 299 
atau 800 tidak terlalu berbeda 
baginya, ia tetap menunjukkan 
kengototannya saat melawan 
Wawrinka, Ia serbasalah padaset 
pertama, menghadapi Wawrinka 
yang sangat agre sekali gagal 
menyelamatkan servisnya pada 
gim ketujuh set pertama, 

Pada set kedua, Wawrinka tak 
mengendurkan tempo permain- 
an dan terus menyerang. Ia bebe- 
rapa kali berhasil bermain di de- 
pan net, membuat Federer salah 
tingkah. Berulang-ulang pukulan 
Federer membentur net. Ketat- 
nya laga membuat kedua petenis 


Seorang penonton mengenakan topeng waja 
pada laga babak ketiga turnamen Shanghai M: 


itu sulit melampaui satu gim, 

Ketika Federer memenangi 
sesi tie break pada set kedua, 7-4, 
Wawrinka tidak dapat menyem- 
bunyikan kekecewaannya, Set 
ketiga pun menjadi malapetaka 
rinka. Federer tidak 
u gim pun. 

"Sejauh ini saya telah melaku- 
kan dengan baik. 


beberapa tahun 
derer kepada ESPN.com. 


Servis Djokovic 


Sementara itu, lewat penam- 
pilan impresif, Djokovic mem- 


h Nova 


« Djokovic 


berikan sinyal peringatan kepada 
lawan-lawannya bahwa ia. sulit 
dibendung. Petenis Serbia itu 
ahkan petenis Spanyol, 
iano Lopez, 6-3, 6-3. Bagi 
Djokovic, servis kuatnya menjadi 
satu penentu kemenangan. 
Djokovic tidak terlalu banyak 
mengucurkan keringat. Ta mi: 
sesegar ketika memenangi titel 
ketiganya di China Terbuka, 
Minggu lalu. Ia menyikat 12 ser- 
vis a juga diuntungkan oleh 
ervis lemah Lopez se- 
idak memberikan kesem- 
patan lawannya itu untuk me- 
nyelamatkan tiga kali break point. 
Djokovic mengakhiri laga lewat 
pukulan backhand ke 


Seusai laga, Djokovic mengat: 
ati c1 


kan, dia menikr a servis- 
nya yang dia nilai e n sehingga 
membawanya lebih cepat me- 


at petenis Serbia itu bertanding me 
ters di Shanghai, Kamis (1/10). Djokovic menang 6-3, 6: 


nang. "Saya selama ini tidak ter- 
lalu dikenal karena 
bagus di s 

jauh ini di turnamen ini, 
ng pekan lalu, servi 


bagus, 

'grati: a juga menjadi lebih 
per diri melalui laga yang 
satu laga yang lain,” tutur 
Djokovic, 

Laga pertama 


a bertal 

s itu menunjukkan dia 
terlalu kuat bagi lawannya, Ale- 
xandr Dolgopolov, Murray me- 
nekuk petenis Ukraina itu, 6-2, 


6-2, hanya dalam 57 menit. 
Pada dua partai pertama, Mur- 


AP P/MARK RALSTON 


van Feliciano Lopez (Spanyol) 


ray tidak mengayunkan raketnya, 
Ta mendapat hye pada putaran 
pertama, Ta juga "terpaksa meng- 
anggur” pada putaran kedua ka- 
rena lawannya, Florian Mayer, 
mengundurkan diri. Mayer mun- 
dur karena cedera tulang rusuk 
(bukan Murray yang mundur se- 
perti diber Kamis, 1/10). 
Pada perebutan perempat final 
sebelumnya, unggulan kelima 
asal Perancis, Jo Wilfried Tso- 
nga, menunjukkan permainan 
yang makin berkembang, Ta me- 
lanjutkan kegigihannya sejak di 
China Terbuka, pekan lalu, yang 
membawanya ke final. Tsonga 
melesakkan Il saat me- 
nekuk Marcos Baghdatis (Sip- 
rus), 6-2, 7-6 (7/2). Ia pun siap 
menantang Tomas Berdyeh pada 
perempat final. 
(REUTERS/AFP/IVV) 


Kartrid 
harga rendah 


Rp99,000' 


Make it matter. 


Cetak banyak 
1500? halaman 


Cetak Lebih Banyak, Hemat, dan Praktis. 


Sistem Manajemen Tinta revolusioner HP menghasilkan hingga 1500? halaman berkualitas HP, tanpa resiko kertas 
macet atau tinta tersumbat. Semuanya hanya dengan satu kartrid seharga Rp99,000' dilengkapi dengan garansi ganti 
unit selama 3 tahun. Untuk mencetak sesuatu yang berarti bagi Anda, pilih sistem cetak HP Deskjet Ink Advantage. 


www.hp.com/id/inkadvantage 


« Dapatkan Tas Laptop Cantik untuk pembelian produk DJ IA 2020hc / DJ IA 2520 hc.“ 


“« Setiap pembelian tipe printer Ink Advantage K110a dapatkan GRATIS tinta 704 black." 


“ Syarat dan ketentuan berlaku, hadiah dapat diklaim dengan cara mengirimkan SMS ke 9333. Untuk info lebih lanjut, 
lihat instruksi di dalam dus printer atau hubungi 021-7806878. 


Sistem Cetak 


HP Deskjet Ink Advantage. 


printer@hp.com (eos 5. @nanyatpuntukku 


Hemat, dan 
Praktis. 


Cetak Lebih Banyak, 


Jakarta (021) Dua | Comp 6128258, HP Store By IT Galeri 75921230/31, Erastore 3502639, www.bhinneka.com 4229555, HP Store By Sinar Mulia Sukses Makmur 5763131, Softlink 6125735, Utama System 6008192, Indo Bhakti Utama 
6126183/30004905, Aless Computer 62307561/62, Dunia Mas Computer 5710875/72795704/7235575, Ascom Net 62302821/2791, Teguh Komputama 6121440, Multicasa 6393433, Duta Metrix 6128626, MCC Computer 62302374, Computer Express 
6127628, Diginet 70398885, Gracindo 70227233 Bogor (0251) Zoom Computer 7540292 Semarang (024) Multi Casa Semarang 3519925, Visicom 3582005, Tri Tunggal 8418025 Salatiga (0298) Aston 326431 Surabaya (031) Surya Cakra 6017345, 
Multi Sarana Computer 5035885, Multi Star Electronics 5687050, Halim Computer 5481217, Gading Murni 5353205/8281992, Andro IT 81430959/5355352, Dexacom 5315959, Hartono Elektronika 7321212 Malang (0341) Andro IT 559242 

Medan (061) Inti Sanho Utama Teknologi 7330800, Intikom 4518658, PT Logikreasi Utama 4566811, Primajaya Technology 7369900 Makassar (0411) HnD Komputama 3620999 


7 Harga kartrid HP 46 yang disarankan HP harga dapat berubah sewaktu-waktu ? Jumlah halaman hasi ISO untuk kartrid HP 46 masing-masing Hitam dan Trl-Warna untuk penggunaan terus-menerus. Untuk info lanjut, kunjungi www-hp.com/go/learnaboutsupplles 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DAN AGENDA 


TENIS 


Radek Stepanek (CZE) vs John Isner 
(USA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 


TURNAMEN SHANGHAI MASTERS. 
Babak ketiga, Kamis (11/10) 


BALAP SEPEDA 


Tomas Berdych (CZE) vs Sam Guerray 
(USA) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4 


TOUR OF BELJING 


Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Marcos 
Baghdatis (CVP) 6-2, 7-6 (7/2) 

Novak Djokovic (SRB) vs Feliciano Lopez: 
ESP) 6-3, 6-3 

Andy Murray (GBR) vs Alexandr 
Dolgopolov (UKR) 6-2, 6-2 


Etape ketiga, Kamis (11/10) 


1. Francesco Gavazzi (ITA/Astana Pro 
Team) 4 jam 5 menit 8 detik 


2. Daniel Martin (IRI/Garmin-Sharp) 


catatan waktu sama 


3. Edvald Boasson-Hagen (NOR/Sky 


Roy Hodgson 

Pertandingan terakhir Inggi 
11/9/2012 

Inggris 1-1 (0-1) Ukraina 
7/9/2012 

Moldova 0-5 (0-3) Inggris 


P. GETIY IMAGRS/ALEK LIVRSEY 


KUALIFIKASI PIALA DUNIA 
13 Oktober 2012 


Stadion: 


Wasit: 


Ukraina 


Gediminas Mazeika (Lituania) 


MAIN MENANG DRAW KALAH GOL 


Pukul 02.00 dini hari WIB 


Wembley, London, Inggris 


Pertandingan terakhir 
San Marino 


12/9/2012 
an Marino 0-6 (0-2)Montanegra 


NILAI 


San Marino 
Moldova g 0 0-7 
Sumber: Fifa.com 
DICKYANDRI 


Menang Sebelum Laga 


Prandelli Melanjutkan Peremajaan Skuad ”Azzurri” 


LONDON, KAMIS — Inggris bi 


sa dikatakan sudah 


menang sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 
melawan San Marino di Stadion Wembley, Sabtu 
(43/10) dini hari WIB. Tim ”Tiga Singa” dua kali 
mengoyak San Marino, 6-0 dan 7-1, dalam dua laga 
terakhir. San Marino hampir mustahil menang, 


Inggris seharusnya bisa me- 
nang mudah meski tanpa Frank 
Lampard yang cedera dan Steven 
Gerrard yang menjalani larangan 
bertanding 'akibat kartu merah 
saat ditahan Ukraina, 1-1. San 
Marino di atas kertas bukan tan- 
dingan Inggris yang diperkuat 
oleh pemain-pemain kelas dunia 
dengan pengalaman menjalani 
pertandingan penuh tekanan. 

San Marino hanya memiliki 
satu pemain yang bermain di 
(esional, yaitu Mir- 
:zi. Pemain klub Rimini di 
si tiga Ttalia itu akan menjadi 
andalan pertahanan San Marino 
meredam Wayne Rooney. 

Tim nasional San Marino tidak 
pernah memenangi pertanding- 


an kualifikasi Piala Dunia. Sa- 
tu-satunya kemenangan mereka 
dalam 22 tahun adalah dalam 
persahabatan melawan Liechten- 
stein pada 2004. Mereka juga 
kebobolan 30 gol dalam enam 
pertandingan terakhir. 

San Marino kini di peringkat 
kedua dari bawah dalam pering- 
kat FTFA, memiliki poin nol sama 
dengan Bhutan serta Kepulauan 
Turks dan Caicos. Adapun Ing- 
gris di peringkat kelima dunia. 

"Sudah pasti ini sesuatu yang 
mustahil bagi kami mengingat 
perbedaan tingkat keterampilan. 
Namun, kami sudah terbiasa de- 
ngan pertandingan seperti ini," 
ujar Pelatih San Marino Giam- 
paolo Maz: 


Mazza mengatakan akan sa- 
ngat sulit menang di Wembley 
yang akan dipadati sekitar 90000 
pendukung Inggris. Jumlah su- 
porter tuan rumah itu hampir 
tiga kali populas 
yang hanya 32.000 jiwa. 

”Kami semua hanya akan me- 
menuhi sepertiga stadion. Dan 
hanya 100 pendukung kami yang 
akan berada di stadion. Itu pun 
sudah rekor dalam pertandingan 
tandang,” ujar M. 

Pelatih Inggris Roy Hodgson 
akan menjadikan pertandingan 
ini untuk menguji lini pertahan- 
an tanpa John Terry dan Ryan 
Bertrand. 'Hodgson mungkin 
akan menurunkan Phil Jagielka, 
Joleon Lescott, Gary Cahill, 
dan Ryan Shawceross di lini be- 
lakang, 

Uji coba pertahanan ini sangat 
penting bagi Inggris yang akan 
menantang Polandia, Rabu pe- 
kan depan. Kemenangan atas San 
Marino juga krusial untuk me- 
ninggalkan Montenegro dan Po- 
landia yang sama-sama mengan- 
tongi empat poin di Grup H. 


Skuad muda Italia 

Di Grup B, Italia meneruskan 
peremajaan skuad saat bertan- 
dang ke markas Armenia. Pelatih 
Cesare Prandelli memanggil se- 
jumlah pemain muda seperti 
Mattia Destro, Marco Verratti, 
Mario Balotelli, Stephan El Shaa- 
rawy, Sebastian Giovinco, Pablo 
Osvaldo. Pemain bertahan Zenit 
St Petersburg, Domenico Cris- 
cito, juga dipanggil bersama bek 
Inter Milan, Andrea Ranocchia. 

"Pemain muda adalah masa 
depan, dan kami fokus pada me- 
reka," tegas Prandelli. 

Pertandingan ini juga menjadi 
pemanasan penting bagi " 
ri” sebelum menjamu tim "Dina- 
mit” Denmark di Milan pada Ra- 
bu pekan depan, Prandelli belum 
menemukan konsistensi perma- 
inan skuad muda talia yang akan 
menjadi tulang punggung jika lo- 
los ke Piala Dunia 2014. 

Kualitas permainan skuad mu- 
da Ttalia ini masih di bawah per- 
forma tim Azzurri yang mencapai 
final Piala Eropa 2012, 
ERS/AFP/AP/ANG) 


TIM NASIONAL 


Melawan Vietnam Harus Lebih Sabar 


JAKARTA, KOMPAS — Uji 
coba melawan Vietnam di Hanoi 
pada 16 Oktober akan menjadi 
ujian organisasi permainan dan 
mental pemain tim Indonesia. 
Tim "Garuda" harus bermain le- 
bih sabar dalam menyerang dan 
disiplin dalam transisi dari me- 
nyerang ke bertahan. 

Permainan kolektif dan kedi- 
siplinan menjalankan strategi pe- 
latih menjadi kunci meredam 
permainan Vietnam, yang cepat 
dan agresif menekan lawan saat 
kehilangan bola. Vietnam akan 
lebih berbahaya saat tampil di 
kandang dibandingkan saat me- 
nahan Indonesia, 0-0, di Stadion 


Gelora Bung Tomo, Surabaya, pa- 
da 15 September, Sayap serang 
Pham Thanh Luong yang me- 
ngesankan di SEA Games 2011 
akan kembali menjadi penggedor 
pertahanan Indonesia, 

”Mereka selalu melakukan 
pressing, sangat cepat saat me- 
nyerang, dan kompak. Kita harus 
lebih cepat dalam transisi. Kalau 
terlambat, akan sangat berbaha- 
ya, Karena itu, di Vietnam nanti 
kita harus bermain lebih sabar,” 
ujar Taufik, gelandang tim Ga- 
ruda, Kamis (11/10). 

Pemain klub Persebaya Sura- 
baya itu menilai, kesabaran 
membangun permainan sangat 


penting karena Vietnam juga 
bertahan sangat disiplin, Di Sura- 
baya, gempuran bertubi-tubi ke 
arca pertahanan Vietnam tidak 
membuahkan gol. 


Urgensi transisi 


Pelatih tim nasional Indonesia 
Nil Maizar mengakui, transisi 
permainan dari menyerang ke 
bertahan dan bertahan ke me- 
nyerang sangat penting. Vietnam 
akan bermain lebih agresif saat 
bermain di kandang dan mem- 
butuhkan transisi yang baik. 

"Saat di Surabaya, mereka 
mengandalkan serangan balik. 
Saat di kandang, saya kira mereka 


akan lebih menyerang,” ujar Nil. 

Mengenai transisi permainan, 
Nil menilai ada aikan. Pe- 
matangan trans digenjot 
dalam empat hari terakhir. 

Mengenai 11 pemain yang akan 
turun pertama, Nil belum mem- 
beberkan. Namun, skuad inti di- 
perkirakan tak jauh berbeda dari 
sejumlah uji coba sebelumnya. 

Taufik dan Vendry Mofu yang 
memiliki VO2 Max 60, tertinggi 
dalam skuad tim nasional, mung- 
kin akan kembali berduet di lini 
tengah. Nil kemungkinan akan 
menjajal duet Irfan Bachdim dan 
pemain PSM Makassar, M Rah- 
mad, di lini depan. (ANG) 


PRA-PIALA DUNIA 


Progycling) sama Klasemen umum setelah etape ketiga: Tinkoff Bank) beda 56 detik Irlandia” vs Jerman Bolivia vs Peru 
4. Rinaldo Nocentini (ITA/AG2R La 1, Tony Martin (GER/Omega Pharma- 9, Rui Alberto Costa (POR/Movistar Serbia Ns Belgia Argentina vs Uruguay 
Mondiale) sama OvickStep) 9 jam 35 menit 52 detik Team) beda 1 menit Macedonia vs Kroasia 
5, Rui Alberto Costa (POR/Movistar 2. Francesco Gavazzi (ITA/Astana Pro 10, Tim Wellens (BEL/Lotto-Belisol Belanda — vs Andorra Klasemen sementara 
Team) sama Team) beda 40 detik lebih tambat Team) beda 1 menit Turki Vs Romania Zona Amerika Selatan 
6. Tom Jelte Slagter (NED/Rabobank 5 pa aa Swiss — vs Norwegia 
Coding Team sama Be RKA SEPAK BOLA Slovenia vs Siprus Inentna 7471 59 U 
7. tros Capecchi (ITA/Li Procyling) beda 52 detik RUAMEKASIPALADUTA IA Bulgaria VS Denmark Kolombia 2412 Ye 3 
Cannondale) sama 5. Eros Capecchi (ITA/Liguigas Armenia vs Italia Ekuador TE DIN PE 
8. Moreno Moser (ITA/Liguigas- Cannondale) beda 52 detik Zona Eropa Estonia — vs Hongaria Urugua, 783431 bill D 
Cannondale) sama G, Rinaldo Nocentini (ITA/AG2R Ta Pertandingan Jumat (12/10) Kazakhstan vs Austria Gile 1403 23 
9. Mathias Frank (SUI/BMC Racing Mondiale) bada 56 detik Kepulauan Faroe vs Swedia Venezuela 8 3 2 3 748 Il 
—Team)sama ————————— 7. Tomasz Marczynski (POL/Vacansoleil- Ceko vs Malta Zona Amerika Selatan Paru 7214 33 7 
10, Daniele Pietropolli (ITA/Lampre-ISD) DCM Procycling) beda 56 detik Albania Vs Eslandia Kolombia vs Paraguay Bolivia TA 1» 12 4 
sama 8. Rafal Majka (POL/Team Saxo Bank- Wales vs Skotlandia Ekuador — vs Cile Paraguay 711 5 514 4 


Penyegaran Capello di "Beruang Merah” 


opularitas dan nama besar 
P pemain bukan jaminan 

bagi seorang Fabio Capel- 
lo. Pelatih kawakan yang kini 
dipercaya melatih tim nasional 
Rusia untuk Piala Dunia 2014 
itu lebih memilih membentuk 
para pemain muda dan me- 
minggirkan sejumlah pemain 
senior yang kebugarannya me- 
ragukan atau memiliki masalah 
lain. 

Andrey Arshavin, kapten tim 
Rusia pada 2006 dan kemudian 
terus berlanjut sejak 2009, 
akhirnya didepak Capello dari 
tim nasional. Komentar Arsha- 
vin yang menyakiti hati publik 
sepak bola Rusia menjadi per- 
timbangan penting bagi Capello 
untuk tidak memasukkannya ke 
daftar 24 pemain yang disiapkan 
menghadapi pertandingan kua- 
lifikasi melawan Portugal dan 
Azerbaijan di Moskwa, akhir bu- 
lan ini, 

”Saya sudah katakan bahwa 
Jans adalah komponen penting 
dan kami mengharapkan du- 
kungan mereka," ujar mantan 
pelatih tim nasional Inggris itu. 

Pelatih asal Italia itu juga 
menyingkirkan penyerang yang 
kini bermain di klub Reading, 
Pavel Pogrebnyak, dan memang- 
gil pemain berusia 22 tahun 
yang tengah menanjak, Maxim 
Grigoriev dari klub Lokomotiv 
Moskwa, untuk meningkatkan 
ketajaman tim. 

Mantan pemain sayap Chel- 


Makhachkala, pun tidak dilirik. 
Begitu juga pemain veteran 
Konstantin Zyryanov dari klub 
Zenit St Petersburg, langsung 
dia coret dan diganti dengan pe- 


| 


Saya sudah katakan 
bahwa fans adalah 
komponen penting dan 
kami mengharapkan 
dukungan mereka. 
Fabio Capello 


main Lokomotiv Moskwa, Dmi- 
try Tarasov. 

"Para pemain di pasukan tim 
onal adalah yang terbaik pa- 
da saat ini,” ujar Capello saat 
ditanya mengenai Pogrebnyak. 

Capello lebih memilih Artem 
Dzyuba dari Spartak Moskwa 
karena melihat peluang dia un- 
tuk berkembang sebagai pemain 
jauh lebih besar ketimbang Pog- 
rebnyak. "Saya sudah membuat 
pilihan, yaitu mengambil Dayu- 
ba, karena saya nilai dia bisa 
beradaptasi dengan berbagai pi- 
lihan serangan,” tegasi seper- 
ti dikutip Ria Novos 

Langkah Capello sesungguh- 
nya bukanlah hal yang menge- 
jutkan, Ketika menjadi pelatih 
tim nasional Inggris pun Capel- 
lo tanpa ragu tidak memasuk- 
kan pesepak bola Inggris paling 
sohor, David Beckham, dalam 
tim nasional asuhannya. Ketika 
itu dia menegaskan, Beckham 
sudah terlalu tua untuk terga- 
bung di timnya. 

Pengalaman panjang melatih 
sejumlah klub di Italia, Spanyol, 
dan Inggris membuat Capello 


sangat meyakini bahwa sepak 
bola adalah permainan yang 
membutuhkan ketahanan fisik 
prima. 


Kesatupaduan tim 


Capello juga mengembangkan 
tipe permainan tim yang mam- 
pu bergerak cepat, baik dalam 
menyerang maupun bertahan. 
Oleh karena itu, pemain yang 
kondisi fisiknya telah jauh 
menurun bukanlah pilihan ba- 
ginya meskipun mungkin pema- 
in itu memiliki keistimewaan 
tertentu, 

Salah satu ukuran Capello 
adalah frekuensi seseorang ber- 
main di klubnya. Semakin ja- 
rang si pemain dimainkan, maka 
itu petunjuk yang cukup me- 
ngenai kemampuan pemain ter- 
sebut 

Capello juga adalah pelatih 
yang menjadikan kesatupaduan 
tim sebagai kunci bagi tim. Oleh 
karena itulah pemain yang ma- 
lah menjadi "gangguan" di 
tim pasti akan dia singkirkan. 
Pemain yang tidak mampu ber- 
gerak cepat karena staminanya 
kedodoran jelas akan meng- 
ganggu pergerakan tim secara 
keseluruhan. 

Penampilan tim Rusia di ba- 
wah Capello sejauh ini tidak 
mengecewakan, dengan antara 
lain menang 4-0 atas Israel dan 
2-0 Irlandia Utara. 
"Enam poin dan enam gol da- 
lam dua laga, itu bagus sekali. 
Namun, jelas itu tidak cukup,” 
ujarnya. 

Kesuksesan Capello juga tak 
terlepas dari ketegasan federasi 
sepak bola Rusia untuk mem- 
berikan kewenangan penuh ke- 
padanya. (AFP/REUTERS/OKI) 


Further Information, contact : 


Jl. Boulevard Timur Blok NE 1 No. 40 


AN EC 


CENTER FOR AMERICAN EDUCATION 


U.S. UNIVERSITY & COLLEGE FAIR 


Enter TOP U.S. University through Community College & Pathway Programs 


Thousands of students have been successfully transferred to top universities like 
UCLA, UC Berkeley, USC, Purdue University, Cornell University, 
University of Washington, Boston University, et 


AEC members: 
@anindo 


Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - Indonesia. MY Ns 2411 


(@ 14244218, 458 584 76 


Intertink 


cascgp (GJinfoosekolahdiamerika.com 


“f America Education Consortium 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“Saturday, 


October 13 


Le Meridien Hotel 
Jakarta | K 
12:00 - 18:00 pm 


“Sunday, 
October 14 


Harris Hotel 
lapa Gading - Jakarta 
12:00 - 18:00 pm 


Inviting High School and University Students. 
Bring your academic transcripts for counseling & Application 


The best 
dual core 


music phone 


LCD 22” 


IhTGC Sensation" xE 


ni. 


DVD Player 


Lgnt Edition 


IhTc besire vc 


» ? | K' 
P “uda 


HTC best selling 


| Periode s/d 31 Oktober 2012 


Menangkan hadiah langsung untuk 
setiap pembelian HTC Anda !" 


Jnbodiutalak: BB EXPERT /PT. MY RASCH INDONESIA, Ruko Roxy Mas Blok D1 No43 | CASPER CELLULAR, ITC 
Cempaka Mas Lt. 4 Blok L No. 958 | GRAHA CELLULAR, ITC Cempaka Mas Lt, 4 Blok L No, 1023 | HONEY PHONE, ITC 
Roxy Mas Lt. Dasar No. 138 | SAVER PHONE, ITC Roxy Mas Lt. Dasar No.47 | VIP MOBILE PHONE. ITC Roxy Mas Lt. Dasar 
No, 7 | VICTORINDO, Mal Puri Indah Lt, 1 No,144 8 | LIA STAR CELLULAR, ITC Depok Lt, 3 No. 146 | MRC PHONE 
KARAWACI, Lippo Supermall Karawaci Lt. UG F3/3-3A | Wandung: ECERAN SHOP, Gedung BEC Jl Purnawarman 13-15 
Lt LU Blok F3 | GADTORADE, Gedung BEC Jl. Purnawarman Lt LU HIS | Semarang: ICON, Pandanaran No.62 | 
Surabaya: APOLLO, Jalan Ngiden Intan Timur 16 Blok A10-15 | fogjakarta: BE SMART, Plaza Ambarukmo Lt. LG Kav 
23-26 | GADGET STORE, Plaza Ambarukmo Lt. LG A15 | HANS'D PHONE, Ramai Mall Lantai 1 No. C17 (PARADISE, 
Jogjatronik Mall Lt. LG No.26A | Manado: SMARTPOCKET, Mantos Handphone Centre 136 - 37 | Metaram: ISTANA 


GADGET, Mataram Mall Lantai Dasar 


" Syarat & ketentuan berlaku 
“" Tidak Berlaku di Medan 


Free SP Axis hanya berlaku untuk model Sensation XE 


ntc 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


Oo 


Makanan 
Mentah 


etertarikannya pada makanan mentah (raw food) 
membuat Sophie Navita (36) berburu ilmu me- 
masak sampai ke Amerika Serikat. Selama satu 
bulan sejak Agustus, Sophie ikut sekolah me- 
masak bersertifikat di Living Light Culinary In- 
stitute, Fort Bragg, California, AS. 


Dengan mengantongi sertifikat dari sekolah 
memasak terkenal tersebut, kini ibu du 
ini bergelar chef raw food. "Sebelumnya 
merasa kok cuma begini-begini saja. $: 
e-book raw food, komunitas internet, kursus 
online semua sudah saya ikuti. Makanya 
ketika tahu ada sekolah raw food aku lang- 
sung berniat menabung untuk bisa ke 
sana,” cerita Sophie. 

lak tanggung-tanggung, Sophie 
mengajak suami 
nya ke California. "Seru ba- 
nget. Sekolah dari hari 
Senin sampai Minggu 
dengan jadwal yang 

padat. Kalau 
yuran ha- 
s, aku lang- 
sung lari ke 
toko terdekat 


ri penya- 
ji Pongki 
ta ini. 
Meski 

kolah, 


Sophie selalu me- | Filipina-Hawaii tidakkebe- 
nyempatkan diri membuat ratan disebut berwajah Jawa. — WS 13 OKTOBER 2012 
akan yang sehat bagi "Justru karena w: mirip 


iknya, Dia kini mem- 


ni). Ada pula cheese cake 
yang dibuat dari sayuran 

dan tanpa dimasak. mm... 
mau buka restoran raw food ju- 
ga nih, Sophie? (SIE) , 


KOMPAS /RADITYA HELADUMI 


yUK 
»bUK 


enggiat gerakan antikorupsi Teten 


Di Belakang Layar 
Masduki (49) memilih berada di 


Psi layar dalam memperju- 


angkan pemberantasan korupsi. Teten 
yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal 
Transparansi Internasional Indonesia 
(TII) merasa sudah harus ada re- 
generasi penggiat antikorupsi. 
'Saya memang terus menghi- 
dupkan 


TII bekerja sama dengan Random Ha- 
cks of Kindness (RHoK) untuk mem- 
perluas jaringan lintas sektoral dan solusi 
teknologi untuk menjawab persoalan s0- 
sial. Salah satu yang dibuat oleh kedua 
pihak itu adalah aplikasi antikorupsi. 
Kerja sama itu dibahas dalam per- 
temuan hacker dan pekerja so- 
sial dari seluruh dunia, yang 
dinamakan Hackathon, akhir 


gerakan antikorupsi, 
arlah teman-teman yang 
ida regenerasi. 


ANSIL 


Pipoaa Anak 
awuran dan saling serang antarpelajar membuat anggota DPR Ingrid 
| Kansil (35) prihatin dan ikut mencari solusinya. "Aku sekolah SMA di 
Cianjur. Kalau di sana tidak ada tawuran,” tutur Ingrid yang se- 
belumnya dikenal sebagai model iklan dan pemain sinetron itu, pekan lalu. 
Ia berpikir untuk membuat program seniman masuk sekolah. "Makna 
seniman itu luas, ada pelukis, penyanyi, dan seniman tradisi yang sering 
kurang mendapat perhatian,” katanya. Dengan program itu ia berharap selain 
belajar dan melestarikan seni budaya, para pel- 
ajar juga mendapat kesibukan yang me- 
nyenangkan. 
“Bila ada kegiatan menyenangkan semoga. 
para remaja yang butuh penyaluran eni 


PR. 


sangat dinami: 
tohnya, pa 
mecahkan — persoalan 
melalui — pendekatan 

ICT (information com- 
munication and tech- 
nology) ini,” ujar dia. 
(SIE) 


rapannya, dengan teman-teman 
yang lebih muda geral 
lebih meluas. Saya di be- 
lakang layar m 
ungkap Teten yang 
juga salah satu pen- 
diri Indonesia 
Corruption 
Watch (ICW). 


itu tak sempat kongkow lalu tawuran,” ujar 
istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Me- 
nengah Syarifuddin Hasan tersebut. 

Memberikan kesibukan kepada anak 
juga ia lakukan kepada putrinya, Zi 
ankha, siswa kelas V SD. “Dia les 
piano dan bah: ang memang ia 
sukai. Kami, orangtuanya, sibuk, 
dia juga punya kesibukan," je- 
lasnya. 

Ingrid juga berupaya melin- 
dungi Ziankha dari pengaruh bu- 
ruk teknologi. Misalnya dengan 
memasang password di komputer 
dan gadget sehingga dia tak sem- 
barang membuka situs. 

"Semula dia protes, tetapi kami 
harus konsisten, Toh itu untuk 
melindungi dia” imbuhnya. 


hacker yang me- 


KOMPAS/NASRULLAH NAKA 


Musisi AS, Wajah Jawa 


hael Paulo adalah saxophonist terkenal asal Amerika Serikat, tetapi wajahnya 


" (TRI) 
di Yovakarta untuk konser Permata Bank-UGM KOMPAS/MMDINYA HELAHUMI 
: n David Benoit, 
aulo, Ketika naik 
« Dasayung pun Dian y acara sambil berseloroh 
mengatakan Paulo berasal dari Bantul dan doyan gudeg. 
Ribuan penonton yang memadati arena konser pun 
tertawa dan memberi tepuk tangan panjang buat "Mas 
Paulo”, Paulo menjawab sambutan pe- 


nonton dengan permainan Pa 


TAHUKAH ANDA? 
LAPISAN MINERAL GIGI 
KINI BISA 


DIBENTUK 
KEMBALI 


TUNGGU INOVASINYA 


saksofon yang mantap. 
Dia beradu tangkas 4 
dengan Benoit di 
hampir semua la- 
gu yang dimain- 
kan dalam koi 
malam itu. 
Paulo yang berdarah 


Tuan, 


ind 


orang Jaw ik main oleh 
David Benoit di Yogyakarta ha-ha.,,” 
kata Paulo, 

Di ujung konser, Paulo berterima kasih 
dan pamitan kepada ribuan penonton de- 
ngan bahasa Jawa. "Matur nuwun, sugeng 
ndalu (terima kasih, selamat malam)," kata 
Paulo yang pernah berkolaborasi dengan 
hampir semua legenda jazz dunia. 


Sami-sami Mas Paulo! (BSW) Ke 


Telesindo Shop 


LED TV 32” Samsung 


Samsung Champ Duos, Samsung Eider, dan Shopping Voucher 


120 T20M T20K 


T20S 


bu 250”: 


“Syarat dan ketentuan berlaku 
BNI @wgca bii 


Dapatkan di Telesindo Shop 
ag yong 450 64822, Put Vi 
Mata Semwnggi (024) 300 0133: 
(MAL. Sigi Ina (021) BO 406 
Ira (ALL) MA 3NIA2, Ceri 


CALL /021-6007878 
NOw 1021 3838 


www.telesindoshop.com 


1279 "279 “350- 


Bicimenuca mandiri citibank nsbceo 


2 


Buat (D2) 368 01390, Acer Mah (024) ATA BIA Msi 

san (OZ1) 870 30486, 
Ime (ARA) ATT 2809. CBO Cheng (O2AI TIA A08O, Mali Cira Kie 
0 (GRI) 857 B0838. WIC Serpong (021) BAL BIPA, TELAOMSUL LV Utram Muka Kurengan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


t:phsne 


Nikmati Penawaran Spesial Harga Kamar 
Diskon 504 di hari kerja dan 2546 di akhir pekan 


Manjakan citarasa Anda di The 18th Restaurant & Lounge disertai 
keindahan panorama Bandung dengan diskon istimewa 1596 


Dapatkan keistimewaan eksklusif lainnya 

» Diskon 15W-untuk makanan dan minuman (non alcohol) 

» Free upgrade ke'layanan Premier Club & The Club Lounge access" 
« Diskon 1596 untuk perawatan Spa" 

« Diskon 33 untuk keanggotaan Spa & Gym” 

« Diskon 158, untuk penggunaan Jewel Box Private Lounge 


time to connect 


Neck Strap « Diskon 10 untuk meeting-incentive-convention -exhibitian/event di The Grand Ballroom 
dan Kartu dan The Trans Convention Centre" 
Perdana As 


"Hunya mntuk pemepa 
Syarat & kesentuun berlaku 


ortu kreslit MegafFirst Infimite 


UOB permata 


(GRI) I80OLSE, Tang Cny LA) 300 01308. Marga Cry (021) TAB TOL. Mu Ciputra (B1) BEN 1909, sk M (021) 309 01306 
ta Ci (OA) 291 3007. Mi 
meli Dun (OLBA) A30 0307, Pendek Gede 


Omar Meet (0211 G1 


(021) 


KOMPAS omar, 12 OKTOBER 2012 F OKUS 


, Kantin Sehat Jajan, Enggak 
Bebas Plastik uas Sekadar Makan mn.ze 


33 


Kurikulum: Memanusiawikan 
Anak Manusia nasa 


PENDIDIKAN FORMAL 


Mengubah Kurikulum: 
Substansi atau Proses? 


Perubahan atau pergantian kurikulum dalam sejarah 
Indonesia merdeka, sembilan kurikulum, sejak 
Rencana Pembelajaran tahun 1947 hingga Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, selalu 
didasarkan atas argumentasi dan alasan ilmiah. Pun 


kental dengan kepentingan politis di zamannya, 
Politik sebagai panglima di zaman Orde Lama, 
sosial-ekonomi di zaman Orde Baru. Lantas, di 
zaman reformasi apa? Globalisasi, korupsi, 


penegakan hukum? 


OLEH ST SULARTO 


” epentingan po- 
litis dan tuntut- 
an perkembang- 
an zaman men- 

jadi alasan uta- 

ma perubahan — kurikulum, 

Tetapi, selalu dilupakan kondisi 

kemajemukan In- 

a, persiapan sekolah, dan 

kesiapan guru. Jadi, perubahan 

kurikulum menyangkut substan- 
si atau sekadar prose: 
Artikel Wakil Presiden Boe- 

diono (Kompas, 27 Agustus 2012) 

berjudul "Pendidikan — Kunci 

Pembangunan” tampaknya me- 

macu segera diadakan pergantian 

kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah. Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan Balitbang Kemente- 

rian Pendidikan dan Kebudayaan 

sudah terus-menerus memantau 
kurikulum, memang. Tetapi, be- 
gitu ada pernyataan publik dari 

Boediono—yang disampaikan ti- 

dak dalam pidato resmi tetapi 

lewat artikel—kemudian muncul 
keterangan pers Mendikbud Mo- 
hammad Nuh tentang rencana 
pemerintah mengganti Kuriku- 
lum 2006. Dibentuk dua tim yang 
terdiri dari aparat Kemendikbud 
dan sejumlah tokoh—satu untuk 
pendidikan dasar dan menengah, 
tim lain pendidikan tinggi. 
Kalimat kunci Boediono: pen- 
didikan Indonesia tidak punya 
konsepsi yang jelas mengenai 


substansi pendidikan. Akibatnya, 
terjadi kecenderungan mema- 
sukkan apa 
penting. Terj 


ja yang dianggap 
di beban berlebih- 
ak didik, dan tidak 
anak didik men- 
a apa yang diperlukan. 
Substansi pendidikan perlu di- 
bakukan. Rumusannya harus 
mengacu dan diturunkan dari 
konsepsi yang jelas mengenai ba- 
gaimana kemajuan bangsa akan 
dikembangkan dan apa peranan 
pendidikan di dalamnya. 

Sebagai bagian dari proses per- 
ubahan kurikulum, perlu dila- 
kukan riset mendalam, tidak se- 
kadar argumentasi ilmiah, tetapi 
didasarkan kondisi di la- 
. Tanpa itu akan t 


tujuh orang ahli di belakang meja 
birokrasi. 


KEBIJAKAN GURU 


Yang membebaskan 

Persyaratan utama setiap pei 
baikan kurikulum ialah haru: 
tia pada fokus pendidikan, yakni 
pembelajaran anak didik (Anita 
Lie, Kompas, 18 September 2012). 
Meminjam istilah Mangunwija- 
ya, pendidikan itu harus mem- 
bebaskan. Kebebasan itu hak 
asasi, jadi pendidikan harus hu- 
manis, yang pernah dirumuskan 
oleh Drijarkara sebagai hum: 

si. Menjadi human-manu: 
aratnya tidak hanya te- 
rampil, tetapi juga sosial dan ber- 
akhlak, rumusan yang sebenar- 
nya sudah tepat diberikan oleh 
praksis pendidikan INS Kayu- 
tanam ataupun Taman Siswa. Ja- 
ngan sampai pendidikan yang 
terlalu menekankan kognis 
nafikan hasil didik yang terampil, 
berpengetahuan, tetapi kebli- 
nger. 

Ketika praksis pendidikan di- 
rasa terlalu berat-dengan ba- 
nyaknya titipan sebagai akibat 
tidak adanya kejelasan substan- 
si—pengurangan jumlah mata 
pelajaran dilihat sebagai jalan ke- 
luar, Rencana penggabungan b: 
berapa mata pelajaran pendi 
an dasar-menengah dari 6-14 jam 
menjadi sekitar 7 jam perlu alas- 
an yang jelas. Sebab, setiap mata 
pelajaran niscaya ada dasar dan 
tujuan, plus bagaimana diprak- 
siskan. 

Perkembangan zaman serba 
cepat—terutama anak generasi Z 
yang akrab dengan internet, 
Facebook, dan Twitter yang 
membuat sekolah cuma salah sa- 
tu sumber informasi—menuntut 
anak didik yang mampu berpikir 
kritis dan mengambil keputusan. 
Kurikulum praksis pendi- 
dikan harus bisa mendukungnya. 
Diperlukan satu suasana kebe- 
basan dalam belajar, juga kebe- 
basan membuat kurikulum de- 
ngan guru sebagai salah satu 
sumber pengetahuan. 

Ujian nasional tidak perlu? 
Tentu saja perlu, tetapi bukan 
satu-satunya ukuran. Maklum, 
harus dipertimbangkan faktor 
budaya, geografis, 
sarana sekolah. 
satu kurikulum yang 
berlaku nasional? Harus ada satu 
kurikulum dasar, memang! Ha- 


KOMPAS/IWAN SEIIYAWAN 


Siswa-siswi SMA Pembangunan Jaya mendemonstrasikan mobil /un-kart karya mereka di halaman Universitas Pembangunan Jaya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, 
Senin (8/9). Mereka mengembangkan pembuatan mobil /un-kart bermesin 2 tak dan 4 tak serta mobil bermesin pemarut kelapa dengan bahan bakar elpiji. 


rus ada ujian nasional, memang! 
Tetapi, hendaknya kurikulum 
dan ujian nasional itu hanya 
memberikan dasar-di pokok 
dan selanjutnya setiap wilayah, 
bahkan setiap sekolah, dipei 
lakan untuk mengembangkan, 
kasarnya membuat kurikulum 
sendiri. Ujian nasional diperlu- 
kan sebab merupakan represen- 
tasi dari realitas kesatuan se- 
hingga tidak ada warga negara 
kelas satu dan warga negara kelas 
dua. 

Dengan kurikulum sebagai 
panduan dasar, praksis pendi- 
dikannya diterjemahkan sebagai 
berikut. Pendidikan anak usia di- 
ni (PAUD) adalah arena bermain, 
jenjang SD membangun sikap, 
SMP mengembangkan keteram- 
pilan di samping sikap, SMA 
membangun pengetahuan. 


Syarat pendukung 
Kurikulum memang inti pen- 
didikan, tetapi bukan s 
nya. Agar arah bisa jalan, perlu 
dipenuhi sejumlah syarat pen- 
dukung. Yang dipenuhi dalam 
mulai dari dasar dan tu- 
i, pengaturan, dan evaluasi 
idikan. Untuk me- 
r pendidikan, per- 
lu dievaluasi dengan benar 
pokok kejelasan substansi me- 
ngenai tujuan, langkah-langkah, 
dan proses pencapaiannya 
Meskipun ada sisi positifnya, 


Maju Mundur bak Tari Poco-poco 


encana perubahan kuriku- 
Rm tentunya tidak me- 

lupakan profesi guru se- 
bab kunci pembaruan hakiki 
pendidikan adalah perbaikan ku- 
alitas guru. Oleh karena itu, pro- 
ses perubahan kurikulum harus 
disikapi secara kritis dan diikuti 
cermat. Tujuannya agar perha- 
tian publik tidak tersita oleh per- 
debatan pada ranah hilir kebi- 
jakan yang tidak menyentuh 
pembaruan pendidikan secara 
mendasar. 

Profesi guru tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Ta- 
hun 2009 tentang Guru dan Do- 
sen, Tetapi, sampai sekarang be- 
lum ada kepastian arah dan for- 
mat pendidikan guru, berikut pe- 
latihan/pendidikan lanjutan me- 
reka. Upayanya masih terjebak 
pada  hiruk-pikuk — kebijakan 
strategis pada ranah hilir berupa 
sertifikasi, tunjangan sertifikasi, 
dan yang sedang hangat sekarang 
uji kompetensi awal secara online 
yang penuh masalah. 

Menurut seorang panelis, se- 
jauh ini pemerintah berupaya 
menumbuhkan motivasi guru 


dan calon-calon guru melalui 
aneka skema insentif, khususnya 
pemberian tunjangan profes 
Meskipun penting, upaya itu ha- 
nya menyentuh apa yang dipa- 
hami sebagai motivasi eksternal, 
Padahal, guru yang betul-betul 
guru diandaikan pu me- 
numbuhkan dalam dirinya mo- 
tivasi internal atas panggilannya. 
Intinya, reformasi pendidikan 
harus dimulai dengan pening- 
katan kualitas, dan bukan cuma 
perubahan kurikulum. 
Pernyataan di atas tidak di- 
maksudkan untuk mementahkan 
persoalan. Tidak juga ingin me- 
recoki kegiatan perubahan ku- 
rikulum. Perubahan kurikulum 
harus terjadi, tetapi perlu dijaga 


maju mundur ibarat tari po- 
c0-poco yang tidak lebih dari 
jalan di tempat. 

Kalau ”kebijakan tari poco-po- 
co” menyangkut guru terus ter- 
jadi, sikap tak peduli pada ku- 
rikulum terus terulang. Kisah 
yang disampaikan seorang pa- 
nelis menunjukkan bahwa ada 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dan tidak adanya kurikulum di 
sekolah tidak akan memengaruhi 
kegiatan proses pembelajaran. 
Sekolah, kepala sekolah, dan guru 
tetap akan melakukan hal-hal 
yang sama sebagai hal yang 


— 3 


Kalau 'kebijakan tari 
poco-poco' 
menyangkut guru terus 
terjadi, sikap tak peduli 
pada kurikulum terus 
terulang. 


Keberadaan silabus tidak ber- 
arti apa-apa. Silabus hanya se- 
bagai prasyarat kelengkapan ad- 
ministrasi guru saat dibutuhkan 
seperti persyaratan sertifikasi, 
bukan sebagai garis-garis besar 
rencana proses pembelajaran. 

Yang lebih memprihatinkan, 
sebagian besar guru hanya meng- 
gunakan satu teknik penilaian, 
yaitu tes tulis, Tidak banyak guru 


evaluasi pilihan berganda—yang 
mirip tebak cepat—berdampak 
negatif karena hanya memotret 
dari proses pengajaran. 
Evaluasi nasi ini perlu di: 
lengkapi dengan esai dan dila- 
kukan beberapa kali dalam satu 
tahun ajaran. 

Biaya menjadi kendala, tetapi 
dengan alokasi anggaran pendi- 
dikan 20 persen dari anggaran 
total belanja negara—tentu de- 
ngan alokasi kebijakan yang 
nya tidak menjadi 
asional berkala 
itu bukan hanya bisa mengontrol 
seberapa jauh hasil pembelajaran 
yang pokok, tetapi juga memacu 
guru untuk maju, Anak didik pun 
tidak stres karena ujian nasional 
sebagai bagian utuh dari proses 
pembelajaran. 

Lebih dari itu, menempatkan 
guru sebagai partner dalam ke- 
giatan praksis pendidikan ter- 
masuk bagian yang komplemen- 
ter. Hentikan sikap bahwa me- 
reka hanya melaksanakan. Me- 
reka adalah kunci selain kuri- 
kulum. 

Perubahan kurikulum itu sub- 
stansi atau proses? Keduanya. 
Perubahan harus, Perubahan 
macam apa? Jangan sampai per- 
ubahan lebih dipacu oleh ber- 
bagai harapan dan tuntutan ter- 
hadap lembaga pendidikan untuk 
bertanggung jawab pada berbagai 
penyakit masyarakat. 


yang paham tentang kompetensi 
dasar. Yang paling banyak di- 
pahami adalah standar kompe- 
tensi lulusan ujian nasional. 

Untuk standar kompetensi 
mata pelajaran dan satuan pen- 
didikan, guru merasa hasil tes itu 
valid meskipun mereka meng- 
ambil soal dari sana-sini, Jangan- 
kan menganalisis, sering kali 
bahkan soal tes tidak sesuai de- 
ngan kompetensi dasar yang ha- 
rus diukur, 

Kondisi di atas menguatkan 
bahwa kunci dari implementasi 
kurikulum adalah guru. Yang di- 
butuhkan bukan hanya kompe- 
tensi mereka, melainkan juga se- 
mangat kuat untuk melaksana- 
kan. 

Memang masih ada kesenja- 
ngan antara kondisi ideal dan 
kondisi riil proses pendidikan. 
Seraya dilakukan perubahan ku- 
rikulum, benahi pula kompetensi 
guru. Sebab, yang harus terjadi 
adalah siswa belajar, bukan guru 
mengajar. Kalau tidak, tari po- 
co-poco tidak hanya berlaku bagi 
guru, tetapi juga implementasi 
kurikulum! STS) 


SEPART TV LIMITED OFFER' 
Hemat Hingga 55'x 


Periode: 5 - 14 Oktober 2012 


8 Smart Intaraction 
D Smart Content 


(8 smart Interaction 
@B Smart Content 
2 Full HD 3D 


FEATURES 


B Smart Content 8 Smart Content 
25 Full HD 3D BB Full HD 1080p 
IRR Dual Core 


Surat dan bateriaan beaka, Promo beriahu salaya porsedaan Irak adi Samarg bertek mergukah promo tarpa pembeslpuan setelan 


Layanan Konsumen : 0-800-112-8888 (bebas pulsa), Tel : (121)5899-7777 (hunting) www-samsung.com/id | m.samsung.comid 


FOKUS » PENDIDIKAN FORMAL 


KOMPAS, JUMAT, 


12 OKTOBER 2012 


KURIKULUM 


Memanusi 


Ketika salah satu panelis mengunjungi sebuah 
pedalaman di Kalimantan, di SD Buhut Jaya, Juli 
2011, ia kaget. Di dalam satu ruang sekolah 
tergantung gambar foto mantan Presiden Soeharto, 
Di kelas lain ada foto Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, tetapi yang mendampingi mantan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla. Sementara di kantor guru 
tergantung gambar besar mantan Presiden Soekarno, 


OLEH THOMAS PUDJO WIDIJANTO 


ang lebih men- 
cengangkan lagi 
adalah kuriku- 
lum yang dipa- 
kai, termasuk 
buku pelajarannya. Seharusnya 
yang dipakai Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan 2006. Nya- 
tanya, sekolah itu masih mema- 
kai buku dan kurikulum tahun 
1998. 

Ttulah gambaran betapa jarak 
geografis berdampak pada jarak 
sosial-l -budaya, antara Jawa dan 
luar Jawa. menga- 
pa tidak ada foto mantan Pre- 
siden Abdurrahman W: ahid dan 
Megawati Soe 
rang guru mengaku, pemerin- 
tahan mereka terlalu singkat se- 
hingga gambar presidennya tak 
sampai terkirim. 

Kurikulum yang seragam di- 
maksudkan untuk menghindari 
kesenjangan kualitas pendidikan 
d. Sabang sampai Merauke, 
Tetapi, keseragaman kurikulum 
ini ternyata justru membuat anak 
berjarak dengan konteks kehi- 
dupan begitu masuk sekolah da- 
sar. Ada sekitar 150.000 SD di 
seluruh Indone 

Mengapa pendidikan justru 
membuat anak didik berjarak da- 
ri kehidupan? 

Anak didik dibawa ke konteks 
standar kompetensi, yang diru- 
muskan oleh pa 
Akibatnya, anak 
bahkan di desanya sendiri. Me- 
reka menjadi obyek bentukan 
dan bukan subyek pembelajar 
yang sesuai dengan basis kecer- 
dasan mereka. 


Itulah wajah kurikulum pen- 
didikan negeri ini. Padahal, ku- 
rikulum yang saat ini sedang di- 
pakai (Kurikulum 2006) konon 
merupakan kurikulum konteks- 
tual, Kenyataannya tidak, bahkan 
malah seragam. Beberapa seko- 
lah bersama-sama membuat ku- 
rikulum yang sama. Hasilnya, ku- 
rikulum tidak sesuai dengan si- 
tuasi dan kebutuhan setempat. 

Oleh karena itu, rencana pe- 
merintah membenahi dan meng- 
ubah kurikulum disambut seren- 
tak peserta diskusi. Harus di- 
ubah! Masalahnya, diubah seper- 
tiap: 


Pertarungan kekuasaan 


Pengertian umum kurikulum 
adalah seluruh pengalaman yang 


am seluruh proses 
pendidikan di sekolah sehingga 
tujuan pendidikan tercapai. 

Dari pengei ng- 
guhnya makna kurikulum adalah 
universal. Ketika seseorang hen- 
dak bepergian, sebenarnya jalan 
dan kendaraan itu bukan hal 
yang utama, Yang utama adalah 


an juga kurikulum. Ku- 
rikulum hanyalah « 
paling utama adalah vi 
gambaran seperti apa yang akan 
dihasilkan oleh kurikulum. 

Menilik dari h pemben- 
tukan ku jak 1945 sam- 
ang (67 tahun), di In- 
idah pernah ada 
bilan kurikulum, Kalau dira 
ta, setiap 75 tahun kurikulum 
diganti. 


PRAKSIS PENDIDIKAN 


Perlu Sekolah yang 
Membebaskan 


OLEH ALOYSIUS B 
KURNIAWAN 


alam kurun waktu 67 ta- 
D hun terakhir, dunia pen- 
didikan Indon telah 


melahirkan sembilan kurikulum. 
Sayangnya, belum ada formula 
kurikulum yang dinilai pas. 
guru mengajar pun tak pernah 
berubah. 

Di sekolah, para guru masih 
memahami kurikulum sebagai 
format baku yang membelenggu 
mereka dengan pemenuhan sya- 
rat-syarat administratif. Kuriku- 
jadi barang yang harus 


Akibatnya, tujuan kurikulum 
membimbing para siswa men- 
capai tujuan pembelajaran tak 
tercapai, Setiap kali menjelang 
supervisi banyak guru yang ter- 
gopoh-gopoh mengunduh con- 
toh Rencana Pelaksanaan Pem- 
belajaran (RPP) dan silabus dari 
laman-laman tertentu secara on- 
line di internet. Konsep awal ku- 
rikulum yang menuntut guru tu- 
rut aktif merancang sistem pem- 
belajaran telah melenceng dari 
visi awalnya. 

Filsuf dan ahli pendidikan, 
Drijarkara, mengidentifikasi dua 
tipe guru, yaitu guru yang ke- 
betulan dan guru yang betul-be- 
tul. Guru yang kebetulan adalah 
mereka yang tidak memperoleh 
pendidikan atau persiapan men- 
jadi guru, tetapi karena suatu 
alasan ia akhirnya menjalankan 
peran sebagai guru. Guru y 
betul-betul adalah mereka y 
mengembangkan peran guru se- 
telah melalui persiapan memadai 
untuk peran, tugas, dan fung- 


akan pernah menjadi guru yang 
betul-betul, Artinya, menjadi se- 
orang guru mengandaikan ada- 


nya landasan motivasi yang ko- 
koh di mana profesi ini bukan 
sekadar pekerjaan, melainkan 
panggilan hidup. 

Pertanyaan berikutnya, sudah- 
kah program-program pendidik- 
an (termasuk kurikulum) dan 
upaya peningkatan profesiona- 
litas guru mampu memurnikan 
motivasi profesi para guru? 

Menjawab ini semua, penyi- 
apan guru sebagai pelaku ku- 
rikulum menjadi persoalan yang 
sangat penting. Perubahan ku- 
rikulum harus disertai dengan 


Di zaman Orde Lama ada tiga 
kurikulum: tahun 1947, tahun 
1952, dan tahun 1964. Di zaman 
Orde Baru lahir empat kuriku- 
lum: tahun 1968, tahun 1975, ta- 
hun 1984, dan tahun 1994. Pada 
sa reformasi lahir dua ku- 
Ilum: tahun 2004 dan tahun 
2006, 

Pada masa Orde Lama, ku- 
rikulum menja li i 


indipol jalan dengan kondisi 
m itu di mana politik sebagai 
panglima. Di masa Orde Baru, 
kurikulum ditekankan lebih pada 
penciptaan lapangan kerja atau 
pabrik sumber daya manusia, 
Kurikulum menjadi faktor pe- 
nunjang ekonomi, 
litik, dan keamanan 
ngan penegasan pemerintah soal 
pertumbuhan ekonomi sebagai 


panglima, Di masa reformasi, ku- 
rikulum kehilangan arah, bahkan 
terasa serba mendua, Tanggung! 


Pendidikan vs kebudayaan 


Pendidikan di Indonesia men- 
li pral nat berlainan 
dengan per! kemba gan kebuda- 
yaan, Pendidikan pun tidak lagi 
sebagai persoalan kebudayaan, 

api persoalan politik di sa 
sisi dan persoalan ekonomi di 
yang lain. Belajar tidak untuk 
mengelola pengalaman, tetapi 
bagaimana mengl 
yang baik melalui ujian nasio- 
mal, 

Dari tahun ke tahun, dilon- 
tarkan kritik kurikulum nasional 
t beban, Banyak titipan ma- 


lasan mengenai s 


KOMPAS/FENGANATA INDRA NIATMOKO 


Para siswa @oriah Toyyibah belajar dengan cara berdiskusi dengan rekan sekelas di tempat belajar 
mereka di Kelurahan Kalibening, Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Komunitas 


tersebut menjadi tempat bagi anal 


anak seusi 


kebebasan penuh untuk berpendapat dan berekspresi. 


kesiapan — perangkat-perangkat 
lain, salah satunya guru yang 
kompeten. 


Bebas merancang 

Lihat praksis pendidikan di SD 
Mangunan, Yogyakarta, dan Se- 
kolah @oriah Toyyibah di Sa- 
latiga. Yang pertama di tingkat 
usia sekolah dasar, yang kedua di 
tingkat sekolah menengah per- 
tama, Guru diberi kebebasan me- 
rancang kegiatan belajar yang 
menarik sesuai dengan taraf per- 
kembangan anak. Tujuannya un- 
tuk mengembangkan sikap dasar 
manusia: komunikatif, eksplora- 
tif, kreatif, dan integral. 

1 SD Mangunan, 
misalnya, pertama, pembelajaran 
agama dilakukan dengan model 
komunikasi iman sebagai usaha 
menghargai kehidupan yang ma- 
jemuk. 

Kedua, dialog mewarnai ke- 
giatan pembelajaran di sekolah. 
Anak bebas mengungkapkan per- 
tanyaan, kelas boleh ramai asal- 
kan dalam rangka belajar. 

Ketiga, tersedia kotak perta- 
nyaan yang bet pertanya- 
an-pertanyaan anak sehubungan 
dengan pengalaman mereka se- 
tiap hari entah berkaitan dengan 
lingkungan, 
tua, ataupun Hltar sehari-l 
ri. Bila ada pertanyaan belum 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


terjawab, guru mengakui belum 
tahu jawabannya. 

Keempat, setiap pembelajaran 
mengenai tokoh-tokoh unggul, 
anak kemudian membaca sendiri 
cerita tentang tokoh-tokoh itu 
dan pada gilirannya membaca- 
kan kepada teman-temannya. 

Kelima, kertas bekas dipakai 
untuk lembar kerja dengan mak- 
sud mengembangkan naluri kre- 
atif mereka, 

Keenam, anak diberi kesem- 
patan bereksplorasi dengan ber- 
bagai macam bunyi-bunyian dan 
benda-benda yang ada di seki- 
tarnya 

Sementara itu, sekolah @oriah 
Toyyibah berusaha mengemba- 
likan anak didik pada lingkung- 
annya, Pertama, anak harus bisa 
menjawab, menyelesaikan, dan 
mengelola kehidupan. Kedua, 
anak harus mengenal potensi di- 
rinya. 

Maklum, ketika anak masuk ke 
sekolah formal, umumnya me- 
reka segera merasakan adanya 
jarak dengan lingkungannya. 
Yang dipelajari di sekolah tidak 
terkait dengan kehidupan yang 
dialami di desanya. 

Mendorong dan memberi ke- 
sempatan anak didik mengem- 
bangkan kreativitasnya menjadi 
bagian dari proses pendidikan. 
Dalam kehidupan yang serba 


SMP untuk belajar tanpa sekat waktu, Mereka diberi 


mengandalkan teknologi seperti 
at ini, pengetahuan mengenai 
s menjadi semakin penting, 
terutama ilmu biologi/kesehat- 
an, 

Anak didik dibiasakan mema- 
hami kesehatan dirinya sebab 
akan bermanfaat bagi kehidupan 
sendiri dan kehidupan masya- 
rakat. Dengan cara itu pula ia 
mampu menolong orang lain. 

SD Mangunan dan @oriah 
Toyyibah hanya dua contoh ba- 
gaimana praksis pendidikan ber- 
orientasi pada pribadi anak. Dua 
sekolah itu mengembangkan Ku- 
rikulum 2006 sebagai dasar se- 
cara kreatif. Banyak sekolah se- 
rupa yang lain dengan penekanan 
ing-masing. Pemerintah ha- 
bersedia mengakomodasi ke- 
leluasaan sekolah mengembang- 
kan kurikulum. 

Keleluasaan itu tidak perlu di- 
curigai sebagai "penyelewengan” 
dari kurikulum yang ditetapkan 
pemerintah. Pemerintah tetap 
perlu membuat standar pokok 
pendidikan yang jauh dari ke- 
pentingan politis. Salah satu ciri 
khasnya, tempatkan praksis pen- 
didikan dalam kerangka evolusi 
kebudayaan di mana yang men- 
jadi sasaran utama pendidikan 
adalah perubahan dan pemben- 
tukan sikap-sikap dan kebuda- 
yaan yang baru. 


didikan. 
menji 


kolah, seka: 


sudah di 


bijak Romo Mangunwi| 


persoala 
lan 


sebagai praksis pendidikan 
dehumanis, yang tidak manusi- 
awi dan tidak memanusiawikan 
anak manus 


Anak didik 

li orang dewas 

Di tingkat pendidikan pr 
ng mamar 


tung (calistung), pakai ujian, pa- tara 

kai wisuda, Mereka diarahkan pendidikannya harus dal 
menjadi orang dewasa mini, Pa-  asana "happy" (gembira). 

dahal, pendidikan itu harus Sa utama praksis pendi- 
membebaskan, mengutipkalimat dikan adalah perubahan dan 


Di jenjang berikutnya, terjadi 
n serupa. Peran guru 
menjadi pawang 


hi 
atau instruktur, bukan guru sejati 


Dalam konteks itu, perubahan 
atau pembaruan kurikulum pun 
perlu ditempatkan dalam ke- 
rangka evolusi kebuday: 
dalam bal 


Berka 
hampir semua peserta serentak 
berpendapat, 
dalam rangka mewujudkan pem- 


awikan Anak Manusia 


» Siswa-siswa 
sekolah dasar 
membuat 
majalah dinding 
bertema 
kesehatan saat 
mengikuti 
Kompetisi Dokter 
Kecil yang 

diadakan di 
Taman 
Wiladatika, 
Cibubur, Jakarta, 
Selasa (10/4). 
Kompetisi 
diadakan untuk 
mendidik anak 
peduli pada 
kesehatan s 


menjadi 
bagi pela 


di sekolah 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


sa gaul anak- 
5D, SMP, dan SMA, suasz 


pembentukan sikap-sikap serta 
kebudayaan yang baru, Perubah- 
an bukan sekadar teknis didak- 
tik-metodik, m 
yang strategis-paradigm 


akan ha 


, mMe- 


ali dalam diskusi itu, 


kunci terpenting 


nal sebagai 
merintah pun wajib mengako- 
modasi institusi 
rikulum send 


baruan pendidikan dalam rangka 
evolusi kebuday 
guru. Selain memiliki penget 
huan teknis, guru harus menji 
seorang 
mengalami pencerahan s 
mampu mengembalikan 
pendidikan yang humani 
menempz 
pusat ke bs 
aksis pendidikan yang hu- 
manis diharapkan menjadi war- 
na perubahan kurikulum nanti, 
hal Oleh karer 
lum men 


lan adalah faktor 


adi 


pribadi yang 


kan anak didik sebagai 
tan dan perha 


itu, dalam kur 
ang perlu diberikan 


yang mendampingi anak didik nyangkut isi dan ideal apa yang ruang sebebas-bebasnya setiap 
berkemb: iselenggarakan agar anak institusi pendidikan (sekolah) 

Pendek kata, praksis pendi- didik bisa memenangi hari de- membuat kurikulum sendiri, 
dikan di Indonesia berlangsung pan. tanpa meninggalkan kurikulum 


an dasar. Pe- 


yang punya ku- 
yang lebih baik. 


DA 
LASALLE 


COLLEGE OF THE ARTS 


11 NOV 12 


SESSION 1: 


12:00PM 


SESSION 2: 


2:30PM 


HOTEL 
BOROBUDUR 
JAKARTA 


REGISTER NOW! 


PROUDLY PRESENTS 


MEET THE 
PRESIDENT 


2012 


CALLING ALL ASPIRING ARTISTS! 


Come and meet LASALLE" 


President — 


Professor Steve Dixon, Faculty Deans, 
and Alumni to experience the passion that 
drives our prestigious programmes. Discover 
how LASALLE can help you carve out a 


successful arts career. 


ADMISSION IS STRICTLY BY REGISTRATION ONLY. 
Parents are welcomed. For more information and registration, please contact: 


CREOSIS EDUCATION 
KL 0214585 6209 


FORTRUST EDUCATION 
SERVICES 
K. 0213440 555 


SUN EDUCATION GROUP 
K, 08213334 3536 


EDUWORLD 
K. oz14258 sat 


LINCOLN EDUCATION 
KL 021 5694 7480 


Partner Institution: 


Goldsmiths 


UNIVERSITY OF LONDON. 


trus 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


(KJ wwwiieebonk.oam/Kompas Mata 13. wwrswitercomkompasmuda 


Semoga Mimpi Ini 
Menjadi Nyata 


selalu ada di setiap sekolah “Ye |) 
hn, mulai dari tingkat sekola 1S 
rbagai macam menu pe- (Ill TN 
na dengan harga 


yang se 
pendidikan, n 
guruan tinggi. Be 


Kantin. Satu kata 
berbagai jenjang 
dasar hingga per 


anan ringan dan ber 
"2 terjangkau. Hany 


yang relatif 


katan sekolah me 


egitu juga dengan 

SMA Negeri 7 Ma- 

lang, Jawa Timur, 

yang memiliki kan- 
“8 tin unik. Kantin di 
sekolah ini bertema "kantin 
sehat” dengan nama Warsab- 
ha, artinya orang yang memi- 
liki kemakmuran. 


antin sehat ini merupakan salah 
satu program sekolah yang peduli akan 

osehatan dan kebersihan makanan 
ak-anak,” kata Asri Widiapsari, Ke- 
la SMA Negeri 7 Malang, n 
bersumber dari dana sekolah, kantin 
ini juga terealisasi atas sumbangan 
sukarela dari para guru SMA Negeri 7 
Malang,” kata 

Kantin seh: 
kem: 


nan dan minuman sehat, 
buah, susu, aneka kue dan 
serta risoles yang tidak 
berkemasan plastik. Untuk makanan be- 
dengan ayam goreng atau 
ur lain, 
akan melayani per- 
mintaan membungkus makanan de- 
ngan plastik. Jadi, kalau ada pelanggan 
yang mau membeli makanan untuk 
dibawa pulang, ya, mesti membawa 
tempat makan sendiri atau dimakan di 
kantin. 
antin sehat juga menerapkan si- 
stem yang lain daripada yang lain, /ho. 
Seusai makan atau minum di kantin, 
siswa harus membawa piring dan gelas 
ke tempat cuci piring di kawasan kan- 
tin. Memang bukan merel 
cucinya, tetapi paling tidak, sis 
membuat kantin bersih dan meringa 
kan beban petugas kebersihan kantin. 
Sebelum kantin sehat itu ada 
swi SMA Negeri 7 Malang ter- 
a dengan makanan berken 
plastik. Tidak hanya itu, merel 
biasa mengonsumsi makanan ringan 
dan minuman berkemasan plastik ane- 


at tersedia di sa 


ka rasa yang belum tentu baik bagi 
kesehatan mereka. 


tin itu telah terealisasi sejak 
hampir dua tahun lalu, Awal peru- 
bahan tentu tidak mudah. Ada ber- 
bagai hambatan dalam pelaksanaan 
perubahan, di antaranya pola pikir 
yang berbeda dari para penjual kantin 
dan para siswa mengenai kantin sehat 
tersebut. Tidak hanya itu. 
juga belum biasa membai 
ngurangi penggunaan plastik d 
deret hambatan lain yang harus di- 
hadapi pihak sekolah. 

"Untuk mengatasinya, kami menyo- 
sialisasikan dan berdiskusi dengan tim 
Adiwiyata yang menerapkan cara hi- 
dup sehat dan bersih di lingkungan 
sekolah, tim Unit Kesehatan Sekolah, 
dan penjual di kantin, Kami juga 
mengadakan sidak (inspeksi menda- 
dak) berkala untuk memantau ma- 

antin,” kata Asi 
, pelarangan berjualan ma- 
kanan berkemasan plastik, terutama 


Junk food, membuat variasi makanan di 


kantin berkurang. Hal itu membuat 
siswa menjadi bosan dengan menu 
yang tersedia. Mereka lalu memilih 
membawa bekal dari rumah. Nah, aki- 
batnya para penjual di kantin me- 


ngeluh pendapatan mereka semakin 
berkurang. Namun, s nya me- 
reka dapat meny dengan 


menjual variasi mi 
dan tetap sehai 
Perubahan di kantin tentu memun- 
culkan aneka pendapat. "Waktu per- 
tama kali masuk sekolah ini, aku kaget 
begitu tahu kantinnya tidak meng- 
an pembungk k. Awalnya 
setelah itu sudah 
mulai terbiasa kok. Toh membawa 
dampak positif juga bagi kami,” ucap 
$ wa kelas X 
Keadaan kantin sebelum ada kan- 
t sangat tidak nyaman di 
h lagi makanan junk food dan 
makanan berkemasan plastik banyak 
dijual, Kantin sekarang lebih bersih 


ian yang enak 


Na. ? 


- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
» 

a 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


a saja, masing-masing ting- &£ 
miliki harga yang berbeda. 


dan bebas dari penggunaan banyak 
plastik sehingga dapat mengurangi 
sampah plastik yang susah terurai 
tutur Della Magita, MA Negeri 7 
Malang, 

Terlepas dari hambatan yang di- 
hadapi, pihak sekolah tidak memung- 
kiri banyak dampak positif yang me- 
reka peroleh dengan didirikannya kan- 
tin sehat, di antaranya melatih siswa 
belajar disiplin dengan menaruh piring 
kotor di tempatnya. Membiasakan hi- 

"sih dan sehat juga menjadi 
sistem baru ter- 


sebut. 


Sesuatu yang baru memang biasa 
memunculkan keluhan. Awalnya, ba- 
nyak siswa mengeluh mengenai pem- 
baruan sistem kantin yang tidak meng- 
gunakan plastik dan tidak memper- 
bolehkan makanan junk food beredar, 
i kini mulai terbiasa dengan kan- 
ehat. Mereka juga mulai mei 

isi positif bagi kesehatan me- 


erkembangan kantin sehat War- 
sabha saat ini dirasa sudah cukup baik, 
Pembimbing kantin sehat, Netty Su- 
lastri, terus berinovasi agar siswanya 
lebih sehat dan terhindar dari ma- 


Makanan yang Dijual 


kanan yang mengandung zat berba- 
haya. Sekolah ini juga ingin mena- 
namkan rasa peduli kepada ling- 
kungan dengan cara mengurangi peng- 
gunaan plastik. 

Bahkan, ke depan, pihak sekolah 
berharap dapat bekerja sama dengan 
puskesmas terdekat untuk memantau 
makanan yang tersedia di kantin sehat 
dari gizi dan penggunaan bahan ber- 
bahaya. Tidak hanya itu, sekolah juga 


akan menyosialisasikan kepada orang- 


tua agar setiap siswa memiliki dan 

membawa tempat minum sendiri dari 

rumah agar dapat mengurangi peng- 
Pete : 


Iksim: 
MA 17 
JAWA TIMUR: 
ISMY GURRATUL UYUN, 
YUNIARTI, LIDYA WINDA 
DAVEGA, DAN GISELLA ANDARI 
WIJAYA 


FOTO-FOTO: ANSIP SMA NEGERI 7 MALANG 


Ismy Gurratul Uyun, Yuniarti, Lidya Winda Davega, 
dan Gisella Andari Wijaya 


Jakarta 


Temukan solusi agar “mata-mat: 


Surabaya 
Bandung 


Crizal standard! 


Lensa Crizal Roadshow 
See The World Clearly Now 2012 


Yakin Anda Tidak 


Punya Musuh? 
Selidiki di Bis Ini. 


Cilandak Town Sguare, 13-14 Oktober 2012 


Crizaleasy 


putra World Surabaya, 20-21 Oktober 2012 
hampelas Walk, 26-28 Oktober 2012 


Astri Nur Rahmawati, Siswa 

SMA Negeri 5 Malang 
"Dengan mengu- 

rangi penggunaan 

plastik, kita dapat le- 

bih menyayangi bu- 

mi dan mengurangi 

dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh 

sampah plastik." 


ARSIP PRIBADI 


Dwi Iriani, MPd, Guru Sosiologi 
sekaligus Koordinator UKS 
SMA Negeri 7 Malang 

"Kantin sehat 
adalah miniatur cara 
at, sumber 
hidup sehat 
menuju hidup yang 
berk i 
ga seko! 
syarakat sekitar 


Della Magita Pitaloka, Siswi 
XII IS 4 SMA Negeri 7 


ngat memengaruhi 

ke an dan ke- 

ny lingkung- 

an kantin sekolah 

sehingga guru dan 

siswa menyadari 

pentingnya kebersihan dan kese- 
hatan,” 


Anda bisa melihat lebih jelas dan jernih dalam Bus Roadshow Crizal. 
Dan nikmati keceriaan dengan aneka permainan menarik (Mata Bola, Mata Jitu, Mata Gesit dil) 

Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah komputer tablet dan hadiah lainnya, 
Tunggu apa lagi, segera kunjungi Bus Roadshow Crizal di kota Anda, 


(GP cal Indonesia 


Meca 


Live life in the clear 


Siapa yang eng- 
gak kenal bakso 
atau mi ayam? Ini 
makanan favorit 
"sejuta umat”. 
Buat kaum muda 
dua makanan itu 
tergolong paling 
digemari. 


nggak percaya? Hasil sur- 
E vei Litbang Kompas pada 
1-4 Oktober 2012 di lima 
kota besar (Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, Surabaya, dan Ma- 
kassar) memperlihatkan, 378 
persen dari 307 responden re- 
maja SMA mengatakan, bakso 
dan mi pangsit itu favoritnya. 

Makanan itu menjadi bagian 
penting bagi remaja karena me- 
reka sedang dalam pertumbuhan 
sehingga tingkat konsumsinya 
cukup tinggi. 

Kok tahu mereka butuh ma- 
kan banyak? Mudah gja, sebagian 
besar (lebih 50 persen) makan 
nasi tiga kali sehari di rumah. 
Tetapi soal jajan mah teteup, tiap 
hari di sekolah. Sebagian besar 
sukajajan makanan berat Berat? 
Ya seperti bakso, siomay, mi 
pangsit, dan mi instan. Makanan 
itu mengenyangkan, selain ra- 
sanya akrab di lidah kita. 

Hasil survei menunjukkan, le- 
bih 60 persen siswa punya ke- 
biasaan sarapan, makan siang, 
dan makan malam di rumah. 
Menu karbohidrat dikonsumsi ti- 
ga kali sehari, Namun ada pula 
yang tak menjadikan menu berat 
n tiap harinya. 


hari tiga k: jan tetap penting 
mengingat aktivitas sehari-hari 
cukup tinggi. Maka dari itu ke- 
biasaan makan karbohidrat se- 
ring kali menjadi menu utama 


a jam tiga sore. 
sebanyak 19 persen s 
aku menu Bit 


de ngan siswa yang 
pulang jam satu siang, biasanya 
mereka makan siang di rumah. 
Jajan pun menjadi lebih ringan, 
baik jenis makanan maupun har- 
ganya. Banyak siswa yang hanya 
jajan makanan ringan atau se- 
kadar minuman. Frekuensi dan 
volume makanan yang mereka 
konsumsi pun berbeda. Di sini 
aktivitas dan uang saku berpe- 


ngaruh pada pilihan mereka. N: 307) 
Hasil survei menunjukkan, be- 
e@MO | MIMPIANEM 
SEN 5) 


ermaih bola, nf€nggiring, 
Bm menggocek si kulit 

bundar di Eropa bisa di- 
katakan impian penyuka sepak 
bola. Tak berlebihan kalau me- 
reka begitu bersemangat saat di- 
nyatakan lulus seleksi Allianz 
Junior Football Camp 2012 di 
Muenchen, Jerman. Itu berarti 
mereka bisa mengikuti pelatihan 
sepak bola dengan arahan pe- 
latih klub Bayern Muenchen. 

Ini seperti mimpi yang ter- 
pendam lama, lalu terwujud. Ary 
bercerita, ia bermain sepak bola 
sejak kelas TII SD. Lingkung- 
annya pencinta bola, dari sang 
kakek, ayah, sampai pamannya. 
Jadilah Ary bercita-cita menjadi 
pemain bola profesional. 

Setahun lalu, ia bergabung de- 
ngan Sekolah Sepak Bola (SSB) 
Tunas Patriot, Bekasi. Ia ikut 
Akademi Sepak Bola Villa 2000. 

Saat dinyatakan terpilih se- 
bagai wakil Indonesia, mereka 
berangkat pada 29 Agustus 2012. 
Selama di Muenchen, Ary dan 
Aula tinggal di mes. Kedatangan 
mereka bareng dengan tim dari 
negara lain, seperti Arab Saudi. 
Suhu udara Muenchen 10 de- 
rajat celsius, lumayan dingin. 

tiba, siang harinya 
langsung persiapan training ses- 
sion pertama. Awalnya kaku ka- 
rena kami belum terbiasa de- 
ngan pelatih dan peserta dari 
negara lain," kata Ary. 

Dia juga menghadapi kendala 
bahasa dan cuaca. "Tetapi kalau 
harus menjalankan instruksi pe- 
latih, kami mengerti dan bisa.” 

Bagi Aula, latihan bersama 
tim di Muenchen berbeda de- 
ngan berlatih di klubnya, Jeng- 
gala FC dan SSB Mitra Pespex. 

Tak hanya bermain bola, me- 
reka juga disambut "pesta se- 
lamat datang”. "Kami berkum- 
pul, ada 65 orang dari 22 negara 
dengan budaya dan bahasa yang 
berbeda pula,” kata Aula. 

Baru — esoknya, — mereka 
mengunjungi markas FC Bayern 
Muenchen. "Senang bertemu 
langsung dengan mereka (pe- 


Suasana di kantin sekolah SMA 78 Jakarta, Selasa (9/10). Kantin sekolah yang bersih akan 


memberikan kenyamanan bagi siswa. 


saran uang saku bervariatif, mu- 
lai dari Rp 30000 hingga Rp 1,5 
juta per bulan. Sebanyak 6 persen 
siswa mendapat uang saku ku- 
rang dari Rp 100.000 per bulan. 
Tak heran jika ada siswa yang 
hanya mampu beli air minum 
saja, Rp 1000 per hari. Siswa 
tersebut biasanya membawa be- 
kal dari rumah. 

Persentase terbesar adalah sis- 
wa yang mendapat uang saku 
antara Rp 200.000-300.000, ya- 
itu 478 persen. ku itu 
digunakan untuk jajan, beli pulsa, 
dan transpor. Mencari makanan 
murah menjadi andalan mereka. 


Teman jajan 


Pertemanan sangat berpenga- 
ruh pada tempat dan kebiasaan 
jajan. Justru pertemanan yang 
menggiring ke temp: jajan me- 
reka. B' 
di tempat yang sama dengan 
teman-temannya, Mereka berke- 
lompok dan melakukan aktivi 
di tempat itu. Seperti yang di- 
katakan penulis buku psikologi 
remaja, Santrock, remaja itu ber- 
ada dalam tahap perkembangan 

ial, dan lebih banyak meng- 


ha 


an waktu bersama teman 
daripada keluarga. Rasa aman 
yang tadinya di keluarga, ter- 


alihkan pada teman sebaya de- 

ngan kesamaan sikap, perilaku. 
Oleh karena itu, biasanya tem- 

pat jajan siswa adalah tempat di 


TEMPAT JAJAN (persentase) 
Kantin 3 
43 


Warung sekitar sekolah 
d2 LB 


Beberapa hari 
dalam seminggu 


Akhir minggu @ Tidak pernah 


@ Tiap hari 


Pengantar Redaksi 


Perusahaan asuransi Allianz Indonesia memberi kesempatan kepada dua remaja Indonesia mengikuti Allianz Junior 
Football Camp di Muenchen, Jerman, 30 Agustus-3 September 2012. Bekerja sama dengan Liga Kompas Gramedia, 
dua remaja Indonesia terpilih mengikuti acara tersebut, yaitu Moch Aula Rizky dan Ary Rezgy Hakim. Aula dan Ary 
bergabung dengan puluhan remaja dari sejumlah negara untuk bertemu para pemain bintang FC Bayern Muenchen 


TABEL 


JAJANAN FAVORIT (persentase) 


Lainnya - 


Burger, hotdog, 
pizza, kebab 


Kue kering/ 
kue basah 


mana mereka suka berkumpul 
dengan temar man, Tempat 
favorit mereka jajan adalah kan- 
tin sekolah. Ini mudah dipahami 
karena waktu mereka banyak di- 
habiskan di sekolah. Kantin tak 
sekadar tempat makan siswa. Di 
ni juga tempat bergaul dan ber- 
Tak jarang mereka 
menghabiskan waktu menyalin 
catatan dan mengerjakan tugas 
sekolah di kantin. Mereka ber- 
tukar cerita dan menghabiskan 
waktu untuk santai dan makan. 

Tempat favorit lainnya adalah 
sekitar sekolah, di mana mereka 
sering berkumpul. Bi: 
jam sekolah siswa tak 
pulang, mereka berkumpul di se- 
kitar sekolah. 

Jika siswa sudah keluar dari 
sekolah, cukup sulit memantau 
makanan atau minuman yang 
mereka konsumsi. Kebersihan 
dan kesehatan makanan sulit di- 
kendalikan. Padahal kel 
jajan di sembarang tempat « 
mereka hindari. Mereka tak me- 
milih tempat untuk jajan, tetapi 
lebih pada kebersamaan, 


dan mengikuti pelatihan sepak bola profesional. Berikut catatan mereka. 


ALPIAN M TAHIR 


Ary Rezgy Hakim dan Moch Aula Rizky 


main) yang sebelumnya cuma 
kami lihat di televisi,” kata Ary. 
”Saya membawa bola kecil untuk 
ditandatangani pemain bintang, 
Saya mendapat tanda tangan Di- 
ego Contento dan Dante Bonfim 
Costa Santos,” lanjutnya. 

Sebelum latihan, mereka ke 
Fan-Shop FC Bayern, tempat 
penjualan cendera mata berlogo 
Bayern Muenchen, 

Pada latihan berikutnya, me- 
reka mendapat arahan pelatih 
Bayern Muenchen, "Bermain 
dengan pemain dari negara ber- 
beda, menggiring bola di suhu 
dingin, itu tantangan tersendiri. 
Tetapi, kami harus membiasa- 
kan diri” kata Ary yang juga 
menikmati makan malam di 
markas FC Bayern Muenchen. 

Mereka pun berkesempatan 
melongok Iocker room, kolam 
renang, tempat fitness, sampai 
permainan seperti PlayStation 
di markas Bayern Muenchen. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mengunjungi museum 

Hari ketiga, mereka melihat 
Museum Bayern Muenchen. Di 
sini semua benda peninggalan 
bersejarah klub dipajang. Ada 
foto pemain dan pelatih, jersey, 
bola, sepatu, sampai piala yang 
diraih klub ini dari awal berdiri 
sampai 2012. "Kami juga me- 
ngunjungi Allianz Arena, stadion 
utama Bayern Muenchen,” kata 
Aula. 

Selain latihan menggiring bo- 
la, mereka juga sibuk memper- 
siapkan "pesta perpisahan” dan 
"pesta antarbudaya”. "Saya me- 
makai pakaian adat Sasak, Nusa 
Tenggara Barat. Aula memakai 
pakaian adat Jawa,” kata Ary. 

Di sini, Aula memainkan su- 
ing dan membawakan lagu "Su- 
we Ora Jamu”. 

"Pada kesempatan itu, peser- 
ta menampilkan kebudayaan 
negara masing-masing” ucap 


Ary. 


Gorengan 


'KOMPAS/RADI 


Bakso, siomay, 
mi pangsit, 
mi instan 


Nasi dan 
lauk-pauk 


N: 307 


Maka tak mengherankan j 
persentase terbesar memilih ma: 
kanan karena rasa yang enak dar 
cocok di lidah. Seperti yang di: 
ungkapkan hampir 60 pers 

2 a adalah alasan utam: 
memilih makanan. Ironisnya ha 
nya 114 persen yang mem 
makanan favorit karena 
dan higier 

Dalam hal ini peran orangtu: 
dan pendidik penting untu 
mengingatkan, bahkan memfa 
silitasi tempat jajan yang bai 
dan sehat bagi siswa. Menari 
untuk melihat peran kantin 
kolah. Mengingat kantin itu ru- & 
ang utama siswa rs 
sialisasi dan mengonsumsi ma- 


KOMPAS, JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


November: Kalau S' 
Jadi G 


Jalan Palmerah Selatan 26-28, 
Jakarta 10270, atau dalam format 
digital: 300 dpi, cmyk, jpeg 


Hitam putih atau berwarna, teknik manual atau Ana 

Ukuran kertas A3 (30 x 40 cm). Cerita habis dalam satu halaman. 
Cantumkan nama, alamat lengkap, sekolah dan telepon yang bisa 

dihubungi di balik komik. Tema komik untuk bulan 


gantian 
pelajaran 
bahasa sendiri 
.B.Indo kok 
selalu 6 
I kebawah? 


dapet nilai 
rata-rata 
delapan 


ngoahahaha 
itu kan 
sebagai 
bukti rasa 
banggaku 
terhadap 
Indonesiaku 


bahasa kita 
gak kalah 
- hebat sama 
bahasa-bahasa 
AN negara yang 
lain 


aku yang 
orang indo 
aja selalu 
dapet6 ini 
membuktikan 
betapa susahnya 
dan hebatnya 
bahasaku 
hehehe 
BANGGAL 


kanan, Sudah saatnya sekolah 
berbenah membangun kantin 
yang kondusif untuk siswa. Di 
kantin mereka mendapatkan 
teman dan berbagi pengetahuan, 
sekaligus menyantap makanan 
yang sehat dan bergizi, Tak lupa 
tentunya sambil mentraktir ge- 
betan di sekolah... 
(UMI KULSUM/ 
LITBANG KOMPAS) 


sonananasanananan 


Pengalaman berharga 

Kembali ke lapangan, mereka 
bersiap mengikuti Tournament 
5 on 5. Ary satu tim dengan 
peserta asal Kroasia, India, Ho- 
ngaria, Belanda, dan Korsel. 
”Tim kami cukup kuat, menang 
tiga kali dan kalah sekali. Tetapi, 
kami gagal menjadi juara saat 
itu,” katanya. 

"Di sini kami bertukar peng- 
alaman dan berbagi cerita meski 
banyak berkomunikasi dengan 
bahasa isyarat,” lanjut Ary. 

Sementara Aula bermain da- 
lam tim dengan peserta dari Ma- 
laysia, Brasil, dan Belanda. "Se- 
telah beberapa kali bertanding, 
tim kami menjadi juara satu.” 

Pengalaman lain yang menge- 
sankan Ary adalah menonton 
pertandingan langsung FC Ba- 
yern Muenchen melawan VfB 
Stuttgart. 

”Saya tak bisa menceritakan 
perasaan saya saat berada di 
Allianz Arena, benar-benar sta- 
dion yang megah,” ujar Ary. 

Hari berikutnya, mereka 
mengunjungi Olympic Park dan 
BMW World. "Olympic Park itu 
tempat Olimpiade 1972 dise- 
lenggarakan," kata Aula. 

”Banyak sekali pengalaman 
berharga yang saya dapat di si- 
ni,” kata Ary. 

”Kalau hari ini saya berada di 
Eropa untuk mengikuti camp, 
saya berdoa, suatu saat nanti 
akan kembali sebagai pemain 
bola profesional," lanjut Ary ten- 
tang pengalamannya selama li- 
ma hari di Muenchen. 


(ARY REZOY HAKIM/ 
MOCH AULA RIZKY) 


Allianz @) 


Membilas 
Hidup lebihPraktis s 


bi Higenis 


2 BRANIY jau 


2012 


Closet OD1 -- 
"SLIM SmartWashe 


Closet Winston 


A 
SLIM SmartWashi 


Anti Bacterlal 
Seat & Covep 


#amily protection 
» hohts bacteria 


Soft Clasi 
Seat & Cover 


Pressure Adjustable 


ansing 
Adjustment ater Flow 


Water Jet 


« dus nozzle « comlortabilo 
intettigennt 


“ndrvidualred 


water saving 
. . eco riendIy 
ideal for farmty 


Layanan Purna Jual 
Saustomercare-indonesiagamstd.com 


2 800-1-267823 


TOLL FREE 


Your Style, Your Was 


Amuricam Stemdard. 


di Lio us on MP 


american-standard-indonesia 


ELECTRONIC 
SOLUTION 


Satisfactlon For Better SOLUTION 
651— Ya 
P1 


| -1 


FITUR KLASIKA | Motor 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 


Jitu Memilih Ban Sepeda motor 


di Kala Hujan 


MUSIM hujan akan segera datang. Segala aspek 
kendaraan harus disiapkan agar tetap aman 
dan nyaman melintasi jalanan yang basah 
Tidak hanya rem dan mesin yang harus dijaga, 
pemilihan ban juga harus tepat terutama pada 
sepeda motor, agar keselamatan Anda terjamin 

Dalam keadaan hujan, karet ban yang tidak 
sesuai malah tidak mampu memecah genangan 
air, hasilnya bisa saja terjadi slip. Hal ini sering 
dilupakan oleh pengendara sepeda motor. 
Daripada membeli ban baru, mereka lebih suka 
untuk berjalan pelan di lintasan basah. Tentu 
saja ini juga bisa berakibat fatal terhadap jiwa 
Anda, Berikut ini adalah beberapa tips seputar 
ban untuk sepeda motor, 

Pertama, perhatikan tekanan angin pada 
ban, Hal ini penting untuk menghindari sepeda 
motor oleng yang berisiko mengakibatkan 
kecelakaan, Usahakan untuk konsisten terhadap 
Ukuran tekanan angin sesual standar yang 
ditetapkan pabrikan. Bila tekanan terlalu banyak, 
titik tumpu ban hanya berada di tengah-tengah 
telapak ban. Sebaliknya, apabila tekanan angin 
ban sepeda motor Anda kurang, permukaan 
telapak ban akan lebih banyak. Ban akan cepat 


3D LED TV 55” 
UA55ESBOO0 


53.249.000”-| 


17.024.100,-| Rx: 


aus dan berpotensi mengalami pecah ban 

Kedua, cobalah untuk memilih komponen 
ban yang lunak. Ban dengan karakter karet 
yang lunak memiliki daya cengkeram yang 
cukup kuat ketika sepeda motor Anda melintasi 
jalanan basah dan licin. Apabila Anda memilih 
untuk memakai ban bekas, perhatikan ukiran 
atau batikan di telapak ban masih dalam kondisi 
bagus atau tidak gundul, 

Ketiga, coba perhatikan pola ukiran ban 
tersebut, Dalam kondisi hujan, cobalah untuk 
menggunakan pola ukiran yang searah, Hal 
ini dikarenakan pola ukiran tersebut berfungsi 
sebagai jalur di mana air bisa mengalir 
sekaligus memecah genangan air. Perhatikan 
juga tingkat kedalaman ukirannya, Anda bisa 
memperkirakannya. Apabila Anda ragu cobalah 
untuk bertanya kepada penjual. 

Keempat, jangan menggunakan ban dengan 
ukuran yang lebih kecil dari yang dianjurkan. 
Lebar telapak juga sangat berpengaruh pada 
daya cengkeram dan pijakan ban terhadap 
permukaan jalanan, Ukuran yang tepat bisa 
membuat sepeda motor Anda lebih stabil 
terutama di saat hujan. (“/VTOJ 


SD LEO TV 47” 
ATLM6200 


: PNG at ba al 
sg PENS, Ha Dat 
pan 


13.049.10 


An 


ajuuumat, #2 Oktobgr 2012 | JABODETABEK 


O smart 


Surprisingly open your mind. 
strong. 


Innovation from Mercedes-Benz 


»» The strength of tridion cell. 


- 53 


he 
for BNI Credit Card holders 


LEO TV 32” LED INTERNET TV 32” HOME THEATER 
32PS200 KDL-32EX650 DAV-T2715 HT-CN890DVWE 
1.549.000,-| 1 M4 115- Io I.250- Mt. TI ama3ti- Mx 3.aso.coo, "LLY 
EVERYDAY 4.094.100.- 081 "LM 4.863.000,- lk 2 2519.000, A1 jaga h . 
1 SONY 
wsraument SOLUTION! Hota bolera pe 
9 AAN | cffibank | manan” | SSBNI 
menawan Xpay | Hi-UoB | Segan 8 si 
1 DIGITAL CAMERA 16 MP SLN CAMERA 12: DIGITAL MIRRORLESS 16 MP (LE P 
Bg PI gganocani | gocsc se DSC-W600 EOS 1100D With Lens 18-55mm OMD-EM5 # Zuiko Lens 12-50mm (Wide & Macroj 
NY kerana bandeng 2. 981, KIA In 5.299.000 Ti 1 In. 16.2 | 112 MI - 
- sena | roso 2.105.000,- IL 4.199.000, VJJ ..&M 14669.000,-| Inkokaka 1 
K Pp. mi 1 , 1 
Pp Ira 2 Pan & Electrolux Be | 
AS ML 
tongai 
: “ Bunga Ringan 
: “ Syarat & ketentuan berlaku. 
Bunga ING 7 KG : SIDE BY SIDE 55617 
EWE10751 SI-F7ORV-SL 
fo See Our Store Location PL... idulan — si 2d la nd 
AR 6 Find us on: follow us on 
SSs60600060 MN AN ita. DE 
Elecfronic Solution @elect solution OnLne soLuTON 


-Jam Operational Toko : Hari Kerja (Senin - Jumat) 11.00 - 21.00, Akhir Pekan (Sabu - Minggu) / Libur Nasional 11.00 - 22.00 Visit Our Website and See Our Store Location www.electronicsolution.co.id & www.homesolution.co.id Email : solution@electronicsolution.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


INTERMESO 


WATCHES 


INTERMESO 


WATCHE 


POLICE 


APRESIASI SEJARAH 
PENERBANGAN 


PADA tahun 1932, Federation 


Aeronautigue Internationale 


menggelar kontes pesawat terbang 


untuk ketiga kalinya di Berli 
Pilot asal Polandia, Francisz 
dan mekeniknya, Stanislaw 


sukses menorehkan kemenangan 
bersejarah dan menjadi pahlawan 
nasional bagi negaranya. Momen 


bersejarah ini dicapai berkal 


mereka dalam bidang navigasi, 
bersinergi dengan keunggulan teknis 


dari desain pesawat RWD-6 


(FA) 


In, Jerman, 
ek Zwirko, 
Wigura, 


it keahlian 


Aircraft. 


Dalam rangka mengapresiasi 


kedua pencetak sejarah ini, 


merek asal Swiss, mempersembahkan 


sebuah desain khusus yaitu 


Challenge International de Tourisme 


1932 Limited Edition. Arloji 
case sebesar 44 mm dan di 


amat terbatas—hanya 1.932 
buah—ini didesain secara khusus 


dengan gambar siluet RWD- 


pada bagian belakang arloji. 


jam juga dibuat transparan 


Oris, 
Oris 
dengan 
produksi 


6 Aircraft 
Kaca 
untuk 


memperlihatkan sistem mekanis P/ADT) 


# Klub Oris 


733 7669 4084 


dengan rotor merah, khas buatan Oris, 
Tak kalah istimewa, kemasan 

Oris menggunakan kotak khusus 

yang dilengkapi sertifikat keaslian 

dan pemantik api Zippo, Bagi para 

penerbang yang ingin tetap terlihat 

sporty ketika mengudara, Oris 

Challenge International de Tourisme 

1932 Limited Edition inilah yang bisa 

mengisi jajaran koleksi arloji Anda. 


URBAN MASKULIN 


MODERN, dinamis, dan 
menunjukkan karakter diri secara 
bebas. Hal ini kian terkait dengan 
gaya hidup kaum urban, yang meski 
berjalan di atas jalur arus utama 
dengan tren yang tengah berlaku, 
tetap berani mengekspresikan diri 


dengan caranya yang khas. 
Kemampuan memadupadankan 
gaya dikombinasikan dengan 
kesadaran terhadap dunia fesyen 
menjadi ramuan Jitu untuk 
menghasilkan gaya urban yang unik. 
Kaum pria pun tak kalah unjuk gigi. 
Berbagai produk desain busana 
dan aksesori untuk pria dewasa ini 


pun kian berani dalam berkreasi 


dengan tetap menampilkan kesan 
maskulin yang kuat. Police, merek 
arloji kenamaan, merupakan salah 
satu di antaranya. Tengok saja 
PL13425JS/04 koleksi Tribute 
dari Police yang menampilkannya 
dengan apik. Arloji multifungsi 
dengan fitur tiga jarum itu hadir 
dalam balutan bahan stainless 
steel yang dipadu bahan kulit pada 
1 n strap ai dengan 


- desain rantai. 


PL13425JS/04 


Mampu tahan air hingga 
kedalaman 10 ATM, koleksi Tribute 
ini tersedia dalam berbagai warna 
untuk memenuhi ragam selera. 
Silakan pilih warna stainless 
steel, hitam, dan emas, yang 
dikombinasikan dengan bahan 
kulit berwarna hitam atau cokelat, 
bisa juga dengan bracelet berwarna 
hitam atau stainless steel. Yang 
manakah yang merepresentasikan 
diri Anda? (ADTJ 


Senantiasa di Sisi Anda 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Bodykit Alphard Vellfire Prado 
LexusRX LandCrulser 
081315165555 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 
baru Jl Dr Susilo 1/13-1A Grogol 
Jakbar Ph.5660785 - 5604624 


Spesialist Install Power Back 
Door alphard,vellfire 2.4 semua 


Ipe&Bodykit lexus. wald,alphrd 
velifire&LC,Ayun Jaya Motor 35 
JlDanau Sunter Selatan blok 
0.3 kav13-15, T:6583,1595 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
honda,bmw,harlernisan,alpard 
pajero,merey.volvo,audI jaguar, 
isuzu,kia,toyota:087777782163 


Bunga ramah dapat dinikmati 
hingga 31 Oktober 2012 


Se 


MOBIL DICARI 


Al 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AL 1.0 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AMI, 0.1 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cot,kami sar dta. 
Akan ph 68810777, 0818-776086 


AI, 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
-tara 71682678-08129009011 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


PASANG IKLAN DI 


MOBIL DIJUAL 


Maman 


AJM BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 SUV Rdy Stock 
44 Ayun Jaya Motor BOS ““« 
“rak D2 « 952 3955 #srarrat 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe P.Whita Lounge 

“#Laather, JCW Body Kit 
021-7203011/ 081210505548 


AUTO ONE SLIPI 
"Ferrari ! 
ffestyle | Redafined'"”" 
“F 458 Giallo on Nero" 
"FF 6.3L V12, 651HP, AWD'"“ 
Rosso Corsa on Couio"" 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 
Mp era (ion 
458 Spider Giallo Modena: 
458 Coupe Giallo Modena 
360 Spider Nero 03”" 
"430 Spider 07 Giallo Modena 
#Auto One Pramium Cars Btg- 
021-29308685 / 085888668989 


AUTO ONE SLIPI 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
zAuto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 081542729900 


AUTO ONE SLIPI 
Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 
New Panamera 3.6 V6" 
“White on Marsala Red Bose" 
New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
zAuto One Premium Cars Btg- 
021-: “20308635 / 081206898789 


AUTOHAUSE IMPORTS 
« Evogua 4D White TV3/TVL 
Pluit 66601313/ Snter 29450877 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
Evogue 2.0 Dynamic Lux Sdr & 3 
dr, Scamera, whita & black, 1TV 
2 DP 337,5Jt angs 8,3Jt & 3TV & 
DP 357Jt angs 8,5Jt. Hub 021- 
72895258 /59 (minggu buka) 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red, Orange 
Pluit 6601313/Sntar 29150877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Silver,Black,Yellw 
#1" Cayenne V6 ATPM Black ““ 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOMAX BOS 
Rover Sport Diesel Rad 
Ion,3TV,Ready White 
Range Rover Evoaue Dynamic 
uxt Dynamic Plus Ready 
Whiita,Silver,Groy' 
6506888-85301291-99997685 


Bentley Fly spur Continental 51 
th Aniversary 6,0 AT2012 Hitam 
km 700,spt baru VR20,TV3,Cmr, 
Jklt, Eseat Air susp, PBD,Sun 
Roof Vacum,full ors Jl.Tanah 
Abang II no.66 ph 34833131 


BEST PRICE (d CHOSEN CARS 
AstonMartin DBS Carbon Edt 
Bentlay Continental GT 4.0 VE: 
07 3.0 V6 TFSI » Ouatttro 


RR Evogue 2.0 Sid & Coupa 
Gi Pluit 66694555 - 98007337: 


CNN AUTO SUNTER 

he Boxster Red 2.7 
ing 20", PDK, 
8 / 0878 8657 0621 


CNN AUTO SUNTER 
Ranga Rover Evogue Si-1Doors 
Black, White & Red Lux Pack 
t.Black & Verva, 3 TV, 5 Cam, 
O2i 6525888 / 087813657 0621 


OTOMOTIF 


Evogue 2.0 Dynamic lux 5dr, 
1,195M OTR Black on Red racaro 
seat, Scam. Nego: 021 - 
97911111 Pin BB: 323dc6ff 


EXOTIC AUTO 
“ MC Laran MP4.C12 
MsertiGranturismoMcStradale 
Porsche Panamera GTS 
“ Chevrolet Camaro SS || 
Range Rover Evoguo "“ 
Vellfire All Type 
See our ex! at casablanca 
P1:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
see our exhibition at Casablanca 
PI: 7200099 - Klp.6d9:45846140 


F360 Modena'03 red 12rb mulus 
Full Ori BPKB Capristo exhaust 
daytona seat Hp:0856.9999.822 


FANTASTIC PRICE 1! 
RR. Evogue Lux Pack / Plus, 
5de/3dr, 3TV/ATv, White, Black 
Suprematar4521585/15866535 


Ferrari California, 4.3 Th '2010, 
Merah,Carbiolet,Grs ATPM, Istw 
“BRAG Klp Gading 4526753-55 


GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
Landrover Defender 2.2L Puma 
All Type & AlI Colour £ 
. Garansi ATPM 3 Tahun 
Obi56 9223 7716/ 021-724 8750 


H3 hitam 2011 km 3rb, velg 24”, 
full chrom , istimawa sekali spt 
baru 085220977777 


Hinobus RK8/10,54seat,adiputro 
3unit, RK2'01/02,2unit,RK1/05 
(RI) AC ND.hub:087877720218 


Hummer H-2 fullcabin "07 Black 
metalic,km37rb,1.8M nego.Kond 
Istmw,081210050035/92505353 


Hummer H3 '09 Abu2 KebiruZan 
Km.4500, Tgn1, Sunroof, St br 
BRAO Klp Gading 4526753-55 


Hummer H3 2009 Black KM36rb 
Ban MT,FR Cam,SunRooF,NoPol 
BM, 1,15M 0852 1410 9999 


HUMMER 

black chrome linnitad: 
7 SUV black 

T 3.7 black 

Viva Auto Sport 

8080 Sunter 29150909 


H2 6, 


P17278 


Jaguar S type3,0AT'03 Hijau tua 
215jt Tdp58,5)tCpaket mrh) trwt 
Km Sdkt Tgn! Tdk Kcw :6541880 


Jaguar Type X 2.5 V6 SE 2002 
Sunroof” Tdp1SjtA9S6,530jtx47 
AII Risk 4th 0838-7158-8811 


Jaguar X Type 20 Th. 2005 
Hitam, Kong” Istw, Terawat. 
Hubungi 0813.999.8888.2 


Jaguar XF 3.0 Tahun 2011 
Warna Silver, Low KM, Kondisi 
Istimewa Hubungi 750.8787 


Jaguar XF 3.0 Th "10, Vapour 
Grey, Km 5Rb Knd Istmwa, The 
Winner 5201888/08775183938 


Land Rover Discovery 3 Th 2006 
Diesel Full optn.Radio. Dalam 
16B, Tania 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
72791646 / 085691901722. 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Ingin Test Drive 
ERTIGA? 
Telepon Dealer kami 


sekarang 
SEGERA INDENT ! 


h Abang 
Veteran 


Maserati MC Stradale Putih 
dalam Merah, Brand New Hub: 
08151820485,0818970007 


Mini Cooper Roadster JCW, Red 
Mntr, Rdy Stock,Only at Garage 
Motorsport “#9816 1997 890 


Mini Cooper S AT Turbotcoupe), 
PepperWhite,JCW B.Kit, Recaro 
seat, Sport/ media/ vision/' chi 
pack, Emirror, kevless leah 

dashboard, ctc- 
cal:021-97911111 Pin: 323dc6ff 


Mini Cooper S AT'2006 bln Agst, 
Silver Km16 rb, Tgn, Hub 
segara: 0812 999 6878 


Mini Cooper S Cabriolet 2012. 
Putih,km 1rb,ATPM. warranty. 
spt br,72791646/085691904722 


Mini Countyman S Sept 2011 w 
coklat susu komb putih Harman 
Kardon,panoramicV8 full orsinil 
Viva Auto Sport 2945 0909 


Mini JCW Anniversary Hijau'10, 
IMT, KM 500, Good Cond, Spt Br : 
021-3808232 / 021-3808786 


MiniCooper Countryman 1.6 4x4 
Triptonic 2011 w hitam, Xenon 
Jkit VR18,ssr parking Jl.Tanah 
Abang II no.6 Ph 34833131 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
16B. 72791616 / 085881182920 


New Porcshe Cayenne 6 white 
on umber (garansi PCI) sunroof 
“Velg 19 , BOSE , air suspension 
Viva Auto Sport 7278 8080 


P.Cayenne 3.2 05 SlursCayenne 
54.504 Turbo,km 32Rb,R9.875 
BRAO Klp Gading 4526753-55 


P.Cayenne 3.6 Baru,Black ATPM 
S,Roof, Hidrolik, DVD " Garage 
Motorsport (BOS) 021-6521000 


PAKUBUWONO CARS 
Rover Sport 5,0 Supercharga 
R.Rover Evogue 2.0 Dynamic 
Naw Porsche Baytor 2,7 PDK 

AN Se Daan 795.109, 


PORSCHE - EXOTIC AUTO 
# Boxster Spyder 3.4 L “#1 

" Panamera V6 3.61" 
Cayenne S Hybrid 

tri 911 GT2RS Limited 

Pondok Indah: 021-7200099 


Porsche Boxter AT 06 silver 
cabriolet tech art VR20 km 7rb 
tgn 1 full ori Hub:087885694049 


PORSCHE PANAMERA 3.6 
Wir suspension, velg 19",Bose 
Black on Mas 
Ready @ Supr 
021-1524585 / 4 


Porsche Panamera 3.6L, white, 
2012 brand new and Raady 
Stock. Gizelle 08577 111 2888 


R.R Sport 4200 SC '09/"10 Silver 
Km 11Rb, Istimewa “BRAO Blvr 
Tmr ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


Bungur 


Kip 
Tebet 


ading 4 


Tangerang 


Range Rover Evogue & Kahn 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
new!.Ph:Gizelle 08577 111 2888 


Range Rover Evogue 3 door 
Marat 2012 red on verve,panora 
mic,keyless,velg 20,3TV45 cam , 
PBD Viva Auto Sport 29450909 


Range Rover Evogue,Putih dim 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
n6w,08151820485,0818970007 


RANGE ROVER EVORUE 
Dynamic Lux,White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto20774701 


Range Rover sport Supercharge 
'O7,groy,KM 57rb,sngt trwt,lrg 
835Jt nego.Hub : 082115001300 


RANGE ROVER 
Evogue 2.0 white/gres 
Sport HSE 3.0 Tdi 

va Auto 
PI 72788080 Sunter 


ROBBY JAYA AUTOCAR 
Hummer H2 6.2 Double 
Cabin/Hummer H3, Ready Stock 

#is#Hubungi:021-65866188 


RR Vogue Supercharged 2006. 
Facelift 2012, black on black. 
72791646 / 085881182920 


SANNY AUTO GALLERY 
Distovery 4 Black Rotary Gear 
#AERR EvogueVogus,Sport' 
Kd 021-45853188/5tr 6525678 


Subaru Exiga GT 2.0 Turbo'2010 
SolidBlack Panoramic CBU japan 
Michellin Tyres 0812.878.4510 


silver 


Subaru WRX STI Biru '06 akhir 
km,30rb,spt baru full option hub 
08187771777 / 0811170608 


Subaru XV 2.0 Boxer Engine 
Timing | Chain,AWD,GPS,Moni- 
tor Start 338jt.H:081315600602 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 
Ranga Rover Evogue 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 
Black & White, @ VIP MOTORS 

021-1524418, 021-4505666" 
GMOI 45866766 open till night 


VIP - YEAR END SALE 
Range Rover Sport 5.0 Facelift 
DVD#Rear Entertaniment 
Hari 


0211524118, 021-1505666 
GMOI 15866766 open till night 


VIP MOTORS - PORSCHE 
New Boxstor White on Red 
Ww Design,E.Seut,VR20 BOSE 
O1 15866766 open till night 
021 1521418, 021 1505666 


WILLIAM MOBIL 
RR Evogue 2.9 5D//4Dr f.opt 
NEW Hummer HA ReadyStock 
Black, White, Red) 
PI:7269899 / K.049:45877777 


auto one 


Gallardo LP 560-4 Green” 
Gallardo LP 570-4 Super Trofeo 
Stradale White Ltd.No:007/150 
Gallardo LP 560-4 2012 Orange 
021-29308685 / 08170707122 


Porsche 91L Carrera S VR20, 
PDIK, Sport Chrano Pack, Sun 
roof, Park Assist,Sport Exhaust 
System Bose, Rain Sensor 
6506666/ 4524070/ 7292688 


F458 pth,kning/California F.Opt 
Mrh,Scuderia,F430 Mrh,599, FF- 
meh/"08151820485,0818970007 


Panamera 3.6 White/Black 3 TV 
Terima Jual/Beli Mobil Bokas 


Call : 3521358 


jai 


A6 3.0 Turbo FSI Ovattro Hitam 
109/10 Tgn 1 Lampu Led, Kond, 
sgt tewt,int-brown02133800178 


07 80 TDi Auatro'2007 silver 
“ mulus skl, Tgn | "“ 
tiket Hub 68779500 "" 


07 Auatro 4.2 Fsi '2008, Hitam 
Km.28R6, Istiw “BRAO Blvr Tmr 
BIk ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


3 3 SPORT BACK 1.225 OTR 
2.5 Turbo, 7 Spe ronic, 
MOP (0-100Km In 4,5 
Sec), Ready White, The Most 
Fastest Hatchback Ever! Tha 
One & Only In Town! Blinkz 
Blinkz Motors, 4565 3111 
SPECIAL PRICE 
FSI, Avattro, 420 hp - 
TFS k, 3001 
-Terminal Motor - 
7225222, KGA51111 
B suw 


1M Coupe 2011 M/T Hitam,KM 
6500 Limited Edition Khusus 
Pemakai Hub:0855.7868.900 


31804 bln 5 Hitam krm 30rb asli 
hro.164jt/Dp.20h, Radio dim 
Raya/14 hub.0812.820.20212 


318i 2.0 Facelift'03 Silvr,Jok Klt 
Km.62rb,istmw,”Buana Sumber 
Auto",Fatmwti 37, 0811118181 


318i Silver Thn 2003, Facelift, 
triptonic, no.pil. TV/VCD. Hub 
08111 25218 


3201 Exctv, Hitam 06/07, E.Seat 
Kroy, Spion, Full Ors “" Garage 
Motorsport "“ 0812 8700 9300 


TOMMY BUTOMO 


OTOMOTIF | Mobil 


Cermat Membeli Mobil Secara Kredit 


SETIAP orang pasti ingin membeli 
mobil. Faktor guyub antarkeluarga yang 
mengakar di Indonesia dan keadaan 
angkutan umum yang tak kunjung 
nyaman adalah penyebab peminat mobil 
terus menggeliat di Indonesia. 

Namun, keinginan membeli mobil 
terkadang terhambat masalah harga. 
Oleh karena itu, sistem pembelian mobil 
secara kredit hadir dan menjadi favorit 
bagi para konsumen, Cara ini dianggap 
lebih mudah bagi konsumen untuk bisa 
membeli mobil Cukup dengan 
memberikan uang muka, data gaji atau 
penghasilan tetap, Anda bisa segera 
membawa pulang mobil pilihan. 

Secara teori, melakukan pembelian 
mobil adalah cara yang mudah. Namun, 
kenyataannya sistem kredit juga 
memiliki risiko, yakni kesulitan menyele- 
saikan pembayaran. Berikut ini adalah 
beberapa cara agar keuangan tetap 
aman saat melakukan kredit mobil. 


Pilihlah lembaga pembiayaan yang 
tepat. Saat ini yang bekerja sama 
dengan dealer adalah bank dan perusa- 
haan multifinance. Masing-masing memi- 
liki kelebihan dan kekurangan. 
Bank biasanya menetapkan bunga lebih 
kecil, tetapi syarat dan proses persetu- 
juan kredit dari bank jauh lebih ketat 
daripada multifinance. Bank juga lebih 
terbuka untuk kompromi apabila Anda 
memiliki kesulitan membayar cicilan. 
Jadwal ulang atau restrukturisasi kredit 
masih mungkin dilakukan. 

Tentukan mobil yang Anda butuhkan 
sesuai dengan fungsinya. Tipe mobil 
menentukan harga sebuah mobil. 
Cobalah melakukan survei harga mobil 
yang Anda inginkan dari koran, internet 
atau bertanya saat ada pameran, dealer 
atau orang yang lebih tahu. 

Persiapkan uang untuk membayar 
uang mukanya, yang umumnya berkisar 
20-30 persen dari harga mobil. Biaya ini 


KLASIKA& 


belum ditambah dengan biaya adminis- 
trasi. Semakin besar Anda menaruh 
uang muka, semakin besar kesempatan 
untuk memilih besaran dan tenor 
cicilan. Dalam menentukan tenor, 
jangan sampai melebihi usia ekonomis 
mobil. Hal ini untuk menghindari pelu- 
ang Anda mengeluarkan uang ekstra 
untuk perbaikan. 

Sediakan selalu dana cadangan 
untuk mengantisipasi risiko gagal bayar 
atau faktor lain semisal kecelakaan atau 
mobil rusak. Ada baiknya mobil Anda 
juga diberikan asuransi. Terakhir, jangan 
menggunakan uang hasil pinjaman dari 
bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk menambah uang muka, Hal ini 
justru membuat Anda memiliki dua 
kewajiban membayar angsuran. (VTO) 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi » 
IL KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II Ketentuan Pemuatan Ii, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Maan Ea 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris 45.000/baris 
IA Klimat pda patama ii ari: Karakter soal bone dari sau hanya Boga bdan Kom boa menelan Bank BCA 
13. tidak mengandung sm bal atau karakter akan dipakai satu saja. menunda pemasangan iklan apabila materi: Cabang BCA Gajah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk 50.000/mmk. 
ox mengndungangkakecaluntuk Ikan Karatryang kb dalan dab aa Pe NN 2. Teks Iklan Display Klasik 
bari KO PLapON dan KOP OK Na Lha lengan diatas ata ayat 1 Kompas adaM ADV:teks iklan baris BN ana 
djual tupe mobil) ' 3 hari setelah tanggal Iklan dimuat. Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58.500/mmk. — 50.000/mmk 
ek menganna huruf yang A.engguran rana hun besarhanya 1Lpemuatan Ian Raat serguanganidan SK Mandi “ag Sits 
membaikan arti pada tes Ikan @perkenankan untuk pengetikkan singkatan ana ak termuat tdak melebihi ? hari keja Banting, Internet Banking, dan Call FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 


umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOEFL,ELTI, di) 
dan mera, 


terhitung dar tanggal muat asal 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mandin 


3 baris 
4 baris 


minimum: 96 karakter — 
maksimum. 128 karakter — 


#) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 12 Oktober 2012 


39 


# Kraven Sang Pemburu akan ada di Vegas? 
“ Betul sekali! 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


KRAVEN TE HUNTER 1S 
OPENING IN VEGAS? 
Z 


£ Aku kira dia adia di penjara! 


Alicensing Programme of RM "" 
wawrmlicensing.com 


(1742) 


“ Tidiak. Dia bebas. dan sedang menunggu macannya! 


INTERM 


WATCHES 


“CHRONOGRAPH” 
PENUH GAYA 


ARLOJI seperti apa sebenarnya yang diinginkan 
untuk menemani kegiatan sehari-hari? 
Pertanyaan ini akan menuai beragam jawaban, 
Pasalnya, banyak faktor yang memengaruhi, 
mulai dari profesi pekerjaan, gaya hidup hingga 
selera dan karakter seseorang menjadi penentu 
jenis dan desain arloji yang tepat dikenakan. 
Ketepatan memilih jenis arloji amat bersifat 
subyektif. Menjadi sebuah tantangan bagi 
setiap produsen untuk menciptakan kreasi 
desain yang tak lagi hanya mengunggulkan 


/INTERMESO 


BONIA 


soal fungsi, tetapi juga sebagai personalisasi 
gaya individu, 

Modifikasi desain, sekecil apa pun itu, 
bisa memberi tampilan berbeda, Tengok saja 
desain arloji dari Bonia, BPT 167-1535C. 
Arloji berbentuk bulat ini terlihat unik dengan 
dimensi lingkaran yang terlihat lebih lebar dan 
tebal, Memiliki diameter sebesar 4 cm, arloji 
ini menampilkan kesan sporty lewat paduan 
stainless steel dan black rubber band dalam 
kombinasi hitam dan rosegold. 

Mengadopsi sistem chronograph dengan 
fitur penanggalan, sapphire crystal glass yang 
bersifat antigores, dan tahan air, arloji ini 
menjadi salah satu pilihan tepat untuk bergaya. 
IADTI 


Span ia maka Saba 
PADA 12 Oktober 1823, ahli kimia dan penemu 
Skotlandia, Charles Macintosh, mulai memasar- 
kan produk temuannya berupa jas hujan antiair. 
Jas hujan model Mackintosh (huruf “t" ditam- 
bahkan belakangan dan sekarang menjadi stan- 
dar penulisan) merupakan pionir dan kemudian 
dianggap produk generik antiair, 

Macintosh semula bekerja sebagai juru tulis, 
Namun, pada waktu senggang Ia menghabiskan 
waktu untuk sains, terutama kimia. Ia kemudian 
berhenti bekerja dan memulai usaha produksi 


turunan tar dan nafta membawanya kepada 
penemuan bahan pakaian antiair, yang kemudian 
dikombinasikan dengan karet, 

Setelah mematenkan temuannya pada 182: , 
jas hujan antiair Mackintosh pertama dibuat di 
pabrik tekstil keluarga, Charles Macintosh and 
Co, di Glasgow, Pada 1830, perusahaan ini 
merger dengan perusahaan pakaian Thomas 
Hancock di Manchester. Awalnya, jas hujan 
antiair punya masalah berbau dan kaku, Bela 
kangan, Hancock mer 

gan cara" 


BPT 167 - 1535 C 


www.adtime.co.id 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #M27A - Ph. 021 5698 5440 


Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 
r Nay “ Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF #IU-01 


blitzmegaplex 


“ JAOWAL DAPAT BERUI 


TAR 


toy wmot) cO0eenr 


RANI MEKHERJI 
P3 


yan, 


(SU) MDONESAN ONAMA toy emausn como psujencusu sammarion WIMDONESIAN (OKAMA (oyencusn jacron 


EWAKTU WAKTU 


(DJ ENGLISN JACTION (DJ INDONESIAN | MORNOR (DJ MMO | DRAMA, 


AIYYAA 


OHmr con 


MOL 1 


PERAHU KERTAS 2 


TO) MMI NAMA 


PREMIUM RUSH 
mM 118 


arLiSH 


ENGLISH VINGLISH 
Gi 1100 1800 2030 


KUMAH KENTANG 


(C 
BARFI 
MORI 

tojemaumn acnon 


RESIDENT EVIL 
RETRIBUTION 


Indonesia: Putri 13,00 Tom & Jerry - 09.15 Ups Salah 
Bidadari 13.30 Chhota Bheem aka InDosiAR| 09.45 Spotlite GlobalTV 
19.15 Layar Drama Indo- Bima Sakti N—A 10.45 Warna 
nesia: Yang Masih 14.00 Tom & Jerry 11,30 Redaksi Siang 05.00 Dora The Explorer 
di Bawah Umur 14.30 Chhota Bheem aka — 05,00 Obat Hati 12.00 Selebrita Siang 05.30 Kura-Kura Ninja Sudoku terdiri dari 9x9 kotak dibagi dalam 3x3 kotak 
20.15 Layar Drama Bima Sakti 06,00 Live Fokus Pagi 12.30 Si Bolang (TMNT) Be Maa UN 
Indonesia: Tukang 15.00 Ghost Gang 07.00 Live Kiss Pagi Jalan-jalan 106.00 Spongebob Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong, 
Bubur Naik Hajithe 15.30 Chhota Bheem aka 08.00 Halo Polisi 13,00 Buku Harian Sguarepants dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya1 angka) 
Series Bima Sakti 08,30 Sinema TV Pagi: Si Unyil 08.00 Avatar The Legend - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 
22.00 Box Office Movie: 16.00 Mr. Bean Cinta yang Ter- 13,30 Dunia Binatang of Aang - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 
Eragon 16.30 Coboy Junior tunda 14.00 Koki Pintar 08.30 Awas Ada Sule 2 - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 
11,03 Permata Nurani 00.30 World Cup 2014 17.30 Topik Petang 10,00 Sinema TV Spesial: 14.30 Brownies 09.30 Hot Spot 
KOMPAS Islami @ualification 18.00 Pesbukers Tiara 15,00 Tau Gak Sih 10.30 Obsesi 
1 "1200 Sholat Jumat Argentina Vs 19.30 Al El Dul 12.00 Live Patroli 15.30 Cooking in Paradise 11.00 Indonesia Bicara 
Pelan 18.00 Indonesia Siang Uruguay 20.30 Coffee Prince 12.30 Drama Korea: Pasta 16.00 Jejak Si Gundul 12.00 Buletin Indonesia 
05.30 Kompas Sport Pagi 18.30 TV Edukasi 2130 Chatting 14.00 Drama Korea Siang: 16.30 Redaksi sore Siang 
06.00 Kompas Pagi 14.00 Indonesia/interna- €scrv Dengan YM King 2 Heart 17.00 Merajut Asa 12.30 FTV: Melati is Barbie 
08.00 Referensi Slopal Ta kini 22.30 Topik Malam 15.30 Live Kiss Sore 17.30 Orang Pinggiran 14.30 100 'a Ampuh 
Hare Panas 14.03 TV Edukasi 04.00 Kata Ustad Solmed 23.00 Lensa Olahraga 16.30 Live Fokus 18.00 Hitam Putih 16.00 Fokus Selebriti 
Hasan 1430 Obrolan Hukum 04.30 SL Liputan 6 Pagi Malam 17.00 Rujak Manis 19.15 On The Spot 16.30 Naruto 
11,00 Sebuah Nama i i 
5s Sebuah Cerit 15.00 Indonesia/Interna- 06:00 Status Selebriti 23.30 World Cup 2014 18.00 Drama Seri 20.00 Opera Van Java 18.00 Untung Ada Sule 
na sional Terkini 07.00 SL. SCTV Musik @ualification Keluarga: TBA 22.00 Bukan Empat Mata 19:00 Big Movies I: Curse 
12.00 Kompas Siang 15108 Cards Cermat Inbox Armenia vs Italy 19.00 Sinetron Unggulan: 23.45 Dua Dunia of The Golden Flower 
13.00 Wild Tales Se TU 1 ig Movies II: 
£ 001 i «10.00 SCTV FTV Pagi .00 Sinetron Unggulan: — 00.45 Sport7 Malam nnapolis 
100 Jalan Sesar 16.00 Aa ata 11.00 Liputan 6 Terkini MNC Hikayat Ali Baba Akhir Pekan 23.30 100 8 Sport 
Haa Na SIFUN 16.03 Musik Sore: 12.00 SL Liputan 6 Siang 04.30 Lanjutan Taman 22.00 Live Konser 01.15 Redaksi Malam 00.00 Buletin Indonesia 
Tn 2 an ag Karan Danau 12.30 SCTV FTV Siang Hati Dangdut 01.45 Theater7 Malam: 00.30 Criss Angel 
Tao PA ia 3 5 17.30 Kartun Anak 14.30 SL Eat Bulaga 05.30 Lintas Pagi 00.00 Mitos Left Behind Mindfreak 
16305 Na ana0re | To.00 Indonesia Malam Indonesia 06.00 Diari Selebriti 00.30 Fokus Malam 
1700 Ra SEN F £ 20.00 Tembang Harmoni 16:00 Liputan 6 Terkini 07.00 Disney Club: 01.00 Sinema Tengah 
“00 Kompas Petang 2 O9Bincang Malam: 16:30SL Liputan 6 Petang Doc Mestuffin Mean an 
18.00 Kompas Sport 9 i Tai i Sang Pet TRANS 
18.30 Temukan Kata DPR 17.00 New Cookies: 07.30 Upin Ipin The Movie: an Sang Petarung 
19230 Spice of Life 22.00 Indonesia/interna- Tol MAnagat Pan 04,30 Kabar Pagi 
: sional Terkini 18.00 SCTV Sinetron: 08.30 Serial Pilihan: (SKA Dan ha) » 
20,00 Ala Ryan 2203 Tinju Super ABG Bakul Super & Biji METR TV 06.30 npa Kabar 04.30 Reportase Pagi sea 518 
21,00 Planet Dinosaur Una 19.00 SCTV Sinetron: Nangk: Indonesia Pagi 05.30 Islam Itu Indah 
22.00 Showcase 2 ea Tan 05,05 Metro Pagi 09.00 Keliling Indonesia 06.30 Insert Pagi 5 Aa AT Pia 
f sional Terkini Ustadz Fotocopy 10.00 Kisah Unggulan: -Uo Metro/pagi, -00 Keliling Indonesia 30 Insert Pagi | ra 9136 
23.00 Kompas Malam 00.03 Engli i 07.05 Bedah Editorial 09.30 Kabar Pasar Pagi 07.30 New Rangking 1 ta 5 
.03 English News 20.30 SL Konsetr Ronaldowati k 315 6 841 
00.00 Fanatik Servi Istimewa SM#SH 11.30 Lintas Siang Media Indonesia 10.00 Coffee Break 08.30 Peppy The Explorer 5 | H 
GEN Steb Fafvard 1200Layar Kemilau: 08.058 Eleven Show 12.00 Kabar Siang 09.00 Police 86 US SI 
.30 Musik ep Forware .00 Layar Kemilau: an 471 »'g sk 
22.30 Liputan 6 Terkini Fatahillah Ma aa aa Na TE sia 
1 i : 301 : e Finalist .30 Ruang Kita .! ntil | £ 
04.00 Jalan Jalan Istami NATA Na aa | Metoslang 14,30 Kabar Pasar 10.30 Moccachino 68.9 754 
Si Biang Kerok Kupeluk Engkau Ibu 1 | 25/35 189 
(daerah): DI Yo- x 23.30 Uu 15.00 Krib 13.05 Wide Shot 15,00 Indonesia Super 11.00 Insert Siang TA HAK 
04.30 Seputar Indonesia .30 FTV Utama 00 Kribo $ naa 9 . Den 7 
9yakarta 01.00 Li i 18.05 Metro Hari Ini Match: Persija 12.00 Bioskop Indonesia 
2 Pagi .00 Liputan 6 Malam 15.30 Lintas Petang 3. 
04.30 Indahnya Padi: Hung i 19.05 Suara Anda Jakarta VS Sriwi: 14.00 Reportase Siang 
06.00 Go Spot 16.00 Animasi Spesial y 2 
Pintu Cahaya Kh “17.00 Drama Spesial 20.30 One Fine Days jaya FC 14,30 Sketsa 
(stialal) 07.00 Dahsyat (Live) antv AN 21.05 Top Nine News 17.00 Kabar Petang 15.45 Show Imah 
05.30 TVRI Sport Dang nana as 5 21.30 Kick Andy 19.00 Kabar Utama 16.45 Reportase Sore 
ia Pagi Cantik-cantik Kok 18.30 Tendangan Si ia 
06.00 Indonesia Pagi 03.55 Topik Pagi Madiun Season 2 23.05 Newsmaker (Live): Gestur 17.45 Insert Investigasi 
07.00 Pelangi Nusantara Bawa Monyet Sea " 23.30 Metro Sport 20.00 Apa Kabar Indone- 18.00 Ethnic Runaway Kompas Sport 
5 11.00 Intens 05.00 Wisata Hati 19,30 Jagoan Silat 1 $ 5 
(Daerah): DI Yog- 1 sia Malam 19.00 Cinta Cenat Cenut III (KOMPASTV : pukul 18.00 WIB) 
12.00 Seputar Indonesia 05.30 Lensa Olahraga 20.30 Raden $ 
yakarta 5 06.30 Hati ke Hati Kian Santang 21.00 Kabar Malam 20.30 Bioskop Indonesia n 
08.00 Rumah Publik PA am an en 2 22.00 Menyingkap Tabir Tombo Ati Mengulas berbagai 
09.00 Indonesia/Interna- 12:30 Sinema Siang: bata Aan 22.30 Kabar Arena 22.30 Yuni Rafi peristiwa dari 
Sinaliterkini Dadang Dudung 2 na Tn NA preview 0430 Matt 23.00 Kabar Hari Ini 23,30 Gila Liga Sunia olahraga 
09.03 Asyiknya Bertani 14-15 Cek & Ricek : 5 5 05.00 Khazanah 00.00 Kabar Dari Timur 00.00 European Champi- baik nasional atau 
14.45 Silet 08.00 Fresh and Fun 00.30 Sidik 5 TAB internasional, tidak 
09.30 Paket Daerah 5 08.30 Friend 0100 Obat Mal. 05.30 Sport 7 Tengah onship Oualifier: 
10,00 Indonesia/Interna- 13:30 Seputar Indonesia PAN Moe aa 06.00 Ragam Indonesia 01.00 Warisan Dunia England U21 vs hanya seputar 
: 16,00 MasterChef Indo- 09.30 Seleb @ Seleb 01.30 Lintas Malam aa Te 5 pertandingan,namun 
sional Terkini Na 06.30 Redaksi Pagi 01.55 World Cup Oualifier Serbi U21 2 . 
nesia Season2(3 10.00 Style 02.00 Cerita Dini Hari: 1 n Ke juga kegemaran, gaya hidup dan gosip yang tentunya 
10.03 BNP2TKI Anta . 3 07.30 Selebrita Pagi 2014: Turkey Vs 02.00 World Cup 2014 : 
11.00 Indonesia/Interna- Besar) 11.30 Topik Siang Putri Malu Ribet” 9g”15 Makan Besar Romania Ovalifler: England berhubungan dengan olahraga. Kompas Sport hadir 
sional Terkini 18.00 Layar Drama 12.00 KLIK! Mudik 08:45 Ga Nyangka YES Marina setiap malam guna menambah pengetahuan kepada 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


masyarakat awam tentang dunia olahraga. 


& cara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 12 Oktober 2012 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


(30) 


EXPERIENCE at (Yiypoyna XXI GANDARIA CITY 


s INFO FILM BIOSKOP LENG 


11245 


Fnom TMEBIAPENDA,oF V FOR VENDETTAMIMMASIMeteiaue | H A R 


NI 


A 
2 
JOHN CUSACKASI 
EDGAR ALLAN POE 


TER AYE 


HOLLYWOOD XXI » 
KUNINGAN CITY XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI 
SEASON CITY XXI - BSD 
KARAWACI XXI - PLAZA BLOK M 
12.30 - 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
TIMXXI - CILANDAK 

15.10. 19.30-21.40 


SERPONG XXI - SEMANGGI 
“17 15-21,25 


STUDIO XXI EX 
PLAZA SENAYAN XXI - 


EMPORIUM PLUIT XXI 

PLUIT JUNCTION XXI » 

PURI XXI » GANDARIA XXI - 

PONDOK INDAH 2 XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI - 

ANGGREK XXI - GADING XXI - 

AARTHA GADING XXI 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
RLD XXI : 14.55-19.15 


5-18.15-20.15 
PEJATEN VILLAGE XXI » 


JANTUNG 
GALAXY » METROPOLIS - 
MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 


BLITZ TK 
14.15 16.30-18.45-21.00 
IG XXI : 19.00-21.10 


nat Peka ya MANGAN BRAMAKT TO 
angka 


nee verya (Ma 


CIBUBUR - CILANDAK 
1249 1485-1705 -19.15-21-25 


Maa 1455-1705-2110 


PX PLATINUM XXI 
13.00 - 15.10-17.20 19.30-21.40 
UARE XXI 


12,15-19.15-21.25 
UIVING WORLD XXI 
12.45-17.05 -21.25 


BLITZ BCP 
15.10-17.20. 19.30-21.45 
ATRIUM 45 16,45 


PLAZA SENAYAN XXI 
PONDOKINDAH 1200, 

12.30 6:30 19.00-21.10 
MATA INDONESIA 

12.45-14.55 -17.05- A1s-2125 


LIVING WORLD XXI - 
EKALOKASARI 
1230, 1440: 1650-1900-2110 


KEI E 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
SURYA M2 

12.45-14.45 16.45-18.45 


ARION 

12.15-14.25 18.45-21.40 
ATRIUM - GADING - CINERE - 
BOGOR TRADE MALL 

1230 1440-1650 -1900-21,10 


DEPOK 
MaMUM CIBINONG SGUARE 
12.30-14.30 16.30-18.30 -20.30 
PONDOK GEDE 


2.15 
BLITZ BCP : 14.15-18.45-21.00 


TAS EA 
ADE LIKE MELL 


1 e 
Promiueuah net 


KASABLANKA XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
GANDANANI Sa 


12.30 19.00. 
HAmun & EInNON SGUARE 


XXI 
13.00-15.10 -17.20- 19.30-21.40 
PLAZA SENAYAN XXI - 

Pui ITARO XXI « 

AARTHA GADING XXI - 

UUVING WORLD XXI » 

PLAZA BLOK M,: LA PIATIA, 
17.00-19.00-21.00 


BLITZ. 
Aap late 715-1915-2115 
STUDIO . 
PLT JUNETION 0G » 
13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 


KAP DAN JAM 


PLUIT VILLAGE XXI » 

SEASON CITY XXI : GADING XXI 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
IDONESIA XXI 


PURI XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI » 


MEGA BEKASI XXI « PLAZA BLOK M 
1315 -15.15-17.15-19.15-2115 


METROPOLE XXI - KALIBATA XXI - 
CITRA XXI - BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
BEKASI SGUARE XXI 
LOK M SGUARE - SLIPI 
DAAN MOGOT - SUNTER - 
DETOS - KARAWACI - 
WTC SERPONG - CILEGON - 
GRAND MAL BEKASI 


BTC » MALL LIPPO CIKARANG 
12.45 -14.45-16.45 -18.45-20.45 


Timor 
ANGGREK XXI 
PONDOK NAH LXXI 
12.15-16.05 -19.55 
BLITZ PP 
12.45-14.45 :16,45 18.45-20.45 
MAI 


12.45. 14.55-17.05 19.15-21.25 
BLITZ PP VELVET 


MAIN 


BLOK M SGUARE 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 


POK 
18.00-14.50 -16.40-18,30-20.20 
HOLLYWOOD XXI 
METROPOLE XXI - SLIPI 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
CITRA XXI - CIBUBUR 
14.35-16.25 -18.15-20.05-21.55 


IAM.NE 


GADING XXI PREMIERE 
1230-14:20-16.10-18, 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE « 


GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1435-16:25-18.15-20105-21.55 


CBD CILEDUG XXI 
1200.1350.1240 1730.1920.2110 


3D WITH LINDONESIAN SUBTITLES 


KASABLANKA XXI 

PN hape Os BA5-2056 
PURI XXI 3-D 

12.30 -14.40-16.50-19.00-21.1 
KEMANG VILLAGE XXI 3-D 
GADING XXI 3-D -BOTANI XXI 3-D 


BIOSKOP KLIK - 


www.2 


MALL LIPPO CIKARANG 
13.15-15.05 -16.56-18.45 -20.35 
ATRIUM 

14.05 -15.55-17.45-19.35-21.25 
ARION » CILEGON 
14.15 16.05-17.55 -19.45-21.35 


TAMINI » PONDOK GEDE 
14.25-16.15 -18.05- 19.55-21.45 


Htc | 


PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI » 
KASABLANKA XXI - PURI XXI « 
KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XOXI » 
PLUIT VILLAGE XXI - 
KEMANG VILLAGE XXI - 
PEJATEN VILLAGE XOXI « 
GANDARIA XXI » BINTARO XXI - 
METROPOLE XXI - GADING XXI « 
BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
UUVING WORLD XXI » 
KARAWACI XXI - BSD 
METROPOLITAN XXI 
PLAZA BLOK M - MARGO PLATINUM 
1215-1405-15.55-17.45-19.36-2125 
BLITZ GI » BLITZ MOI - BLITZ PP VELVET 
3.30 173019302130 
BLITZ PP » BLITZ TK » BLITZ BCI 
10. 1600-1700-1900 Tio 


iagp tato 16.40-18.30 -20.20 
180 1518 1430 17.30-18.45 - 
-22.00 

Mine vava 


jd: 17.00- 19.15-21.30 
KASARI : 12.00 -15.50-19.40 


XXI - 


PEJATEN VILLAGE XXI 3-D 
12.30-14.40 
BI 


BI 
12.45- 15.00-17.15. 19.30-21.45 


21cineplex 


com 
Wit conb3kittvirr #LUNT 


L OOP Er R 


Tao "1350 1840-1720-19.20 
BLOK M SGUARE 
1215.14.25-16.35- 18.45-20.55 


Gesitre 


GADING XXI PREMIERE « 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1215-1438 1655 1915-2135 
Mana SENAYAN Fa PREMIERE « 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EEMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE « 

KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE 
LIVING WORLD XXI PREMIERE 
12.30 -14.50-17,10-19.30-21.50 


CILEGON 
1215. Hagas 1539, Kant 1935 
PONDOK INDAH T XXI 


PLAHA SENAYAN XI SETABUDI 
12.30 - 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
BEKASI SYARI XXI 

12.30-14.30 -16.30 -18.30-20.30 
Giunun LARON 
12.30-14.20 -16.10-18.00-19.50 
GADING - CINERE 

12.45-14.45 -16,45- 18.45-20.45 
BOGOR TRADE MAL » 


EPOK 
12.45-14.35 -16,25-18.15-20.05 
BLITZ GI 


13.45 -17.45-19.45-21.30 
METROPOLE XXI » 

SERPONG XXI - SLIPI 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ 


TK 
13.45 - 15.45-17.45 19.45-21.30 
KALIBATA XXI » 
CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI - 


GADING XXI 
1200-1230-1420 -14.50-16.40- 
17.10-19.00-19.30-21.20-21.50 
METROPOLITAN XXI - 
KARAWACI XXI -BLOK M SGUARE - 
GRAND MAL BEKASI 

SI 12.00 14.20, 16.40-19.00 21.20 
CIJANTUNG - BELLANOVA - Hk -A LANGGAR XXI» 
Berg MOP TEA TAN 
WIC SERPONG FX PLATINUM XXI 
GRAND MAL BEKASI - HOLLYWOOD XXI 
MALL LIPPO CIKARANG, EPICENTRUM XXI » 
13.00-14,50-16.40-18.30-20.20 
BLTZ BCP:15.45-17.45-19.30-21.15 


PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16.15- 18.15-20.15 
SENAYAN CITY XXI « 

PURI XXI « GADING XXI 
12.30-14.40 -16,50-19.00-21.10 
KUNINGAN CITY XXI - BSD XXI » 
PLAZA BLOK M - LA PIAIZA 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BUITZ GI 


13.00- 15. 


SERPONG XXI 3-t 
MEGA BEKASI XXI 3-D 


GAI 
ARION : 12.15. 16.35 -20.55 


BLITZ GI 
14.30-16.45 -19.00-21.15 


JADWAL SEWAKTU-V 


BUTZ CP VELVI 


NAKTU DAPAT 


BUTZ MOI VELVET: 1915-21-30 


RUBAH 


PLUIT VILLAGE XXI 


NFOR 


LiTZ BCI 
13.00 - 15.00-17.00 -19.( 


FILM 


even m0 


DAN BIOSKOP 


12.30-14.40 -16.50 
BLITZ GI 3-D: 14. 


KETIK 


D PLUIT VILLAGE XXI 3-D 
12.45-14.55 -17.05 

BLITZ BCP 3-D : 14.30-16.45 -19.00 
1330-16.00-18.30-20145 


45-17.00-19.15 | BUTZPP3- 


NAMA 


KIRIM 


GANDARI 
19.00- 15. 
LITZ PP 


kami 


EKALOKASARI 


13.50. 17.4 
uTz C 


212 


30 -18.00 - 20.30 
PALA INDONESL KA 


KASABLANKA XXI 
PLUIT JUNCTION XXI « 


.00 . 15. 00. 
PLAZA SENAYAN XXI 
ARTHA GADING XXI - 


ERPONG 
is. 15, 
NOI 


1 DARI 


IA XI, 
00 17.00-19.00 -21.00 
LITZ TK « BLITZ BCP 


XXI » MEGA BEKASI XXI 
15-17.15-19.15-21.15 


190 17.15-19,30-2145 
40-2130 


BLOK 


PONSEL ANDA 


Cin) it 
SenAsi SAUARE XXI 
CIBUBUR : 12.15-18.45-21.05-21.40 


GRAND MAL BEKASI 
13.00 
ATRIUM : 12.15-20.45-21.25 
CILEGON : 12.15-21.25 


25 
14.25-18.55 


DE MALL 
16.30-18.30-20.30 


OANM.5016.40-18.30-20.20 
MM 3GUARE « 


15.00-17.00 - 19.00-21.00 


OTOMOTIF 


un : 3.54 
“2 Tahun : 3.594 
3 Tahun : ian 
4 Tahun 


Bunga Kredit Mobil Baru 


5 Thn : Aaaga.. 
6 Thn : Fix 4 Thn 5.554 4 Cap 2 Thn 


# Bebas 
Provisi 


MOBIL DIJUAL 
Hsuw 
3201 Lci'10 Slv/S.Grafit,StnkPjg 
3201 Edt'12 Black, Lnsng Nama 
325i M.Editn'11 Black/Slvr,Istw 


730 Li'10 Black,Km2rb,Stnk Pjg 
“4x Bestindo Ph:74868000 # 


320109/10Htmt3251/11HtmC/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
bln No8 :082136130636 


520D "12 White,Kmdrb,Lgs Nm 
5281 '06 Silver, Stnk Pnja, Istw 
528i "09 Silver, Stnk Pjg, Kim 6rb 
523i "10 Black/Slvr,Lowkm,Istw 
523i Exc'10 S.Grey/Hitam, Istw 
5231 Exc'1l Black,Km8rb,LgsNm 
528i Exc'11 Silver,Km.3300,Istw 
528i Exc'12 Htm,Kmdrb,StnkPjg 
530i '09 Black,LowKm,Knd.Istw 
5301 10 Silver,Km9rb,Lsg Nama 

# Bestindo Ph:74868000 "““ 


520d f10 2012 putih,ovr crdt dp 
360it sisa 37x14.514 mulus dan 
irit. Hub:081318186787 


5201 exc AT 2012 silver km2rb 
sroof keyles mon tv fopt grsisth 
spt br tnp cacat:99622899 Pluit 


523i F1O Nik Th'2011 Black Intr 
Beige Km.8Rb Velg 20 Breyton 
Perfect Condition 991 Spt Baru 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


523i, Htm, 2010, Mdi Br, Bgs 
Skl, Sprti Baru, 695Jt. Ph. 
021-70878955 


5231/05 Akh Silver Lht Msh Bas 
Ski 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
279Jt 08567837910. 


530i Th 2004 Silver # TLO Harga 
135Jt Nego Hub: 087896418336, 
0818889678 


780 Li 2011 Vin 2010, Black on 
Beige,Free Svc sampai2016,3TV 
STNK Pnjang. Hp: 9292-8383 


730iL 2005 Tdp 15,2jt Angsuran 
15,2it 4th Asuransi All Riskdth 
Hubungi 0838-7158-8811 


735 Li, Th "2005, Hitam,Rp. 500 
730 Th "2004 Felift, Silver, Istw 
“BRAO Klp Gading 4526753-55 


AUTOHAUSE IMPORTS 
"8 X6 Facelift Black 


& 640 M Packagod White 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


mrioperkoran @ 


XL Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455Jt Ontr 
nego 72791646 / 085691904722 


X1 Th.2011 (Nov) Warna Putih, 
Km.9000, Seperti Baru. Hubungi 
:0816.1347768 


XI-181 "12, S.Gray,K(m 2rb,Istw 
X4-2.0d'11S.groy,kmSrb,stnkojg 
X3-2.0D Bns'11 htm,km9rb,istw 
X3-2.51/04/05/07 Blue/Htm/SIv 

43-351/11, M.Slvr,Low Km,stw 
X5-3.0D"11,Blck,KmIrb,Stnk Pig 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X5 3,0 '03 htmeslvr exctvtve, 
seat bika,istw BraO,blvr tr bik 
ZA/15 k.9dg.021.4526753-55 


X5 3.0d11 Turbocharge, X3 
20411 X1 2.0d'11 Spt Br,ATPM 
belum BBN Hitam,Bisa Leasing 
1081287880777--08558861168 


X5, 44 Haa an Facelift 
51213 11 angen 


XS Th 2004 Facelift, TV, Xenon 
Nopil Mis Srvc Record full BMW 
Stnkith Tgn1 Hp:0856.9999.822 


Z4 2.3 Hitam Th 2011,KM 3rb, 


Tgn 1,Full Orisinil Hub:AutoMax 
Gallery 45857731-45816849 


Om. 


EO— 


4 3854827-30 


EURO MOBIL 


M3 GTS Brand New 2012 Fire 
Orange, full karbon, Rollbar,444 
BHP108151820185,0818970007 


ID ceevrotet 


Captiva Diesel A/T'2009/2010 
Full Option, Mulus, Hubungi: 
0856.9755.2200/081.886.3399 


Captiva Diesel Matic 7 Seat 
Th'2009 Tan Pertama Kondisi 
Istmw BU Hub.0815.97.97.798 


Captiva Th 2009 Bulan Juli, 
2400cc An. Sendiri, Warna 
Hitam Hub: 081314766223 


& 


Captiva, Trail Blazer, Colorado, 
Orlando,Bonus menarik hny di 
Sun Mtr kalimalang ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Jp carvsuer 


Djourneyhrgplgokos22” 


CHRYSLER SLIPI 
«“eNaw Chrysler 300 Ce 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas, Patriot 2.4 Ltd "12 
“Dodge Journey” 
«13 Years ATPM Warranty"" 
021-29308685 / 081287577717 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9tbaru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dc6f 


PAKUBUWONO CARS 
& Wrangler 3.6. Sahara ““# 
4Doors, Red, White, Blacks" 
Pakubuwono 725.1893/7252333 


WranglerSahara'2010 4PintuPjk 
th hitamKm10rb WF Mobilindo 
PMK Blok.Y-7 Hp:0817.818653 


(B Damatsu 


AII New Xenia Ang Mulai 
Granmax MB Angs Mulai 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-ar' 
Pancoran.......7918303-7900651. 


tanu 


Tanjung Priok... 


All new xenia angs 100rb/hrteri 
os, luxio,Gmax,serion,ayla r.stk 
krd 1-5th.55781717.95458738 


AINI New xenia dp 12jt /ang 2,8 
terios dp 13it,sirion dp Ujt ang 
3jtan 95151333, 087878252333 


Xenia Tdp 20Jt,ang 2it,Luxio 
18Jt ang.3Jt,Sirion 20jt angs 2it 
Hub. 92162126-99991715 


Iv 


AINI New Fiesta Promo Disc Fan 
tastik Dptkan Paket Aces Tdp Ri 
ngan 92238891-081316527388 


Escape 2005 2.3 XLT km.85rb. 
Jok kit sat bgs sound system 
Hub Isg pmk 08388123888 TP 


Everest 4x2 MT 2009 Silver,Jok 
Kulit, Tangan 1, Terawat. Hub : 
0812 8111 2515 / 70066 717 


Fiesta Trend 141 A/T Th'11 
Merah,Tgn 1, Km:37000,Service 
Rec Bengkel Ford Sngt Trawat 
Jrg Pakai,Angga 0817 6081616 


Lynx '02/03, Manual/Matic, 1.8, 
AG, Air Bag, V.R, Sensor Jok Klt. 
an, PT Pol (L) hanya R.68,5Jt, 
58,5Jt & 48,bit. Jl.Raya Waru 
No.2 (Kompleks Giant Waru), 
Sidoarjo Hub: 081330890146, 
082139354875, 081233114689 


Ranger Thn 2008, 4x4, Base 
Model, Silver, Jual Cepat. Hub: 
0813 1515 6467 


JP Hoon 
Accord, CRV , Jazz, Freed, Brio 
Best Discount! Unit Ready 


Stock Hub.021-70777449 


Accord 2008 VTIL Silvr Tdp.75jt 
Civic 2008 1.BAT Stone Tdp.Agjt 
CRV 2010 2.0 AT Hitam Tdp.80it 
0858222.22266,08131958.0015 


Accord uti il 10 slvr stnk br j.pke 
kmbrb s.ter an sdri tp cct f. 
audio nopil2digit 085697466789 


Accord VTI-L,Juny'2011 Abu?, 
“Cash-Credit-Tukar Tambah" 
Hubungi.021-6816 7371 


Accord VTiL 08 Silver,Tgnl, Full 
Orisinil,Servce Record AutoMtax 
Gallery 4585.7731-4584.6849 


Accord VTIL AT 2010Pmkaian 20 
11, AbuTua Met,Km18rb,MIs Skli 
Ori,AnSgri:0817800529(Pmkai) 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga 0 GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV,Rdy 
#Voool.Bg0'5/Ang2jtn/ TDP32itn 
HondaAristaMangga2” 6129999 


Brio, New Ready Stock, Batin 
RS, AT, Full Option “#4 Garage 
Motorsport ““ 0812 8700 S0 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
tkpih wrn. Honda Pluit 6677888 


Brio,Jaz,CRV,Fred,Civ,Acc/Odys 
Bunga 3.285 Vkool, Rdy Stock. 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


City RS AT 2009 silver, mulus 
terawat, 31rb KM, hub 
082124999886 


City th2003 iDSI maticHitamTgn 
pertama rawatan Dealer harga 
Rp 102jt. Hub: 0856-7730269 


Civic 1.8cc mtc htm 08 tdp 79jt 
angs 4.9it Ath bms adg serpong 
A6 avanza motor T, 6881 2373 


Civic 18 AT 09 pki 10 Slvr,VR 18, 
TV,Jok kit,Sound system,Istinw 
Mega Motor:6546958/68068242 


CRV 20 AT Thn 2008 Silver. 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 8. 
Hub :085691901722 / 72791646 


CRV 2.0 mt Black'08 bagus luar 
dalam Tan 1 dari baru. Star M 
0816802477-081311619906 


CRV 2.4 A/T 2011 Abu? Met, KM 
10rb,Service Rec,Spt Baru,TV, 
Camera:99687193-08159988138 


CRV 244 AT 2007 Slvr Nopil pjk 
lth km 61rb bk svcemntskunci 
rp Ikp bor?spt br:08811596869 


Crv ali new rdy“Ace-Brio krdt no 
dp-civ cty freed jazz" Vkool'" 
Honda jatinegara.021-85919898 


CRV'2009 Akhir Surat 2010 AT, 
2000ce,Hitam,Km.31rb Asli,255 
1t.021-19471150.P.Polim 2/164 


Freed'2010 PSD AT abu?km1crb 
(Asli)Sorv Rec Honda,Simpanan 
199jt.H:08161889911/16315353 


FreedPSD'2010PoliceMetak(Slvr 
Stone)AC Digital PjkPjgBln.8Tdp 
35Jt Ang5,584rbx47 Sanda PMK 
Y-8 :97676563-085717229193 


Jazz 1.5 RS'08 A/T4S'2010 A/T 
“City Vtec'07 A/T, Tiara mbil, Jl 
Fatmawati 36 A-B ph 7508810 


Jazz RS'1O Putih Km 7500 stnk 
Baru perpjang,spt baru,sat mis 
021 607577265 02199513398 


Jazz VTec AT Thn 07 Akhir 
Tangan 1 W Hitam Km 77Rb 
H.132)t Ng 081314538185 


Jaz2'05 VTEC,A/T,Biru,velgtban 
ModelJazz"12, ServiceResmi,KM 
51rb,Pemakai.0878.8325.2151 


Jazz'08 type RS, kondisi bagus 
serius telp 081806060286 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


HP aowoni 


H1 '08-104110 '09-11-Trajet '07 
#Avega 108-094Santafa '07-084 
Tucson '05, AutoSAFE Pd Indah 
7203129/ 70417741/ 28807887 


H1 GLS AT 2008 silver 9scats 3 
brs km 22rb asli svc rc bnr2 
antik spt br jrg ada:68168268 


New Tucson 2.0 Matic'11 Silver 
&Silver Stone,Tgnt dr br Ful Ors 
srvcRec 98988899-08164855668 


New tucson GLS AT'11/12 putih 
Int Cokit SptBr MshPlastik F.Ori 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


Haa 


AII New: Rio, Picanto, Sportage: 
Pregio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


HP suzu 


AI New GIGA FRR, FTR, FVR 
(Mx2)FVZ Dump 6x4 Rdy,M.Bus 
16/12 Seat, Panther, DP Ringan 
(Bunga Oi Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 614,FVM 6x2, 
ERR 4X2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/1 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik Hub:PT.Rahardia 
Ekalancar 6266370-56911588 


Elf Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux # 17Seat 
Long 13 Seat Lux 4 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65830157, 
081381139112, 081230190388 


Elfnewfacelift 4b(100ps)6b(125 
ps)bng 014 grts bak/box isuzu gi 
gartrr190ps(Ax2) tvz31p285ps 
(6xt)hdh Isg huravo,dgtl cmr,bb 
gps,led. t.stkkbjrk5321260,99 
738008 Tn abang!!:3893333,704 
61640 Mggbsr6240410,6281115 
kalimalang 8656979, 8651201 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x/ 
EIf 6/Aban,Microbus16/12seats 
“#Paket Bunga Ringan" 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading..... 34921-22 
BekaSi..........d804006-8803883 


ISUZU PANTHER TBR 54 
STD ,thn 1999, silver mtik,hub 
Erna 021-3457809,021-3802085 


NKR 55 LWB "11, lux, 13 seat, 
tv, ac nd, spt br, Rp.320 orange, 
bra O, blvr tmr bik ZA/15 k.gdg. 
021.4526753-55 


 mazoa 
2 & AI Type Ready Stock Mazda 
Pondok Indah” Penawaran 


Menarik 71103402-0817155343 


8 th'2012 km 6000 pajak bulan 5 
grey full ori. 081280979489 / 
Iringan? 


CX7 GT Facelift 2009 Abu-Abu 
Radio Dalam 168. 72791616/ 
085881182920 


CX9 Th 2009,White,Velg 22, Km 
40rb,Full Option, Kondisi Sangat 
Bagus. Hub:085719123880 


RX 8, Putih, AT, 2011 Low Km, 
“ker Good Condition 
Hub:45813333'WJM'92120611 


RX8'08 AT Hitam klomtr 28rb 
Serv Recd ATPM Velg 20” Baru 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


SIRAJAKREDIT 
CX dll All Type Baru, Dp Kecil, 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Il mercroes 


250 Coupe Collector th 7. Ba 
Condition "" Hul 
0821.1279.5967 ““ 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
C250Coupe AMG pack,pnrmc,sIv 
SLK200 AMG, full option, hitam 
021-72895258 /59 minggu buka 


AUTOHAUSE IMPORTS 
CLS 350 AMG White, Black 
& SLK 250 AMG Silvar “si 
E250 AMG White, Grey 
&# SLK200 AMG Black ““ 
Pluit 66601313/Snter 29150877 


B170 '07,Panoramic,htm,km 27 
Tb'07,abu2 ist bra @,Jlblvr tmr 
bik za/15k.9dg.021.4526753-55 


Benz 2 tipe E250 CGI AT, thn 
2010 Warna hitam metalik, 
jarang dipakai Hub: (021) 
1311326, 087775064573 


C 200 Kompresor Thn 2009. Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72791646 / 085881182920 


C 240 Elg.2005 silver,0rs48rb 
km,sunroof,elec seat,spt br hub. 
1087882093500-02170070730 


C320 AT th 2001 Mobil jrg pakai 
Body Mulus.Hub: 08975898363 
10816941293 


180 MT'94 Red, Km.brb Srvice 
Rcord, Full Orisinil 1004, Garage 
Motorsport (BOS) 021.6524000 


180 Th'2011 Hitam Km.1200 
200 Th'2008 Silver Km.26Rb 
Hub:0857.15995000 Cilandak 


6200 2008 Silver TDP.80jt(9jt) 
Gril AVG BIn.4sAuto High Mg2- 
0856222.22266,0813.1958.0015 


200 Avangarde'09 Silver 430jt 
Cpt Mrh tan | istw spt br TDP. 
75jtang.11.167it Ph:836 22 449 


200 AVG Thn 2009,Km 30rb, 
Hitam, Tan I,STNK Mei.Hub: 
48 0855 8579 2250“ 


200 CGi AVG'2011 Htm100xOri 
KmLow Garansi3Th  StnklTh 
535it MatrixAuto 0817185911 


(200 CGI Silver Bln 07 Th 2011 
Kim 7000 asli 490jtt C250 Hitam 
Ol1 Avg 580jt Km 27rb Indual 
KGP ph 45846737-0816.804267 


200 Clasic (All New Model), 
th'08, Hitam, No.Pil, Km 79 rban 
410jt Nego Hub: 085882211622 


200 CLS,C200AVG,C250 Avg 
Amg,E200 CGI,E250 Avg AMG,E 
250 Classic. T.081308088866 


C200'02 Hitam 4shocktban baru 
S280'00 hitam facelift Istimawa 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


250 AMG Package 2010 Silver, 
3rb Km,1004 Ori,Spt Bre C200 
Avg'09 TT/K.3806668-92900318 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS 350 AMG, bick&white,new 
CLS 63 AMG perfrmn Pack,blck 
SLK 250 AMG, Facelift, Black--- 
ML 350,Diesel, White,Amg, New 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


CLS 63 Th 2012 AMG Perf Pack 
557 HP Carbon Edtn Full Option 
Km 500, Hub:0856.9999.822 


E 200 Cabrio white on rad brand 
new, full opt, Isg nama OTR 950 
JETDP 200Jt. HP 0856 1256 757 


E 240 AVG, Hitam, 2006, TV 2, 
Telp, Pnramic, Keyless, Terawat. 
Hub:45843333'WJM91668581 


E 240 panoramic silver 2004, 
(280 Avangard black 2010 Hub. 
54213131 / 081314301028 


E 250 Avg'2010 Burgundy red, 
grs s/d 2013 istw 4C 200 CLS'09 
hitam. Hub 0813 800 15 888 


E 250 Coupe '2011/2012, Hitam 
7GTronic, Km 2.500, Rp. 1050 
“BRA Klp Gading 4526753-55 


E 260 Elg'2003 black, good cond 
'Auto Royal BOS B1 no 16-17 HP 
081399998618 / 085287110400 


E 300 AVG Pnrmc'09 Htm ATPM 
krey,dynamic seat&E260 Elgnce 
05 Htm,Tg-1,5.pakai.8636-8989 


E 300 AVG Silver Panoramic 
CBW'09 Pik pjg Km 30rb Atpm 
kond istimewa hub:7982304 


E 300 Elg Warna silver th'2011 
km 18.500 warranty kondisi 
istimewa hub 0818800064 


E 300 Elg'10 Silver B.New H.975 
E 300 AVG Silver H.1,070 Brand 
New grs ATPM 08128169259 


E 300 Elg'11 Ex display, blm nm, 
pildm on black,km 1200.1D1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


E.250 Coupe, AMG 7G,Pth, 2012 
Pnrmc, Mntr,V.Rc920, Km.3800 
GarageMotorsport08161997890 


E200 Compressor Black'07, Sgt 
Istimewa. Velg racing. 081- 
383-661024 / 081-686-6634 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km 
30rb H 285jt nego Radio dalam 
168. 72791646, 085691904722 


E200'045E300 AVG'12:C280AMG 
"09:C200/04:S280L/05,TV,SL 
500'97.Hub.083870690012 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
Km33Rb Lht Sgt Bas S'Prkr CD 
S!System 279Jt 56163381. 


E200K/05 Mei Htm km 50rb pnl 
Wood cd no.Pil 2 angka istmw 
Simpnn Lux 290jt“081611422455 


E230 7G Tronic 9 Edition Th' 
2009,Hitam,int Beige,a/n sen- 
diri,sgt istmwa,T:0818121027 


E240 AVG'2005 Slvr Pnrmc 2TV 
E260 ELG "2004 Silver LowKm 
E280 AVG 7G'07 pnrmc2TV tlp 
Hub:MatrixAuto, 0817 185 911 


E250 2010 CGI,Black on Beige 
Perfect kond TDP:318jtan/Angs: 
Titan.RHYS 081932311212 


E250 avantgarde station wagon 
2011. Panoramic km 2rb ATPM 
72791646 / 085691904722 


250 Avantgarde'2010 Km 20rb 
Tgnl srvc record,silver,spt Baru 
AutoFit Ph,29450775/29450776 


E250 AVG ATPM Th 2010,Km 
1rb,Tgn 1, Hitam AutoMax BOS 
65304291-6506888-9999.7688 


E250 Coupe, Black. Ready Stock 
Tahun 2012. Contact: 
““Gizelle 08577 111 2888" 


E260 Black on beige '05, A/T, 
Jkcclekt kulit, istimewa, Pajak 
Pjg, 02198057773 


E260 Elegant Th 2006 Black on 
Beige, Service Record, H.313jt 
“4 Hub: Ph.92992700 "st 


E260'04 htm,tgnL,STNK okct sdh 
Pnjng,KM 30Rb. Hubungi:Bobby. 
087882235111/081381905111 


E280 7G Tronc'08,Hitam,Pjk Pjg 
Mis, Trwt,Pakai Sendiri, KM:40rb 
0813 8955 8081, Harga Nego 


E300 Th'2009 Panoramic KM 
Rendah Masih Ada Garansi 
Hub:Grand Auto, 6546952/53 


E300'2011 Avg panoramic white 
Low Km,STNK Pja,Mulus, ATPM 
Pemakai Hub:0856-9999-822 


E350 Coupe Paladium 1005: baru 
H.1475 On TR,E 250 Cabrio Htm 
H.1,220 grs atpm 08174988979 


'GL500 Tahun '2007, Hitam, 3TV, 
Pnramic, Km.33rb, Istw “BRAO 
BlurTmrZA/15 Gdg 4526753-55 


ML 320'2002, A/T.Hitam, Jok 
Kulit, E.Scat, Mulus, Hub:”Inti 
Jaya Motor", Telp.021-6540848 


ML 350 AMG Styling New dl 
wm hitam in hitam grs ATPM 
km 1800 Full orsinil T.7982304 


ML350, 2007, Hitam, 53.000km, 
STNK Panjang, VR 22, 650jt 
nego, Lihat Grand Lucky SCBD, 
081510957719 


NE 260 thn 2001 manual silver 
km 50rb standar ors istmw 
peminat serius 08176555348 


New C200 600jt, E250 avg 1.060 
m, ML350 sport 1,1m, atpm, grs 
3th unlimited. 081905822188 


New R500 exectv Pano 08 nikO7 
kles,F.spec 775jtsNew R300 "10 
nik 09,3 TV:775jt. 108881351818 


New S 350L 10018r Facelift Dis 
play, Htm 2011 nik 2010:1.575jt 
bs krd. :5846487/083850281999 


PAKUBUWONO CARS 
CLS 350 AMG,White,Cam Park 
Pwr Back Door, TV, DVD, Heater 
Pakubuwono72790162/7252333 


PAKUBUWONO CARS 
E250 Cabriolet AMG, White on 
Red, Cam Park,TV,DVD,Keyless. 
R-5tock-!!.725.2333 / 727.90162 


'S 280 Short th 00 black on beige 
S/rec, 265Jt nego, trwt.iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 3180 3668 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


41 


OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAI 


"0 NEW CAPTIVA 


DAPATKAN 
SPECIAL DISCOUNT 


ca Film & 
DVD head unit Caska 
with “Parking Camera” 


5 sun moroR 
(PE SUN MOTOR JAKARTA 
SALES » SERVICE » SPARE PART 
& Panjang Kb.Jeruk (02) 5921389 
Kalimalang (021) 8648515.0645451 


S 280 '03, slvr, Rp.375, istw, 
"Bra @”,Blvr Tmr Blok ZA/15 
Klp.Gading.021-4526753-55 


S 320L/01 black on grey,4 E,seat 
V Rac 20, heater, sunroof, Igsg 
nama, istw. Hub 0856 1256 757 


S 350 th 2011 hitam, km 21rb 
H3 Hub : 0812 903 5115 “in 


S280 htm '03 facelift km 67rb 
nopil langk int rapi TDP.76jt ag, 
9,8it Auto Speod:082125671161 


S300L '08 Hitam Interior Beige, 
tani, km 24rb asli,simpanan, spt 
baru, Vikina Motor ph 70741110 


S300L ATPM 2008 htm 3tv km 
14rb record serv interior beige 
TGN 1 antik Hub:99622899 


S350 '09, Black-beige like new, 
Full option, Ory 3 TV, Vacum, 
Facelift 2014, call, 08174859127 


S350L '12 CBU (New) Hitam 
Harga Promo 1,850 M "ss 
“Hubungi: 0817 683 6333" 


SL 350 Th 2010 Cabriolet ATPM 
Silver KM 10rb Hrg 1,6M Cash/ 
Krdt 021-68669826 - 27222722 


SLK200 '012 Paladium Silver, 
Red Napa Leather Km 2800, 
ATPM 930it hp 08567.696969 


SLS63 AMG 2011, Silver Met, 
Low Mile, Atpm  Warranty, 


Perfect Cond, Call: 0811111313 


SPECIAL PRICE 
ML 350 4 Matic Blue Eficiency, 
3 wModel&Engine,roady 


SPECIAL PRICE 
SLK 250 / 350 AMG Pac 
5500L Most Full OP” 
Stock, ALL Colour 
'erminal Motor 
2K64511111,452 


Viano 2.2 '06,dlesel,ambiente,7 
seat,slvr,istw,Bra O,blvr tmr bil: 
ZA/15 k.9d9.021-4526753-55 


ang AUTO SPORT 
E 250 AMG 
250 AMC 
8080 Sunte 


PI 7278 


Powrsusisai 


MlnewPajerosport free IcdtGPS 
4#R.camevkool,bngOx,R.stok all 
Ir0B1398951363-081542814787 


Colt diesel minibus PS110 
canter th 2009 warna hijau plat 
B umum 160jt 08121037925 


FE 84 Ready Stock!!! Mikrobus, 
NA, 6 Roda, 28 seat lux ACND 
TV432 seat Lux Pth. FE71 Prona 
12seatlux.GMA 'BOS' 65830157 
081381134112, 081230190388 


Lancer Evo 10 '03 merah matic 
km 12rb istw Bra O,blvr tmr bik 
ZA/15 k.9dg.021.4526753-55 


Outlander PX putih readystock 
1008 baru langsung atas nama 
SKY: 021-70580856/93355100 


Pajero Exceed Putih Th 2010 
Nopil TV/VCD. € Over Kredit ) 
Hub 08111 25248 


Pajero Sport 4x4 A/T Exceed 
Slver'09/10 tan I km94rb No.1A 
pik pig ors mis C/K:0816948209 


Pajero Sport, 4x2, Facelit, 2012 
Putih, Pik Ping, Service Record 
021-65837777 / 021-98921574 


All New G.Livina Ang. 2Jt-an 
Evalia,March,Juke ReadyDP 1515 
ph46831318 Nissan PuloGadung 


AUTO ONE SLIPI 
##GTR 2012 Track Pack, Redi" “ 
VR 19, Bose, Warranty" 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 081542729900 


Elgrand 2.5 Maret 2011 w.hitam 
km 9rb,2TV # camera full option 
Viva Auto Sport 2945 0909 


Elgrand 25 Urban Selection 
HWS/2007 SilverFull Body Kit 
Full 0ri:08158321362-56967755 


Elgrand 2.5BL/09/08 Silver Km 
30Rb 10010ri 4Cam 2Tv 2Sroof 
455jt.Sunter 0817 185 911 


Fairlady UK 3.7 AT 10 silver km 
4rb,spt baru,VR18,TV,Jok kit E. 
seat heater Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


Grand Livina Ultimate AT 15 
Putih '11, tan 1 spt baru, km 
5000. Hub 087780088720 


GTR th'2008 silver, km 5rb, full 
original & standart. Hubungi : 
0812903 5115 


Juke'12,baru 6 bin pakai,jok klt, 
V.16" ban Toyo,full accessories, 
wm.merah,km  3500,hrg.243jt, 
jual cepat,telp: 081383156657 


Livina x gear at 2009 abu abu 
met terawat service record full 
dr baru hub.0817138383 


Livina XR manual 2010.htm Met 
P.Bru Ppning,MIs, Trt Srvis Nis 
san rsmi.hrg ngo.035883201508 


New Elgrand 2.5CBU pemakaian 
2011hitam. km:10Rban. William 
Mobil PI 70965535, 0818179571 


New XTrail 2.5 XT Hitam Met 
Th.08 Lsg Nama.Bursa Mobil 
AAXC No,2 Ph: 68708068 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3.8 Facelift 
Th'2012, White, 550HP,Full Opt 
R. Stock.!!!.725.2333 / 725.1893 


Serena'2011 HWS Autech,Km. 
24000,Hitam.Hubungi.08121831. 
3930 


TERMINAL MOTOR 
New Elgrand 2.5 HWS "LI, Black 
RoundCam,bose,km3rb,nopol BL 
PI7225222,K64511111,4520000 


X Trail 08 New MdLTV/S.Systr 
2010Autech, SilverMat ServRec. 
Hp:08176421919-68631919 


X Trail th'2005 ST Matic, hitam, 
serve record Nissan, Rp 14SJt, 
021 944 60 208/0815 1910 3100 


Xetrail 2004 ST, Tangan Pertama 
No Cantik Hub : 0812 1233 888 


X-Trail XT" 2010, Hitam, Km. 
39.000 ,Footstep Sidemolding 
Terawat. Hub: 0816.1347768 


Xtrail 2.5 ST AT Htm42.0 ST MT 
Slvr(2unit) '08 Tani PjkPjg TT/K. 
Prs Cpt Hub:6540740-98677561 


Xtrail Tp ST wrn abu2 th'2011 
imkian 2012 bin 2 full ori mis 
km44rb hub 08121889925 


XTrail XT Putih/08&ST Hitam'09 
Jok kit tgn | Stnk ping mulus 
Cash/Krd Hub:0816 948209 


Futura Box Alminium'11 F Bgr 
Biru Slvr stnkith,kir pjg,km20rb. 
antik skl Cash/K:085782537202 


Grand Vitara 24 JLX AT'11 Htm 
spt baru km12rb 220jt dp30jt ag 
7,1jtx35:5860555-081389552078 
Swift, CBU, 2007, hitam, matic, 


Tgn 1, a.n. sendiri, utk pemakai. 
Rp 120 Jt. Hub : 0816850133 


KI Dean 
J—I8. 


Buka Sampai Pkl. 19.00 
KEBAYORAN JAYA INDAH 
New Mega Carry X-Tra Pick Up 


Ready stock 1001New,plh wrn 
Hub: Suzuki Radio Dlm 7398213 


ERTIGA SN 


lbitan Ready stock 
ina, 60532902 " Yessi 


SUZUKI BYPASSINDO 
Splash Bunga 05,DP mulai 2516 
CR I-5th,unit ready,siapa cpt 
dpt.Dealer Rasrmi 4207757 


II ovora 


AM BOS 
Alphard SC, G, Velifira ZG, V 
Lexus RX270 facelift #“ 
yun Jaya Motor BOS““ 
KO21 - 652 3555 “wara 


MOBIL 
Alph & Vell All Type Bick/White 
FT 86 GT Lmtd Whita/Blck/Red 
LC U.K 4,5 Dicsel Black / White 
RX 270 Ultimate White / Black 
Call 0856 9066 5858/ 54220555 


AII Alphard X, SC, G HDD"” 
Vellfire X, 2G, V HDD Now 
Alphard & Valifire Wel Chair" 
Lexus "Facelift"" RX 270 HK" 
#Harrier 2.4 White / Black” 

Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
"4 Prado 2.7 TXL/ TX New "#“ 
"1 FT 86 CBU White / Black “" 
We raceive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


AII New Alph Wellcab SC,G,S,X 
Vellire ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC Zx,UK.G Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


AI New Alphard 2.4 Al Type“ 
Alphard G/SC/X Facelift#tk 
Velifire V/ZG/X Facelifts##x4 
Lexus RX 270 Facelift Ready" 
Landeruiser 4.5 Diesel UK ““ 
€ Jmtr 652 7788 / 4000 2737 


AN New Alpbari, Bunga 3865 
Terima Tukar 
smi Hub:(021) 
90765 


ja 
29001090 / 9 


AI New Avanza,Frtnrnv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP100/Bng 3,58 
1-Sth. 99222979/085695573735 


Alphard 2.4 ASG '2007 Hitam 
2camera, Km.23rb I-Tan dr Br 
Hub:Grand Auto Ph.68300111 


Alphard 2.4 G 2009 Hitam Full 
Option Radio Dalam 168 
72191646 / 085691901722 


Mphard 3.0 silver '04, 45rb KM 
mulus, sngt terawat, Hrg 325Jt 
nego. Hub : 082115001300 


Alphard ASG 2007 Silver J.Kulit 
km.3grb bln.10-Auto High Mg2 
10858222.22266,0813.1958.0015 


Alphard G 2009 Hitam Km.20Rb 
Alphard G 2011 Putih Jok Kulit 
Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
29450828,93001139,70312368 


Alphard G A/T'04 Htm km80rbn 
ajust suspensi Dbl.S.Roof ban br 
pik pi9318jtng 087886383453 


Alphard MZG '2007 Black 2TV " 
Kondisi Sangat Terawat,Full Ori 
7263777 ChristianAuto80200698 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Alphard S '09 Htm TV Cam Istw 
Vellfire Z'1lhtm JK PBD Tvcam 
Alphard 3.0 (07/08) Htm Istw 
Alphard AS'06Abu02133389533 


Alphard S Prem'09/10, 18spkr,3 
cam 2TV,Km25rb, 10080rs,Tan | 
Silver hp:081807522999 Klp gdg 


Alphard th 2010 hitam, pajak 
panjang, pemakai, mulus Hub: 


0857.329.16.131 
ALPHARD WELCAB 
Alphard” ZAX— Wheelchair 
Ready.Whita” @Suprema Car 
021-452.585 / 


Alphard X AT 09 Silver STNK 
Jan 13 Tgl Trm Tukar Tambah 
Mobil 88 Tebet 5308888 


AlphardASG2.4 A/TO7 Slvr Tan 
pjk pjg serv rec C/K Nasabie Mtr 
PMK S-76:081310003392M9gBk 


Altis AT 07,08,09 Camry 07 ,05 
Innoya AT 08,10,11,Hilux Profit 
Mobil 88 Tebet 8308888 


Aitis'09 G A/T Hitam Ful OrsPik 
pig sptBaru Tdp26Jt ang6,534rb 
x47” Sanda Motor"PMK Blok.Y-8 
Ph.97676563-085717229193 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“New Alphard & Vellfire" 
“#24 G Black & White 18 SP" 
24 S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
“24 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 30v,Ang 8Jtan,3th Free TV 
L.Seat Info Call : 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
GT 86 A/T Lmtd White Km 1800 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 085780000068 


AUTO ROVAL PDK INDAH 
Alphard X/G/SC A.Lass/18 spkr 
Vallfire X/V/ZG A.Less/18 Spkr 
Leyus RX 270 Facelift, white 
FT 86 white “1 £ 
LCUK 4.51 Facelift 
021-72895258 /59 minggu kat 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“ RX270 Facelift Silver,Black 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


Avanza 4 ' 2012 G , M/T putih 
spt baru hub, 02182411349 Or 
087777080455 (Donn) 


Camry 24 V/09Silver,Sdh Model 
facelift,tanl dr br,serviceRecord 
Lengkap. 3806668-92900318 


Carry 2Z4V AT'12htm met,tgnl 
Ex org asing,sat trwt,kond.mlus 
spt barujrg pakai 08174859127 


Carnry 24.V, A/T, "2010, Hitam, 
Full Ors, “Hubungi: Nona Auto" 
021-91250505 / 021-98302608 


Camry 3,50 08/07,New Model, 
1008 Orsinil,Harga 268jt Pake 
Dari Baru Hub:081283956908 


Camry 3.50 2008/2009, STNK 
Panjang, Hitam Mat, Mulus, 
Jarang Pakai, Km Rendah,BU. 
021.5173636,0815.9068352 


Camry'07 V med silver km 30rb 
Rec Serv kond spt baru,stnk 1th 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Thn 2011, Putih 
Km.15Rb, Garansi, Full,Orsinil 
K.Gading 29385555 / 70078198 


CHRISTIAN AUTO, 


pi « 
ta Vellfira V 185pkr 2.4 
« Vellfire ZG 18 Spkr 
tee Vallfire X 2,4 
"it RX 270 Facelift 
kait FT 86 GT Limited “xxx 
1 7263777 -Ready- 83831358 " 


CNN AUTO SUNTER 
Alphard All Type 
Vellfire Type V 

low RX270 Facelift white,black 

Toyota 86 GT 21 White. 

0878 8657 0621 


Cygnus 474 AT FIIFt03 Htm Km 
60Rb Ori N.Vis 3TV Cam Air Sus 
AnSdri 565jt.0817 185 911 


Nge PRICE !!! 


FANTASTIC PRICE !!! 
Alphard Scvellfire ZG Facelift 
Niphard G,Valifire V Facelift 
Mphard X, Vellfire X Facelift 


Alphard X W 
021-152.1585 / 15866 


Fortuner 2,7 G Lux A/T th.05 
hitam metori,KM SSrb,tgn I, 
DVD,mls,STNK Sep'13,hrg 240jt 
nego. Serius hub:087882028303 


Fortuner 2.5 Diesel '08 Manual 
Hitam Met, Mulus, Orisinil Cat, 
Ph: 32800670 / 70283056 


Fortuner 2.7 G lux'09 (AT) silver 
mat, Jok kit, istw. Tiara mbl, Jl 
Fatmawati 36 A-B ph 7508510 


Fortuner G AT DSL/09&10 Abu 
Silver 301Jt STNK Sep 13 Tg 1 
Mobil 88 Tebet 8308888 


Fortuner g mt dsi alinew'12 
silvr/grey r stock otr 358it ban 
3,84,70996800/0816716905 


Fortuner G-Lux 2.7cc'07 Bensin 
black on beige, VR 20. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


Fortuner G'06 A/T Bensin Silver 
Stone Serv Rec Tdp 25Jt Ang 
6,534rbx47 Sanda Motor PMK 
Y-8 Ph.97676563-085717229193 


Fortuner 6'09 Dsi Manual Hitam 
ful Ors MIs Tdp49jt Ang 7,690rb 
x47 Sanda Motor PMK Blok.Y-8 
Ph.97676563-085717229193 


Fortuner'06 GLux hitam sptbaru 
Innova'10-11 G lux hitamesilver 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


FT 86 TRD "2012 putih, full optn 
Auto Royal, BOS blok B-1 no 
16-17 HP 0812.8220.2306 


GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
Vellfire ZG, V, Z, X Z4L 
Alphard SG, 6, 5, X 2. 
immuter 2.5L 15 Seater 
.» LCUK Diesel 4.5 
'ado TXL 2.7 PSS / Al 
Lexus RX 270 HKG 2.7 
. FJ Cruiser 40L .. 

dapatkan Penawaran Menari 
087 880990 880 / 021- 7248750 


Harier 08 Hitam istmw,T Tri- 
ton 08 Merah fullfarall new 
Camri 07 Hitam. 087711555577 


Harrier 2.4 L Prem PBD'2010, 
Hitam,Km.28.000,Istimewa, 
PMK.085881113939, 70168679 


Harrier 24 L Prem th 2004. 
Hitam Radio Dalam 16 8. 
72791646 / 085691904722 


Harrier 2.4 L Premium 09 Silver 
stone, Km4Orb AutoMax BOS 
6530.4294-6506,888-9999.7688 


Harrier "2006, hitam, jrng pakai 
sangat bagus,Km 30rb,khusus 
pemakai. Hub.08.111.28.222 


Harrier 3.0 AIRS 03 Hitam, tgn | 
shock baru, s S.system mahal, 
km 60rb.Vikina Motor 29450928 


Harrier 3.0 AiRS '05 Silver 
Pnoramic100X0ri 3CamMon Pbd 
H.295jt Sunter 0817 185 911 


Harrier 30/06 hitam km 60rb, 
peminat serius, green ville. Hub: 
087881898999 


Harrier L-Prem Th'2008 Abu? 
Kondisi Terawat Pwr Back Door 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


Harrier L.Prem 2.4 AT 2009 
Putih Km22rb VR18 Jkit Eseat 
Heater PBD Panoramic F.ors 
Perempatan | Radio Dalam 
(PNI5) No 59 Ph 7211118 


Harrier(2.4)L.P"11 Km.12Rb Htr 
PBD 580Jt Hub:Aldo Motor BM 
No.12 “ 45846741 Klp Gading 


Harrler,Thn 2004,Km 70Rb,Tan 
1,Hitam/V-KoolVelg 22” Hub: 
08161878398 


Harrier'03 AIRS Hitam Km 65rb 
Harrier'04 L Pac Hitam km 52rb 
057885928000 MobilLand K.Gdg 


Innova G M/T.Silver Met/2010. 
Harga 183Jt(khusus Kredit). 
Hub (021) 5470005 Raja Mobil 


Innova G-2011,Abu2 mettgn | 
sangat terawat, mulus seperti 
baru ex.org asing.08174059127 


Innova J Manual Bsn/1l F Bgr 
Silver istw AC,CL,PW,PS 150jt 
Tunai/Krdt Hub:0857 8253 7202 


JAVA AUTO 3483 0202 
Alphard 2.4/Vellfire 2,4 Facelift 
Harrier 24 / RX 270 Facelift 
Prado TKL 2.7 / Evogue Dynmc 
Tdp mulai 250jtan/Angsrn 7jtan 

“ Mudah, Cepat, Flexible 
087878818738 / 087882970274 


Kijang Innova E Mt'2011 Hitam 
Met Double Blower 170,5jt Ng 
(/K 58356865/5804264/66 


Land Cruiser 4.6 ZX '2009 Hitam 
Full Opt,2TV, Hidrolik, Km.25Rb 
BRAG Kip Gading 4526753-55 


Land cruiser VX 100 dsl A/T 
2002 htm 3bcs,c box,D tangki,S 
Roof tgn jakbar089627353803 


Land Cruiser VX200 Hitam 2009 
3tamera cool box electrik seat 
Hub: 0812 8006 3096 


Landcruiser VX 200 Bensin '08 
Htm F.opt Coolbox 3cam TV, Km 
low F.ori Sprti br. 02133389533 


LC 100 VX Lmtd'00, Uk Vers, 
JKIt Biru tua Met, Kond Trwt 
istmw 44410714,087878698426 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
HubiGrand Auto Ph.6506952/53 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72791646 / 085691904722 


LC Cygnus'04,hitam,full original 
61 Rb kmasli,nite vision Tgn 1 
Hub.0816 117 8070 


LC Prado 2,7 limited vr20 hitam 
500jt Jl pantai indah selatan BL 
GA18 : 70773940-55968081 


LC Prado Black Jun 2010 TXL, 
Kml9rb , Full Leather, Heater 
790jt Menteng 08567696969 


LC Prado TXL 2012 Black on 
Blad km 9.000 
Hub: "088808515986" 


LC VX 100'97 man,diesel,gold, 
trwt, Istw “Bra 0 Jl.Blvr Tmr 
bik Za/15 k.gdg 021.4526753-55 


LC VX Limited "2006 Hitam 
Touring, Hidrolik, Cool Box, 
Diesel Nago-0813 9457 9813 


LC VK-R Dsl, Merah Met, "1997 
E.Seat, Jok Kulit, Trwat. Garage 
Motorsport “0812 8700 9300 


LEXUS RX 270 ULTIMATE 
“Full Option, Black & Whito't"s 
021-29308685 / 08170707122 


LexusRX270 ultimate hongkong 
"2011 Abu?tua met KmBrb F.Opt 
Istw TT/K Prscpt:085695653127 


New Alphard S Full Option 
Tv#Camera 2012, Hitam 
Hubungi 0821.1279.5967 


New Camry 2.4 V Hitam'2009 
Akhir Spt Baru,Terawat HP. 
70168679,085881113939 


New Corolla Altis 1.8 G At'2011 
Silver Met Rp.280,5jtCNego)C/k 
ph:58356865/5804261/66 


New Crown RoyalSalon 2005/12 
1004 ori,Ban srp blm trn,Dashbo 
ard utuh 425jt. 10838 5028 1999 


New FT 86 GT Lmd Ready Stock 
( Merah, Putih, Hitam, Orange ) 
Hub:45893333'WJM'91668581 


koro pgyarei CARS 


rd elicab 


le 2. ba & Alphard 24SC 
axus RX 270 Fat 
RStock 


725 


/727.90162 


Prado 2.7 TX-L "2010 Hitam TV 
Heather JokKlt 3camera Km9Rb 
Tni drBr TT/K :0817.0023869 


Prado '2008 htm TX Ltd Km 33rb 
Sunroof parking kamera leader 
seat. 081280421234, 7341410 


PREMIUM MOTOR 
Lexus RX 270 FL : White & Black 
.. RR Evogue : white & Black 
Hub : 021 - 651 5000 . 


SIMPRUG CBU CENTER 

us CBU & All Toyota CBU— 
est Price & Bergaransi: 
redit & Tukar Tambah -——— 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 726.4024/ 
739.4543/ 722.6383/ 72799999 


Vellfire Z 2009 Putih « Alphard 
G 2010 Low Km DBS Auto 
72786814-6 


Vios 15G A/T th 2007 akhir/ 
model th 2008 warna silver,km 
101000 kond bagus & istw tan I, 
Santo 0816,986121-25675878 


VIP - YEAR END SALE 
bus "New RX ati 
TOR 
198, 021-4505666 
GMOI 45866766 open till night, 


VIP - YEAR END SALE 


Prado 2. d,Black& Whito 
Land Grulser 46 L ZX Bonsin 
Only Ag MOTORS 

505666 
II night 
WILLIAM MOBIL 
Alphard G 18 Spkr Facelift 
Pearl Gold, White, Black 


Audio 
pke BIL 
K.Gdg:458 


P1:7269999 


WILLIAM MOBIL 
8 vhite,black,orange 
silver,black,white 
Ready Stoc 
P1:7269999 / K.Gd9:15877777 


Yaris J A/T 2010 Tgn 1 Mulus 
Service Record Mesin Ok Lngkp 
TDP :25Jt. Hub : 08118894849 


Yaris Silver Metalik Thn 2010 
Akhir, Mulus Manual Tgn 1 KM. 
28.865, Hub: 0815 8536 0000 


Haw 


Caravel long at 02 diesel hitam 
tgn1 dari baru EX President RI 
Rp230jt Hp:065881773000 


Caravela TDI Long Dsi '09,AT, 
Silvr 2.5 Exc 38rs,TV,Kc Tngh, 
JKit, H. Theatre: 021-6540848 


Golf 2011 TSI, Silver,Km.10.700 
Antik Spcti Bar wat, A/N 
Sendiri, Hub: 0898 3589 


Golf GTi '08/09, 2 pintu, Hitam 
Met, Istimewa Sekali Hubungi : 
081 720 7575 


New Beetle 1.2 TSi Ready Stock 
!!! BrandNew Garansi 2th Dapat 
kan BonusMenarik!!SpecialPrice 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


Toureg 3.2 A/T 2004 Hitam 
antik trwt jkit,lux,siap pakai jl 
cpt 385jt nego # 021-93930998 


VIVA AUTO SPORT 
New VW Beetle 1,2 Design 
Package white,fandar sound: 
Package Mu Steering 
P1 7278 808 ar 2915 0909 


WILLIAM MOBIL 
New VW Beotle 1.2 full.opt 
Red, White, Black, Yellow 
R Stock 
PI:7269999 / K.GO9:45877777 


MOBIL DISEWAKAN 


A A2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
@jam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


IAZT,Avz,Inv,Velfire pth wedd 
sFtnr,Pjro,APV  250rb/12jm,EIf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


AA4 New Alphard 2012, 
Valifie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


T,Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Grv,r,stock" Cendikia RC”021-78 
839517-78848339-08161602609 


T,Avanza,Inova,APV, Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B,Price 


T.Avanza,Xenia,Innova,serena, 
Fortuner, Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


T.inv- avz, apv, march dll, 12jm « 
pr mli 250rb. Ik 3,8jt/bl. zero 
70004116/ 94949401/ 7812159 


T.Vell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OTcmry,inynew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJUAI 


TrooperSport 200cc 1004Br2012 
CinsTiger)1Ojttoff-Maxi 125Cjns 
Supra)5,25jt(offeScooter Exotic 
125(ins Mio,msn Spin)S,Sit(off) 
grs1th,bskrd5846487-70120909 


Ji kawasara 


Ninja 250R Biru th'2011,km10rb 
mulus,siap | pakai,minat Hub: 
085883434778/02126174111 


KLASIKA 


Untuk Informasi hubungi 
bagian Iklan Kompas 


2567 6000 


Apartemen di Melbourne Dengan Lokasi Strategis Di Collins Street 
1 & 2 Kamar Mulai Dari A$410,000 


ena kaktus waterfrort- . Masterplan sen! Asas milyar 
" Hanya 1096 DP dan tidak ada pembayaran hingga unit selesai? 


Lokasi & Transportasi 


- Di Melbourne CBD sepanjang Collins St. & 


Bourke St. 


" Financial District terbaru di Melbourne 
» Tram langsung di depan apartement 
" Dekat dengan Tram City Circle & Southern 


Cross Train Station 


" Dekat dengan Melbourne University, RMIT 


& Victoria University 


" Westgate Freeway via Harbour Esplanade 


— 5 — Eity Circle Loop 


Tram Lines 


MELBOURNE 
UNIVERSITY 


B0LTE 


BRIDOE: 


Units Off The Plan' 
Up to 696 Rental Guarantee 
Dapatkan Bunga dari DP anda 


Kawasan Perkantoran Multinational, Shopping & Rekreasi 
» Berada di lokasi yang sama dengan ANZ & NAB Bank HO, 

Aurecon, Fujitsu, Ericsson, Myer & Lend Lease HO 
» Dekat dengan Myer Shopping Centre, IGA, Safeway, Apotik, 

Kantor Pos, Crown Casino, Etihad Stadium, 

DFO, Bourke Street Shopping 
Fasilitas Umum di Victoria Harbour 
“ Direncanakan pembangunan heated Sunken Pool, Gym, 

Perpustakaan, Hotels, Pusat Komersial, Waterfront Dining, 

Restaurants, Cafes, Supermarkets 


Veroria WN 
HARBOUR Ny 
aa 


Ready to Move In / 
Completed Units? 

FREE Stamp Duty 

Dapatkan Furniture & Blinds 
Package Senilai AUD 12,000 


13 & 14 Oktober 2012 | sabtu & Minggu | 10am - 7pm 


Mandarin Oriental, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta | Level 3, Tanjung Rasamala Room 


uodaouwe 4 cueen 
1 


YARRA RIVER 


| RMIT 
University 


MCTORIA 
MARKET 


MELGOURNE 


Hubungi atau email:--62 816 895 302 | t62 856 9783 8859 | 62 817 9199 063 | marketing@jalinrealty.com 


A Jalinrealty 


1 OfMthePlar'apartmen :dapatkan renta guarantee dar piho developer. bedroom - 66 rental guorotae selam satu tahun, 2 
bedroom - 586 rental guarantee slama satu tahun. Suku bunga standard untuk DP pertama.2) Apartemen? sap huni :Fuli 
stomp duty rebate dtediakan dari pihak developer, Harga paket fumiture yang disediakan hanya merupakan 

erkhuan Daftar paket furiture bra disediakan Penawaran Ini berlaku Untuk semua 1 bedroom apartment.) 


Hanya untuk unt "OF te Pan) 


Oa 
DAAN 


ERAP 


M 


JALAN RAYA DAAN MOGOT KM 


Peka TASO 1 Pest AMAN .. HI 


TAMAN YOKIK 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 
Floordeck, almfoil. Pbrk Lsg 
Majatruss 6269177,Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh,Bergara 
Ekonomis Hub:97885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
“rire Australia Design "iii 
KaryaTruss86610537/68799558 


Bursa gypsum mrh jl eleph jy 
Awholow GRC psg partisiplafon 
1ist:34256563,7691663 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3339, 99165817, 081219665707 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.37577688 


INFO PROPERTI 


DIJUAL 
TANAH & BANGUNAN 
LUAS TANAH 14.400 M, LUAS 
IBANGUNAN (3LT) 3.000 M' SHMI 
|JL.PESANGGRAHAN (SAMPING RANCHI 


MARKET) PURI INDAH, JAK-BAR 

H.RUDI. 082122866151 
Uu 'FERRY, 081288882372 

b JENDRI, 0812124277888 


INDEKOST 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no 
14 blok A no 1 ph 021-71570699 


Kost bln850rb, hrian75rb,ACTV 
Sbed,kmd,pt bbsrampera 6/20,6 
Sahari sbrg Mg2sguare 6411885 


Kost bindharian 100rb,ac,S bed 
TV knd,air panas,parkirnt bbs 
manggabesar 4/188 ph:62842ML 
Mgg Besar Ry/38C ph:62303413 


Kost Lkp AC TV Km dim frnshed 


asriP'luascucigskjl.MinyakRy10 
kduren3pncrnjks081384295629 


APARTEMEN 


EPOSITC 


WESTERN 
CONDOTEL 


RENDY 
0812 822608 22 


( DuuaL 


ea Mansion Apt, 2KT, Hoek 
iew Laut, Slap Huni, bisa 60x 

tan/bin,Free Msk Ancol 

eator, 021-6402000 


Ancol Mansion Strategis 2“1kt 
& Studio fasilitas bintang 5 
Hub: Meimei 71117048 Maaf TP 


Boutigue Apt, Lt.30 unit UV dan 
T. Jln Benyamin Sueb, Jkt Pst, 
Hub. 08179072000 


Casa Grande,Mirage,FF mewah, 
28dr, 792, —Harga men 
Endi 0813 3863 4603: 


Central Park,Royal,Medit 2,dll 
Jual/Beli & Sewa Apt.70021276 
(71272069 (indoland Property) 


CP-Royal.Medit,Tower.Lavender 
StudioMurah:Rp700Jt,Furnishd 
0816.846.198/Verona 58302266 


Daksa Residence Lt.2,Ls.150m?, 
Lokasi Strategis Dkt SCBD Seno 
pati.Hub.0811873337 


mna hargapenawaran serta Insentif yang berlaku disediakan oleh 
Pihak denloper adalah berdasarkan pada persediwan dan harga yang berlaku pada saat dicetak. 


- BEBAS BANJIR 
KEAMANAN 21 JAM 

ALAN UTAMA METER 

- DEKAT TOL SOEKARNO - HATTA 


Epicentrum kuningan Apt 18R 
900 jt (12x ) Rstok tkt huni tagi 
ad ofice info 0816782241 


Four Season 3k"Residen8 
1/2/3k" Senayan Residen 
184m&195m" “081511161258 


Gi Resort, 105yruly Furnish 
nterior,S.huni,3#1 KT,harcourts 
OA PR Oa Se TO 


Grand Emerald Apt ,kip gdg,type 
WL,42m2, view pool,hdp utr & 
ttmr,2kmr,Hub: 08161899765 


Grand Trofic PH Ib.513m?, Bagus. 
ii Henny RayWhiteKGB ““i 
40822 6126 1166 / 33076611 


Green Palace Apt Kalibata 1BR 
Lt.10 Blok M No. AL, L.21m2, 
Baru, S.Huni, Ari-08111874808 


Green Palace Apt Kalibata 2BR, 
Lt 10 Blok M No.AL, L 35 m2 
Baru, S.Huni, Ari-08111874808 


Green Palace Apt Kalibata 3BR 
Lt17 Blok M No.AJ, 1.50 m2, 
Baru, S.Huni, Ari-08111874808 


GreenLakeView,@135Jt-an Bnga 
Of Angs 1,3Jt-an,dkt 4 Univ & 
Pdk Indah,Bulan Dpn Hrg Akan 
Naik. Hub: 94555129, 71027884 


GreenLakeView,Investasi meng 
untungkan,lok strgs 13Sjt, ccln 
13itikonsep resort,fas bintang 
lima,Ls Aha, jan tunda,pembgnn 
sudah mulai,pilih unit skra juga. 
info lanjut 021-702 4166 


Hampton Tower C Ls.82, v.golf 
Ktdr 2e1,km 2e1,AC2W.heather 
Hub: ERA 08567883136 


Jkt Residence Aprt (Thamrin 
City) L.100m2, 2Kt, 2Km, 2blcn 
b.new furnished. 081 2927 3747 


Kalibata City Apt, kamar 2 
Lt19, Jual cepat, strategis, 
murah.” Hub pemilik “Sutini 
081398601737 


Kemang Village Penthouse Apt 
270m?,J.Cpt"“Ray White Gading 
Lia 0818.193.719 / 4515993" 


Kemang Village, Penthouse 
3.8M,murah,bisa lgs tempati, bs 
kradit, BU. --- 0815 885 4725 — 


Kemang Village, Ritz, 165m2,3 
kt,marmer,view tmrebil bensiy 
tropical pool, AM. 0815885725 


Lavande Apart Tebet 3kt#1, 
Ffprivate Iift,view  bgs,bisa. 
KPR hub: 082262555058 


Maple Park Apt Lt.25 twr B,1kt 
(Ls 33m? fullfurnsh,mwh,murah 
Sekali Hub:085 777 777 234 


Margonda rsdnce 2 unit tv 24 It 
18 full fnshed,AC,View pool,Gng 
salak & UL.hp: 0811 1005 165 


MeditLagoon Kmyrn,jual cpt,BU 
15100m?,2kt,2km,rnv,It.marmer 
SF,1,25M.PrimaRealty68185821 


Menteng Exec”“JPH“"" 213m 
Murah"#Limited" “City View 
Regina Realty - 0815.1189.1147 


MOI klp.gdg Apartemen 2it luas 
100m2,3km tdre2k.mandi/Lt:16, 
hdp Villa AG.08151457766 


Pakubuwono Residence, Luxu 
rious, Good Furnished, Invest 
ment Best Price:0812 81586555 


PT Jalin Realty International |-6221 2933 9225 | wwwjalinrealty.com 
APL Tower Lantal 16 /T3 Jl. Letjen S, Parman KAV. 28 Jakarta 11420 
(Beside Central Park Mall) 


5 29031600 - 3520303 


Pakubuwono View, 2BR & 3BR, 
Good Invest,unit tersewa Best 
Price, Hub. :0812 8069 2300 


Palazzo Kemayoran Lt.28, 341 
kmr,mewah,lobi luas,siap huni 
Jual murah, Hub: 98889986 


Prmt Hijau Residence:101/3BR 
Furnishiswmna.Pool:Timur:Budi 
08558081707/ Verona 58302266 


Bnlaak: Aram 2kt, ct type 
ol,M.Mart,dkkt 
52671 /085088385283 


Residence 8 Senopati, 1 KT, 
Living Room Lt.32,Jaksel, Eko: 
081310700315/ 021.90513699 


Residence 8, 1/2/3bd, Senayan 
Res.3bd 151m?, Kempinski 2bd 
hub:0811150607/021-71110608 


Sahid Sudirman Type:TU,3KT, 
180M?-4M: Type:C, 2KT,90M2 
:2Mj Type DLKT4OM? 21AM, 
Type:1,3KT,100M? - 2,2M Type: 
XX,IKT,50M251,5M. Hub : O21- 
98312938 // 087882881169 


Senayan Res,3br,151&165sgm 
Good location,Good invest,for 
rant/sall Call: 0857 1582 0999 


Senayan Res.T-2BIS#BIN,digan 
deng, 1302 m2, Acarpark ,2o lift 
view Sit-8rt-UL, 08129015300 


Senayan Residence jual/sewa 
3.bed golf View, unit Gandeng, 
300m,hrg Murah. 0818959563 


Setiabudi Sky Garden Apt 
Kuningan 2/3Bdr,Unit Terbatas, 
Hub:Vincantia 087877090757 


St.Moritz Unit New Royal Jual 
Cpt, 3Kt, Lti.30, Lb.84m?, 1,95M 
1dna98367867 Verona 58302266 


Sudirman Park Apt Lt30 AD,2 
BR Bathroom, Full Furnish, 3 
AG WH. Hub: 0838 7171 2300 


Sudirman Park, View City 78m, 
3 BR4, Full furnish,tinggal bawa 
koper hrg1,6M.Hub:0811133114 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru GAsg,hrg perdana 
hnya 650jt/2br. 081510087082 


152928,0812 


(DISEWAKAN 
Capital Residence,3 Br,FF,Corner 


Unit,View: PoolsCity,  vinotti 
desian, bagus, Hub. 0816945866 


Central park residenc,3bdr,fully 
frnshed,b.new,112m2,200Jt/Th, 
Min 2Th.Hub:96084200 (Owner) 


Kemang Mansion, 1 bdr, 87m?, 
fully furnished, 17th floor, view 
south. 0811143978/0816846825 


Pakubuwono Residence Apt. 
wakan,Mewah, Best Price 
"3 Hub: 0815 8760 033 “ 


Pakubuwono View. 2BR & 3BR. 
Apartments luxury Furnished/ 
Unfurnished :0812 8780 1736 


Residence 8, 142KT, Hampton, 
MOM, 2KT-U$ 2100,The Peak 
223KT, 120#150M,Fourseasson 

OM ,3K 3500, Thamrin 2 


0M2- U51000.Capital 2 
13KT:93312938/087882881169 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


JANOOETABEK » € 


ORNAMEN | Matras 


Koleksi Serta Kuasai Pasar Amerika 


KEBAHAGIAAN hidup bisa hadir dalam beragam 
bentuk. Karya seni yang indah, misalnya, dapat 
menghadirkan ketenangan dan ketenteraman 
yang kemudian membangun sebuah suasana hati 
gembira. 

Karya seni yang bermutu tinggi bisa hadir dalam 
rupa perlengkapan yang menunjang aktivitas hidup 
kita sehari-hari. Matras, misalnya, perangkat yang 
dibutuhkan untuk beristirahat dengan nyaman dan 
sehat. Melalui koleksi iPedic, Serta menghadirkan 
seni berselera tinggi dalam media tidur. 

Koleksi iPedic dari Serta hadir dengan beberapa 
pilihan matras yang mewah dan nyaman, seperti 
iSolitare, iSplendor, iPrestige, dan iPosture, 


Menyatukan sentuhan klasik dengan desain modern, 
iSolitare dibuat dari material berkualitas tinggi yang 


technology, Super Pillow Top, dan latex layer, bekerja 
bersama dengan memory foam untuk menghadirkan 
pengalaman tidur yang indah. 

Mutu dan kualitas Serta Indonesia diakui oleh 
dunia, Hal itu dibuktikan dalam riset yang dilakukan 
International Sleep Products Association dan 
diberitakan dalam surat kabar Furniture Today pada 
18 Juni 2012, Serta menduduki peringkat pertama 
sebagai produsen matras terbesar di Amerika tahun 
2011, dengan omzet mencapai lebih dari 1 miliar 
dollar AS. Dengan prestasi ini, Serta menguasai 
pasar di Amerika sebesar 18,3 persen sekaligus 
pasar dunia, 

Matras dan aksesori tidur Serta dapat 
ditemukan di Toko American Giant Mattress (AGM), 
yaitu konsep toko yang menjual perlengkapan 


mwertur Mali Ph 1697, Kona Kasablanka 20445143 


Bandung 10 


Semarang 1024) 1520022- 


4530126 - Palembang (0711) 31246 


841 1485/A6 - Balikpapan (05421 42 


1667768: Yogyakarta) 


91» Makassar (DA 11) 276469 


150196 - Pekanbaru | 


Bandar Lampung (0721 
3 » Mataen (07240 ak 


PR » Goromalo (DA ISI 8)1765 


(33 


Hala daa, Apaly 


KUIS: 


1, Sebutkan beberapa koleksi matras iPedic dari Serta! 


, Sebutkan fitur-fitur yang dimiliki matras iSolitare! 


Lg 


Kn Beta Hi 
Ku ap 


URNITURE 


IKANarnatif Cibubur Ki 3 Mo 76 (021) 8450.09A/A9 
"HI, Raya Serpang Kim 4, Serpong 250 m sebalum WTC 
1021) 538.6304/65 
Telah dibuka Spring Bed Center Kelapa Gading 
JI Boulevard Timur NB 4 No 8944 (OZ1) 4516264 


Dapatkan hadiah lima buah bantal Serta untuk Ima pemenang masing-masing senilai 
Rp 800.000. Jawaban kuis dikirim ke alamat surel inspiratorial@kompas.co,id atau faks 
(021) 53699093 paling lambat Rabu, 17 Oktober 2012 (dilengkapi data diri, alamat, nomor 
telepon, dan nomor identitas). 


Nama Pemenang kuis 5 Oktober 2012: 
1. Rani Marianti 082124014xxx 

2, Nuraini 085693338xxx 

. Khadijah Farid 021-4468 1 xxx 

4. Putra Sugiarto Pardi 08179988xxx 

5, Riny Rahmalia 083898078xxx 
Pemenang dapat menghubungi: 

Shifa (021-536 79599 ext 6184) 


KOMPAS 


memancarkan keanggunan, Kebaikan matras ini tak 
hanya terpancar dari keindahannya, tetapi juga dari 
fitur topangannya. Kombinasi tepat pocket on pocket 


JAKARTA 2666761 


ITA, ASNGAONL, S6IVAGO, 
MALANG : 1472081 MEDAN :4501066 
GORONTALO 


MANADO : 834777, 4501066 


28536314, 6070287 
SIANTAR : 21944. 


kamar tidur dan matras ternama, 
Koil, Tempur, Florence, dan Winner, Tersedia juga 


Stressless, sofa istimewa dari Norwegia. (“/TYSJ 


Indulge in a Flasilas Niahe with #pedic ag 


(0-4 


— Vatid Hntil 315" October 2012 


seperti King 


aa 


| sc ust hn CELNg ai 


DOK SERTA 


www.chandrakarya.com 
ea BERANI ca 
CAT 


wc 


DIPERCAYA SEBAGAI 
REKANAN TV NASIONAL 
4 


.FREF 


Atom Bed Set) 
Collection" 


p Kart 09-00 sid 10:00 


Duntorz! 
Kasur Lateks yang bermutu 


sangat fleksibel sehingga 
dapat dilipat tanpa kerusakan: L 


Hubungi : 021-385 8626 | 


email : sales @dunlopillo.co.id 
www.dunlopillo.co.id 


DISCOUNT! 
FREE 2 PILLOWS! 
FREE BENCH! 


Silahkan kunjungi showroom kami di 

Mali Taman Anggrek Li. IV (1021 963 0118 
#mporhum Lx. (1) 0216067 6513 

Pe. Raya Manggar Lt.V (0) 21 9AA2 NAY7 

Margo City Depok Lt. (v1 0821 1087 8014 ML, 


Mall Artha Gading LL UI C6) 021 4506 4120 Lomance 


PROPERTI 


La 


Pergudangan & 


Hardener Floor 


MI Keamanan 24 jam 


4 CCTV 


Wen mki 15180) 


Lokasi Strategis 
Bebas Banjir 
Area Parkir Luas 
Keamanan 24 Jam « CCTV 
Akses Mudah, 5 menit dari Gerbang ),..... 


Tol Bitung 
Konsep Gudang & Ruko Modern 


manah 


Proses KPG/KPR Mudah & Cepat 


multigudang 


daan mogot 


Gudang Office 


jnnanna 


ANA 

IYA KAI 

Raya Telesonic No,” 
ngerang 


Workshop 


» Dikelilingi olah 4 jalur tol (Bandara, JORR, Jakarta-Merak, Dalam Kota) 


» Bebas Banjir & Keamanan 24 Jam 


. 629029033 Can 


APARTEMEN 


DISEWAKAN 
Puri ImperiumApt,3Bed,for rent 


@-3745 3799 


DICARI 


Apartemen Central Park, dicari 
lantai 42 ke atas, 2/3 KT. Hub: 


Agus Salim, Bekasi,It.952/400, 
12kt 6km H.2.65M Nego.Sandy 
RWHI 087886602688,88387130 


Alam Sutera-Aruna Rmh 485/ 


Nb inn 0877 8106 2829 (TP) 322:5,8M Nett Jual Cepat.Grand 
$1650/mth,fullFurnish,viewCity 5 
mice02183786512,081316305619 Pro-Junie 0812.1183.7889 
Sahid Sudirman...20 Unit Brand RUMAH DIJUAL 


New,IKT, 2KT,60M-UP1300,85 
M zU$1600: 3KT-U$2000/U$ 
3000.SkyGarden,180M, 3KT- US 
3000:93312938/087882881169 


Saraswati Cipete Ry,Apt 75m,l 
BR split lvel 45m,Studio57m, FF 
“5 mnt dr Citos:0852 8759 3431 


BODETABEK 


A.Sutera Palmyra“Jual CepatsLt 
200/183" FurnishS.Huni'Bgs 
WHooker Lia 0812 8822 901 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Batu ceper, Tangerang. Rumah 
tua cocok untuk usaha Ray 
White Taman Kebon Jeruk ““ 
Tjandra 0838 980 477 80 "“ 


Bekasi Vila Indah Permai Rmh 
Dijual LT/LB : 90/160, 2 Lantai 
4Kmr: 0811 164277 / 7076 9277 


KRESEK INDAH 


Jakarta Barat 


READY STOCK 


BODETABEK 


Bogor Baru Blok B2 No. 9, Bogor 
2 Lt, Lt/Lb : 345/200m2, Akt, 1 
ruang kerja, 1Kmp, PLN, PAM, 
SHM, Telp. Hub. 08179072000 


BSD Anggrek Loka,Jual Sgt Cpt 
270/250,Furnished: Ardy 087771 
177373 C21 The Icon 53162121 


BSD JI.Ry aa ag “ia 1 
Inv&bs Ush, t 
085218108871(Kreasi rotan 


Bsd Jual Cpt Tm Giri Ik 269/325 
@'latinos347/475mwh/puslokA6I 
/372,Boulvrd298/260,brandnew: 
Foresta128/110,otrnity icon220 
/153:vrdantville128/92:smplicty 
12/77 hrg basvila serpona258 
885Griya loka 274/350,bgs,dkt 
asum8180/210,brandnews Arum 
081388566675 Lihooker5388899 


BSD, Albera 128/full, L5M nego 
Vineyard,TheGreen144/115 Mrh 
Wina (WinPro) 0816.196.7269 


BSD,Jual Cpt,BU,NusaLk 98/98 
Srpg Grdn 98/45:Gatot 085260 
559340 C21 The Icon 53162121 


BSD,V.View, Jual Cpt,Lok Bgs Jin 
Lebar,SItn,144/92“Murah Lidia 
Brilliant 0813 1403 5419 


BSD-Puspitaloka,461/372,Lux, 
bgs, S'huni“CBGracia:53158200 
#“ADessy: 0852.1919.0990” #4 


BSD-T.Green Mahattan 385/250 
new, #1KT“CBGracia: 53158200 
ek: 0813.1660.1901” 


BSD-Taman Giriloka”180/240, 
385/300, bas, S'huni, dpn tmn 
kota, dkt al-azhar“”CB Gracia: 
53158200/D6sy:085219190990 


Bukit Intan Sentul City 294m? 
2lt“ “Henny Ray White KGB 
“0822 6126 1166, 33076611 


Cluster Palm-Sumrcn Bks, 7x17 
Basic,Lok Dkt Clubhouse,Jual 
(pt. Paddys Gading 4584 4133 
(021) 93001518-082124797979 


Canary119/21t” Fiordini119/97" 
Garnet124/105“Sek.8A 90/21t: 
M21”26772121-0813.1497.5956 


DEPOK BELACASA RESIDENT 
2IE.luas 94m2 ,3kt ,2km,carport, 
aman 24 jam , sejuk, strategis, 
S0djt nego" hubungi: 
08121001679/02140531953 


Depok Town House Ready Stock 
SHM 1 mnt dr Stasiun KA,Ping 
ir Jin Utama Ph:021-70629955 


Flordini Gd Srp9136/137. dkt 
UMN, Giant, K.Renang Silvia 
0816.880.990--3295.6588 


Gading Serpong Sektor Catalina 
hook, sdh renov, 3#1BR, 800Jt. 
0878 8846 6618, 0817 667 2079 


Gd Serp ILLago S.Lorenzo Lt.180 
slatan,t.216 Timur,hrg&lok bgs 
“Central One" Soni:7088 1888 


'Gd.Serpong Michelia“120/117 

Lok.OK”jrng ada"hrg menarik 

RB Gracia: 5315.8200”” 
Tyas: 0878.8580.8200” 


Gd.Srpng Michelia 120/117,Lok- 
ok,irg ada,hrg mnrk”“CBGracia: 
53158200/Tyas:087885808200 


Gdg Serpong Serenade Lake 
206/110 Huk lok bgs 341KT 
SHM 2,7M nego0821.1111.0919 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 
ZLt, 3KT/Angsuran Rp 4Jt/Bin 
Bng Oli, DP 6x Lasg Mtr 
Honda Scoopy, 021 82425500 


GrandWisataBekasi Luas tanah 
150m2,Luas Bangunan 305m2, 
furnish,hubbilly 081316451591 


GS.Fiordn/Azlea 7x17 2Lt 3kt 
Rmh baru,1,5M net, “Pearl Land 
2923-8906 Lisa 0821 22513522 


Jl.Kirai | Cirendeu Ry,D/Crown 
Residence,Dp 19Jtan,Rmh 2Lt 
R-Stock,Dekat Lebak Bulus,TIp: 
97995000,26251999 


JlTole Iskandar,Griya Depok As 
Rumah Rp, 350.000.000 
19.0516:9936 Jimmy 


Komp Wftna, Harja Pamulang 
Lt600, 1kt/km AM 


15079100 


Komplek Villa Cineremas, Rmh 
hmpr jd, Ls 414m?, Lb 700m?, 3 
Kt Utm (km dim), 3 Kt Pmbntu, 
Klm Renang,Hb: 08533 9830000 


Mpro BSD: BSD Tirta Golf LT. 
690/500 7 KT, 5 KM, Ada Pool 
Full Furnish, Hrg: 9M. Hub : 
081234567272 / 087780607272 


Prm.TmnAnyelir,Tgr,94/38,bIKC2 
12 114t,3kt,2km,shm,525jtTP ne 
190085218744273,085214901057 


Villa Ilhami, jl Syamsi 3, 
180/280,5KT, RP 1M, BU. Jrg 
ada, Info:Yeni 08170870795 


VMM380/270,350/500,350/160 
225/160,220/200,204/ 120,194/ 
120“ 26772121-0813.1497.5956 


JAKARTA BARAT 


Borobudur-Jelambar, 2/Lt, bgs 
75/150,murah, Jual Cpt'' “ERA 
odelia5380300Mimi0818739530 


Casa Jardin, Cluster Fitonia Jak- 
Bar Rumah Baru Rea Na Ka 
7x15, 2Lt. Harga: 1,75 : 
Sdr. Adi, Hp : Obirbdan na" 


Century 21 Akasia. Komp.DPR 2 
Kemanggisan,LT:297m2, murah 
Nego. 081807999019 / 5637979 


Century 21 Akasia. Mega Kebon 
Jeruk,Opn house Sbtu 13/10/12 
Blok 85/21, Ls:194 IVA, SF,Sltn 
2,5M 0821 2499 8337/5637979 


Century21PertiwiTOP/LOfFL2th 
Gelong Br Tmr, 153/160, BU" 
Rika""0817-702-934/566-7272 


Daan Mogot Baru Cluster 
Kintamani 8x20,2It rmh bagus 
Siap huni BU:08161122455 


Top at Oren Dijual 

“Puri Indah 
395/21t, Akt.huk 
48 JIAngrek ““ 
Dkt Jl. Panjang 


«it Disewa'" 

Sd dapur Indah 
5 :300m/t, Akt, Siap Huni'" 
Andry 0816-: Neo Aam 


Golf Lake 10x20, V.Tmn. Harga 
Ok! Pembeli serius “Jendi 0813 
11209222 "JJ House 29032500 


Green Court 6x12,6x15,5.Huni 
Bagusttlvonny 0852 1789 9888 
#Century21 Nagamas 66693838. 


Greenville, Lt.6x22, 2It, hadap 
Barat, BU. Hub. Jani 0856 109 
6642 / Rita 0819 3283 2700 
Informasi Properti 581 1991 


GreenVilleblokX/61,62loksprbgs 
Dpn&BIkg Jin Bsr,15Jt/m?, 0838 
98625225- 70737885- 5656227 


Jl.Kemanggisan Raya, Komplek 
MoneterDepkeu,SHM,lok Bagus 
Hub: Rully, 081 6767 018 (TP) 


Kalideres-komp. Tmn Kencana 
14.230 Ib.300 2It Bagus Murah 
165M“ Hub : 081219715839 


KavPolri Blok A,ls:525m?, Grogol 
Petamburan, 3menit dari Central 
Park HubungiHp:0818-792568 


Kembanganbaru dkt centralskul 
2It 266/350 siap huni Hub: 
081316081178/ 081510566677 


Mangbes 8x20 SHM, Mangbes 1 
5x34 SHM Gajahmada 5xll 
SHM hub: 085697030899 / 
085691720105 / 6120991 LJ 
HOOKER MB 


Mangga Besar,Rumah tua,HGB, 
15x33.5- 502.5,cotok u/kos?an 
Jrg ada! Harry 0856 786 0070 
Informasi Properti 581 1991 


Permata Buana rmh mwh 324/ 
820 s.pool,dpn tmn & 200/500, 
250/600 “0815 8744 066“ 


Top st orrice Permata Buana 
P,Putri 160/2Lt 
"P.50pa380/600 
Puri Indah bIkE 
160 Utr:140 Sltn 
N “PuriMedia120/ 
2 Lt, Jual Murah 
05835 7272 "- Puri Mansion 
120 / 176 Brand New, Siap Huni 
FEMelly 08568893973/58357272 


Pr-Indah T 352,B9s&unik&di kav 
DKI 250,2lt. Informasi Properti 
Magda 081908249558/5811991 


Puri Indah 200/300 2lt bagus, 


ani, tdk 
Nogo 4 081 


Puri Mansion,Uk:120/1137, 2Lt 
New, Hdp Selatan, Bisa KPR 
Siap Huni, Mimi “0816851983 


Slipi,Rmh Kost,2Lt,SHM,15KT, 
10KM,LT192/300,BIk Slipi Jaya 
081932266980,081283506660 


Jual eptlng 


Ti.Duren / Binus Kost - 34/58KT 
#4 Century 21 Axel « Tere “ “ 
087881787379 / 081311250260 


Tig Duren Selatan,baru,Jin Bsr 
Tomang,Rmh Baru, 5x15, Bgs,3It 
2seas0n5665857,085715972086 


Villa Meruya, J.Cepat, 7x18,21t 
Sltn renov Hub Lady 49 777 311 
Informasi Properti 581 1991 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


Ampasit 6. LT:222m?, HGB, 2Lt 
Bebas Banjir. Century21 Akasia 
Linda 9927 0804 / 563 7979 


PN aa 


Harga 41OM-OFI 12/10/2012 
Ray White Menteng 31909333 


EraTop3,JI-KemanggisanUtama- 
Slipi,LT:600/500,shm,15M/ng 
Dicky:081386180677/3150929 


JLPurwakarta, Lt 67: rea 
tenang, jrg ada. Hrg di bwh 
50jt/m?“##FOR 0817.099.5002 


Kartini V uk.5X19,5, SHM, 3,5 It 
4KM 4 KMD,. hub devi LJHooker 
MB 085697030899 


Bromo”250m? 

0812 1010 959 
Sindanglaya:853 
0817 A11 3523 
Kertosono:200m 
0816 1122 455 


Menteng Exclusive jin.Lombok 
1t-32/Ib.267, 3LT, Akt/Skm,Lux 
modern, 19,5M 0817748862 


Menteng,Samratulangi,rmh tua 
700m,SHM,Jra Ada,Ling.Exclsv 
rwbikm 7398833/021-68883781 


Menteng790 sepi-20M-Sol0900 
Jambu 950-Imam Bonjol 1500 
Teuku Umar 1500-Semarang680 
Diponegoro 1200-08118881298 


JAKARTA SELATAN 


Ada Pro Pakubowono 500m, 
Hangtuah 700m, Wijaya 660m. 
0816 9600 15 - 0812 9514 988 


Alam Asri 262/300 B.New SHM 
Hub'" 0878 8567 8526 “ Startop 
"Open House Sabtu 13 okt '12” 


Ampera kavPolri 850 pool Cilan- 
dak RSPP 580 new/pool L.Bulus 
2500 msk20mbl 081310175583 


Arteri PI Praja 3 “ 


“" Siap Huni 
IM “RWI 


AASA Property" "Kebayoran" 
KH.A Dahlan 340 c/u Ush,Kntr 
H.Nawi 660/100”Htg tnh”Mrh 
Imelda"”s”“9818 0872 1969“ 
021 96102669(HP) 36061951(K) 


Benda 235/150 dekat Polim" 
Gandaria 200“Kahvi Residence 
195/138 “Tlp.081289140863 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, CHouse Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Permai 304/300,Kokoh 
Bgs:P.Mas140/160 bgs 2ItERA, 
Graha 7653888 / 0816.851974 


Bintarolpradise, 480/400, bint2 
270/300,250/350, strgs7238018 
HarriesProparty 0878 70881720 


Bintaro9“Tmn Puri Bintaro” 
144/200“shm'sdh renov"J'Cpt 
Sylvi:081281891739 ERARadian 


Brawijaya 380/150tua,Kerinci 
290/200:Mdawai 340,hit tnh“R 
WhiteKD 7263456,0811920199 


Brawiy,cktms,drmwgs 19625pl, 
mrh2500-30,700-10,krtngrak 
rIngga,smprg2500m0818902323 


Bruderan 250/275, 2,5M“Sapta 
Taruna 300/200 Dkt PI 24MsEra 
Graha 7653888 / 0811 165 015 


Bukit Hijau PI 8934/1300, Pool, 
pantri ac ducting bsment 8mbl 
kt mrmr mewah 08129002378, 


Buncit KalibataTgh'OpenHouse' 
Sbt 13/10-mgg 14/10, unt trbts, 
dkt halte wrng jati, Lt. 171 Lb. 
259, Call Devi 0815 1887 000 plz 
w'come (agent co bro by appt) 


CilandakLt.415m?/1b.350m?/2lt 
Akt, 2kmd, hoek, SHM, Pemilik. 
0818678788, H.6M(Nego) 


Cinere Blok J,cluster baru,dsgn 
cntk,lingk.elit,sisalunit 19,360jt 
10813.800.12.007/91.67.67.64 


Cipete 1400G6jt,1rb-10p1,1900, 
3m84.7,9hru,T.Cldk&bis 
Nw250017b95081280990966 


Cipete 400/350 brand news 
S.Pool“442 Kt“0816950382” 
Professionals Kemang 7195522 


Cipete cendrawasih450/1It pool 


Sgt Bas,ruang tinggi 42M ERA 
Graha 7653888 / 0818-86-5050 


Ciputat, Vila Graha Hijau, 129/ 
149,341Kt,3Km,town-H, Rnv, Jl 
Utama, TP. Hub:083873689933 


Lasagna Townhouse - Pejaten 
tt Best Price 

ea ouse 
076611.7 08561066681 


Dempo 2606530jKerinci 290 
Lamandau 1808815“ Ray White 
KD 7263456”"0813.1500.5394 


Duren 3,Rumah Baru,150/160 
Cluster,Bisa KPR,Fas Lgkp“Ray 
WhiteSguare Edo 087881181928 


Durian Raya,Jagakarsa"Rumah 
lux&tenang1.044m2/400m?shm 
ERAHome7266888/0818131152 


EXCLUSIVE PENTHOUSE 
VerdeKuningan 300/337/470im? 
“RW Priority MB: 0217453799 - 
ece Juti 081511428938 www 


Gandaria Rmh Mewah RStock, 
ranit,900jtan,trae 
8 “SratOpara Dp suka?,Bng 

1491 91310540,081281822333 


Gd.Peluru Raya Jl.D4 No.5 Rp. 
995jt,kav Siap Bangun 700jt, 
Hdh Lsg Free Kitc.Set,Tmn,Door 
Prize 3Pembeli 1,Avanza diundi 
20 Des'2012 Hp:081298320000 


uan oersa Hang ah 
m.Hoel 

Gertung Patal “Senayan 
SPIN 179m, Permata 

Hijau 615m 
Jalan Panjang" 
1-745m,3600r' 
6 Office "Space 
« Belleza (s 308m “ii 
Juli'“0815-882-1715/7067-0838 


Jl Garuda 450/500,SHM, Jl Cut 
NyakDien 375/350,Bintaro,Dhar 
mwangsa XI,1t192, 0816736598 


Jl Intan Cilandak Barat Jaksel 
rumah lux It/1b871/600m? Pool 
SHM IMB. Hub: 081399126242 


JlBandung Blok M38 Cinere 
Tb. 20/00, 2Kmd,1Kpbt,2200 
W, Hrg 3,7M.Tito.087781348916 


JLCiawi 1/16 Rumah Tua, SHM, 
Lt 4220m, Strategis Hub: 
081.6102838 tanpa perantara 


JlSungai Sambas,Daerah Sepi 
1.235, Shm,H.6,2M.Hub.Ria 
085880028289/02192799040 


JlTebet Dalam 1-K/7 Rmh.Lt/ 
Lb - 90m2,SHM,3KT,3KMd-Wc, 
Pam,carport hub: 081317761329 


Jin Puri Mutiara No.6 Cipete 
Kemang Area Excsv Cluster 
(Ph.083829063693/08161941444 


Kalibata 320m? SiapHuni, Strgs, 
Bisa Usaha,Jual Cepat" 
& RW Gandaria 0816.874.462 


Kalibata Indah 412/450 hdp Tmr 
Sltn,Jual Cepat 3,8M Nego“ERA 
Graha 7653888/0816.181.3292 


Kalibata Tengah"327/450”Bgs 
Mampang,280/150,2unit,Clust 
98873628“ERA Home“7266888 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


43 


WISATA BOGA 


IMO JULANTO 


WISATA BOGA | Sup 


Sup Herbal dalam Wadah Pepaya 


“KALAU lagi sakit pilek, biar cepat sembuh, jangan 
minum yang dingin-dingin dulu," Nasihat orangtua ini 
ternyata manjur juga. Namun, apa hubungannya antara 
sakit pilek dan minum yang dingin-dingin? 

Salah satu negara yang memegang teguh 
kepercayaan tentang “panas-dingin” adalah China, 
Di sana, prinsip yin dan yang diterapkan ke berbagai 
hal hingga ke makanan. Masyarakat di sana percaya 
bahwa makanan dibagi menjadi dua, yaitu yin dan 
yang. Makanan yang adalah semua makanan yang 
meningkatkan metabolisme panas tubuh. Misalnya, 
daging yang menghasilkan energi dari lemak protein, 

Sementara itu, jenis makanan ying adalah semua 
makanan yang mengurangi metabolisme panas tubuh. 
Makanan jenis ini biasanya berupa makanan yang 


mengandung banyak air, seperti semangka. Masyarakat 
China percaya agar tubuh sehat, kita harus mengonsumsi 
kedua jenis makanan ini secara seimbang. 

Sebagai contoh, jika sedang sakit “dingin” seperti 
pilek, kita biasanya cenderung menghindari makanan 
yang “dingin” juga. Contoh makanan ini adalah lemon, 
melon, dan mentimun. Sementara itu, jika kita sedang 
sakit panas, seperti eksim (penyakit kulit), berbagai 
makanan “panas”, seperti bawang putih, bawang 
merah, dan cokelat sebaiknya dihindari. 

Selain itu, mengonsumsi makanan “panas” dan 
“dingin” secara berlebihan bisa membuat tubuh sakit, 
Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi cabai dan 
lobster bisa membuat ruam perut. Begitu juga jika kita 
terlalu banyak mengonsumsi semangka atau rumput 


laut yang bisa menyebabkan sakit perut. 

Bicara makanan, contoh menu sehat dari China 
bisa dijumpai di Guangzhou. Di salah satu restoran yang 
cukup terkenal, setelah menyantap aneka masakan 
daging, pengunjung akan disuguhkan sajian penutup, 
berupa sup herbal. 

Sup ini disajikan langsung dalam wadah pepaya. 
Cara makannya, kita perlu mencampur semacam 
santan ke dalam pepaya. Sensasi segar akan segera 
dirasakan ketika menyeruput kuah sup ini. Maklum, sup 
ini memadukan air pepaya dengan air jahe yang hangat. 

Setelah itu, nikmatilah “isi” sup yang berisi herbal 
China berwarna putih kenyal, Setelah “isi” habis, akhiri 
dengan memakan daging pepaya. Rasanya? Segar, 
hangat, dan tentunya mantap. (INOJ 


MAKAN SEPUASNYA 
RP. 99.000,-t 
Free 1 X Soft Drink 


# YAKINIKU « SUKIYAKI 
“ SHABU-SHABU 


2 


Termatut masi, soup, neha tata sisray, 
aneka gorengan, aneka hut 
Pusing, aneka buah dam es campur « ooct 


oup Buntut / Soup M4 


Suryani. Shabu Shabu 
God, Djakarta Theater Lt. Ousar 
JM Thamrin No, 9 Jakarta Pusat 
Telp. JAGOAN - 3189132 


RUMAH DIJU, 


(C JAKARTA SELATAN 


Kav.Polri Ampera,JI.B VII Ujung 
No.48, Shm,Lt.180/Lb.150 
2Lt,4Kt,4Km.Hub.08161955573 


Kby Baru-S.Sambas,207m? Tua 
Lok.Bagus, Tenang, Jual Cepat! 
Hrg Nego 08164845137Maestro 


Kby Br,Sinabung Il,strgis,invest 
(Hunian expat),1211/1761,Pool 
SHM, 7210101, 71688289/90 


KBY WIJAYA SHM 
Lokasi Pilihan Untuk Dimiliki 
“081808691236” “0811103015 


Kby-Baru, 480, cek utk Usaha jrg 
adayhrg menarik,Iht pst suka 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Keb Baru" Senjaya "“" Limited 
Kotak “3: Tenang “#31 660m 
Regina Realty - Abiss 


Keb Baru,Jl.Kramat Pela Raya 
Barito,435m, cocok usaha,SHM 
Rp.13M.Rudy 0811 180 850 


Kebagusan Townhse Jl Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2lt 1t310/ 
725/1b235-295 3kt 3km 1kp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebayoran Baru-s-Rmh Mewah 
P.Polim,400/1000m?,3Lt,B'New 
Pool,Lift"“Tirtayasa,700/700. 
New, Pool,2Lt'"““H.Lakiu,S.Pool 
350/1000m? “"0816 484 5137" 


Kemang Dalam 1000,Ampera& 
kemang raya700,1Rb63Rb/New 
7810,madrsh1900m0818902323 


Kemang Haa Banda 
Town  Housg---—————- 3006400m 
ERA Vic-0813 11168665-Zulfah 


Kemang Sel, TownHse, 350/400 
B'Naw-—-Pool-—-Bagus--Murah 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Kemana, n tara---350/600---pool 
bbs ban) 811.8075.875 
ColdwllBankerRadiant7501889 


Kemang790-Shm-s.pool-tenang 
Tebet--138/800m-B'new-3 LIKE 
ERA Vic—-08190587 0177--PIm 


Kerinci - 290/400m - New - Shm 
Tenang, Selatan “ 0818666979 
Ray White Senopati : 5213006 


Lebak Bulus, Jak-Sel. 949/224 
AKT, 3KM, Taman Asri, tenang, 
Renov,SHM, TP : 083873689983 


Lenteng Agung Exclusive Garasi 
Bawah Tanah Ji.Camat Gabun2 
Dkkt SMA 38 Tha Hills M.800Jtn. 
95220068 / 081227899226 


Mandar268&226m? tua,terawat 
Pesona Cirendeu Ls:198m. Lihat 
Janjian 0818.761.697 TEN R 


Menteng Dlm Lt245/b280, SHM 
Dekat Kuningan,casblnca, 2,6M 
nego, 8309408/ 081226929328 


Menteng“dIm T.House"“Bagus 
dunit,150/230“ 3Kt,3Km,SHM, 
FC718 0255 / 0818 750 388 


Metro Kencana PI-rmh baru lux 
705/715,4KT#1”Lok dkat Bukit 
Golf,OpHse by appoint, EraHome 
'AGUS:0818,131152/7266.888 


PiIndah-P.Mas 300/400 Bagus 
iap Huni Depan Taman " ERA 
Graha 7653888 / 0817.9989.2383 


P.Polim,4Kt,2Km,SHM,::400/270 
cck usaha,aood invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Pancoran""“Pengadegai 
203/350“Rmh  CantikJCepat 
Dina:081311361591 ERARadian 


Pd.Ind “s.huni 277/350, 2Lt 
“245/250, 2lt “201/200, tua. 
08161130614/08161325271 TR 


Pdk Indah ““665/600” “Tenang 
S.Pool Murah" Kotak" 17,5mily 
Jak Pro - 0838.9488.6726 


Pdk Pinang Cluster 200/350m? 
Baru, minimalis, cantik, dkt Pdk 
Indah “ 08161159953 TEN R 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2It marmer Sh 
m fasum s-poolgplayground one 
Gate JI H Muhi 0856-2176-8515 


Pdk.Indah New House 625/1000 
Lux Daerah Tenang,Bagus “ERA 
Graha 7653888/0816.181.3292 


Pdk.Labu Park Fatmawati,Jin. 
Margasatwa Raya 18 dpn Psr. 
Pdk.Labu SMA 34/SMP 85, Per 
dana Thp.II-750jt ,Kav Siap Bgn 
450jt,Dapatkan Hadiah Lsg Free 
Biaya pjk Jual-Beli Notaris,Kitc, 
Set,Tmn,Door Prize,14 Pembeli 
1.Alphard Diundi 20Des'12 hub: 
081298320000-021.98580000 


Pejaten 315m?, 312KT, UF, Lok. 
Strategis, Renov. RWKuningan 
sak Putri 0856 1423 017 “"“ 


Pejaten Barat--Jl.Cempedak,2Lt 
1176/500m?,5.Huni,S.Pool,Asri 
Tenang 0816 484 5137 Maestro 


PI, PE Lt.208 & 140 rumah lama. 
Hub: ERA 08567883136 


PI,Kenc-Permai 562/1000 s.pool 
Metro Ry 1400/600:6.Hj195 Kav 
Era Graha 7653888/0816895821 


BERANI yEW! 
Ha 2 


Peng i2onp ea ERA Vic 


PI--RUMAH BARU 
600/1000-—-Timur Huk--Mewah: 
Semi FF----Full AC---e-Full Jati 
sTersewa $ 6000/month: 
Evelin---08129923188--ERA Vic 


PI--RUMAH TUA 
400m-—-—-Timur--——-Rp, 12 M 
650m- loek---—--Rp, 26 M 
Evelin---08129923188--ERA Vic 


Pondok Labu dijual rmh tnh 
Luas.2200,Bgn 500,Jl,Pinang 1 
Barat. Hub.0821 1319 5248 


Prapanca 365 New, Brawijaya 
700 /1000Turi 325,Kemang 400, 
350 850,3000 Hp.081390109858: 


Prapanca JlBank Raya 2, 
635/500 SHM DjHoma 
085222295758 


Ps.mingguMutiara Pjaten Tw. 
House”“strtas,tnang,sec.20jam 
Dina:081311361591 ERARadian 


Puri Harvest T.house,depan Cine 
te MalllMasuk Dari JL.Markisa 
,Sisa 3 Unit,Hub 02192577111 


Saharjo 1200/800m?--—-Pejatan 
100/400m' Poo'“"ERA Graha" 
“47653888 / 0817.998,2383 


Simatupang, blk nestle,lux 510/ 
520, 7 kt,s.pool,3mnt ke smtpng 
Hrg bas Andrew 081311196610 


Simprug Golf-Prime Location 
LT.680/500“Cluster,hrg bagus 
Melany:08161171212/7266.888 


Swadarma Raya, Ulujami, SHM 
14.693Lb,350m,Strategis,Ferhat 
08179869966,RWSny 57948999 


Taman Rempoa In Bi 
Lokasi Tenang” “222/235 
Rwmiw 7202929/081213277733 


Tanah kusir(arteri 3Mnt dr PIM) 
295/180 3KT dae Asri Strg "ERA 
Graha 7653888/0815.910.9642 


T8.Simatupang Townhouse,hrg. 
Mual, Ro 5001 

bs.KPR.hu 
9169.wwan 


Tebet Barat, luas 120m?(15x8) 
rumah tua,lok-bgs“ERA Primal 
63702123" Lin“081385180000 


Tebet Dim II (Hoek),Lt/Lb:310/ 
400m?, Jl Lebar, Hrg:8M “Joko 
087880721168 / RWT 8303294 


Tebet” en Barat”609/400” 


Idanca.com 


Lok.bgs, nymn, tenang, S'huni 
Dina: Giat desa ERARadian 
Tebet----c-eelt 130-160-200m? 


Mnmis—Siap Huni-BanyakStok 
D 81388792207---ERA Vic 


Wijaya 2"'"650/500m2” “Bagus 
Lok.strategis" cck utk usaha 
FC“718 0255 / 0818 750 388 


(JAKARTA TIMUR 


Buaran -- It.215/300m2 --girik- 
H.980jt--—--Lux  Mnmi 
085217720005 0878 2793 8455 


Duren Sawit Arena It 550 m? , 
B.U,SHM,Rmh Petakan Elit 15 
pntjjln bs 3mb1.081281820219 


Kapin T.House 500m X-mlg,baru 
Tkt,Lux mnmis sisa unit 
1t164m? Shm#IMB,2200w,granit 
60x60,kusen kampar — oven, 
carport,nago, Hub: 081111 5005 


Kayu Mas Sel cck u Investor 
562/400,Murah! 3,9M Nego: Ray 
WhiteSguare Edo 087881181928 


Komp Tmn Duren Sawit F4/19 
SHM 5kt 3km 4ac 7700w no sms 
TP. 08122118174/022-70721717 


Pdk Bambu Townhouse Jual Be 
berapa Rmh Lux Security 24jam 
spool 86605303/92273604 


Perum Klender jual rumah Lt 
200/Lb 240m?,5KT,3KM,Garasi 
2mobil. Hub: 085773017440 


Ray White Pulomas"Gurame 
Rawamangun,Pggr Jin,8s Ush, 
Dahlia 08129048155, 0818401662 


Utan Kayu dktGo1f317/250,shm 
Kotak, Lok.strtas, J'Cpt, Murah 
Era5371158/Miko02194712390 


(JAKARTA UTARA 


'Agung Tengah Jual rmh 635m2 
2lt,Jrg Ada Lok.Bagus"RW Str 
Dewi 9698 6599/651 8910 


Belyra Raya K15:8,5x15m,Klp 
Gdg,Jual ' Murah:1,3M Nego 
RayWhiteSguara 085888663338 


Bukit Gdg Medit 7x15m,Kelapa 
Molek 6x17m"FC Gdg 45842357 
0816 139 8121/0815 882 7038 


Cendana Golf,(19x23),2Lt,Hoek 
Akasia Golf,(8x18),2L,3KT Kun- 
jungi web kami ERA Primal 
6628856“PAT"O21 33 875 475 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PIK Lt.16x35,Lb.1100,Pool,Sltn 
5Kt:MnmlisRoos 08159800801 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tag PROPERTI 
JAKARTA GARDEN CITY 


Persembahan Kota Mandiri dari Keppel Land, Singapura 


« TERSEDIA KAVLING & RUMAH MEWAH 
P4 HANYA 5 KM DARI KELAPA GADING 
£Y PERUMAHAN DENGAN AKSES TOLL LANGSUNG 


«/ FASILITAS : SEKOLAH , PASAR MODERN, SHOPPING ARCADE, CLUB HOUSE, DLL 


«£ BEBAS BANJIR, BEBAS MACET 


V 


| Cus Alfa & Beta 


'e Minimal 


5 Menit ke 
Toll JORR, 
TMII, Jagorawi 


Marketing 2 
108158191213 WE Kantor Pemasaran : 


NN 150191213 ea M: 
larga No.49 Cipayung, Jakarta Timur 
98T8376203 021-845 99885 / 845 98648 


GUDANG MULTIGUNA CAKUNG 


PERTAMA DI INDONESIA !!! 
SELURUH KAWASAN GUDANG DI MONITOR DENGAN CCTV CENTRAL ROOM 


KEAMANAN TERJAMIN 100” 
CICILAN 


JUTA/BULAN 
(TERMASUK PPNI 


SERAH TERIMA 
MULAI MEI 2013 


GUDANG 
MULTI FUNGSI 
“1 Akses Gerbang 

- Jalan Raya Daan Mogot 

« Jalan Garuda - Jurumudi 
'» Lokasi stratogis persis pinggir jalan raya Daan Mogot 
' Sistem duster, keamanan 24 jam 
«Bebas kuli bongkar 


Terbukti bebas banjir 
Kawasan sudah terisi & operasional 


IR 021-557 678 56 


GALERI RUMAH 


Dapur Segar Berkat 
Teknologi Germinator 


DAPUR yang baik idealnya terbebas dari bau, 
termasuk aroma hasil masakan yang kerap me: 
menuhi ruang. Oleh karena itu, sirkulasi udara dan 
perangkat pengisap asap beperforma prima turut 
menjadi penentu utama higienitas udara dalam 
dapur, MODENA menghadirkan exhaust hood 
Piazza CX 9103 yang dipersenjatai dengan per: 
angkat keras yang mampu membersihkan ruang 
dari asap dan bau, Teknologi Germinator diterap 

kan untuk menyebarkan ion-ion ke udara 

guna membasmi kuman dan bakteri. 

Sementara itu, motor turbo dan filter 

karbon bersinergi mengisap asap seka- 
|! ligus menetralkan aroma berkat partikel 


CX 9103 


karbon yang terdapat di dalamnya menjadikan 
dapur bebas bau, Disempurnakan dengan pilihan 
tipe sistem pembuangan udara (resirkulasi atau 
cerobong) dapat diselaraskan sesuai kebutuhan 
dapur Anda, Ditunjang dengan teknologi terbaru 
Soft Touch Control yang memudahkan pengopera- 
sian serta LED display di bagian panel memberikan 
tampilan masa kini yang penuh gaya. (#/INOJ 


MODENA 


Bellhood.CX9108 dapal casback Rp.250.000 untuk pembelian kompor tanam BH720 s/d 91 Oktober 2012. Info callcenter0807.11653962 


g In Indo 


MPROMOS 


PAMERAN PROPERTI 


MALAYSIA 2012 mpi” 


—— 


5 | 


MENGAPA MEMBELI PROPERTI MALAYSIA? 
Harg 
Proyok-p 


JANGAN KETINGGALAN! 
HUBUNGI KAMI 
SEBELUM TERLAMBAT! 


ga Properti dar 
oyek ter 


5-8 
Perkembangan Investa 
Kepem 


yua Digit 
Tidak ada bat: 
Pendanaan Ba 
Untuk Melakukan D 


Tersedia jan Tingkat yang Rendah 


Yang Kuat 


fikasi Pada Ringgit 


Malaysia Property Incorporated (MPI) merupakan langkah yang diambil 
Pemerintah Malaysia untuk menjadi sumber informasi pertama mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan Investasi Riil Estat dan akan menjadi pintu 
masuk anda untuk memperoleh sarana investasi yang tepat di Malaysia. 
Bersama dengan PENTA Properties International, telah beroperasi dan 
dipercayai di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, kami akan membawa anda 
ke suatu pameran tahunan yang diselenggarakan oleh & Pengembang Riil 
Estate Malaysia terkemuka, yakni 


OsK 
PROPERTY 


RSVP : Tanti 0813 8181 8128 


KO LENTA 


UEM “GR 

Pn ENC@RP 
ra MASLANY 

Inilah kesempatan anda untuk berinvestasi di rill estat Malaysia yang 

paling menjanjikan dan juga untuk mengetahui lebih banyak tentang apa 

yang ditawarkan Malaysia kepada anda, 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


PROPERTI 


THE scorTs TOVER 


TSI 


The Scotts Tower 


NIKMATI KEHIDUPAN DITENGAH ORCHARD ROAD. NIKMATI SUASANA DAN RASAKAN ENERGINYA. 


@ Terletak di distrik 9, Scotts Road 


# Hanya 10 menit berjalan kaki ke ION Orchard 


INILAH TEMPAT BAGI MEREKA YANG MODERN DAN BERGAYA. 


@ Dirancang oleh arsitek terkemuka pemenang penghargaan internasional, UNStudio 
@ Apartemen berkonsep SOHO dengan layout yang dapat Anda rancang sendiri 


Layanan Bebas Pulsa 0800-1-931000 “ BB Pin #27AEA271 “ www.fareast.co.id 


Far East Organization is the only developer in the world to win seven FIABCI Prix d'Excellence awards, the highest honour in international real estate. 


RUMAH DIJUAL 


(JAKARTA UTARA 


CHIKA GADING 0818 169 468 
G.Mediterania, Rumah Mewah 
Samping Taman,s:587/1000m2 
Jual Cepat, Harga” Menarik 
'“Tina 081 77 99 425, A51 5551 


CHIKA GADING 0818 169 468 
Janur Elok IV,Jalan Lbr,Selatan 
14x20,JualCepat, Harga Menarik 
“Tina 081 77 99 425, 451 5551” 


Csterra"Gdg Elok Utara 9x18 
Hdp Timur,Jin Besar Jrg Ada 
Darma 99214266 / 4587333 


Gading Elok Utara 6x20:Janur 
Kuning 6x17m,lLtsKlp Molok 
6x7, ItJualCpt''BerthaRWKGB 
Sia 0812 BGA 771L era 


Gdg Putih Raya,10x21m,Stndrd 
Bagus,u/Usaha" Henny RWKGB 
#0822 6126 1166, 33076611: 


Kano — Indah-PIK,6x15,2Lt,5Kt 
Ada Carport, Strtas,RWhitekmy 
Kurnadi/08161180338/4268000 


Klp Gdg,Perum Cluster,3Lt, Rapi 
Bagus,S.Huni,Jln Lbr, Harcourts 
0817 494 7582/021 - 9388 1999 


Komplek Ancol Timur 2 Lti 
Uk9x20m2 4KT, 3KM Hadap 
Selatan Hub:68059717 


IM.Krng P2U ngantong, Florence 
120,L.Prmai 150.Rwpik 5882200 
“# Heriyanto 0898 9866 878 "“ 


Orchard,Kelapa gading, Exlusive 
Bagus,Rapi, Strategis Harcourts 
an 194 7582/021 - 9388 1999 


P.Mutiara 1400/650m & 300m, 
Rapi renov#iLiany 0816 185 3636 
Century21 Nagamas 66693838 


PMMutiara Kanal Bsr,Ngantong 
Lt551/1100m2, 4 KT, Murah 
Kunjungi web kami ERA Primal 
6628856“PAT“021 33 875 475 


PIK Pinisi P 418/1000m 3Lt,Dpn 
Taman, Bdn, Jarang ada “Rwpik 
5882200 Hose. R 081905977889 


PIK-Camar LL411M?Lux,Mnmis 
“Grisenda Lt.120M?,Renov, Mrh 
Rwpik 5882200 / 085268710011 


PIK-Crown Golf 300/400,Best 
view golf & telaga,J'cpt,jrg ada 
Hub:70237718/0812.8180.2909 


PIK-Kat.Indah 200/400 Jual Cpt 
Furnish, B'New, Bagus, Murah 
Hub:70237718/0812.1 ngo, 2909 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur  Kuning/6x17/DAt/J.Cot 
'Antony081908882009/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
K.lLilin/Kost32Kt/Rmh 6x17,9x17 
Ig - 32379888 / 45866000 


Lan ena Pol Gading 
ssi Soo y la 993 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Muara Karang W5:495/600m? 
Hdp Tmn,Hoek,S.pool,Istimewa 
“Op House”13-140kt,Pk.13-16 
Johanes08128440908/54380779 


Royal Gading Mansion 10x20 
2Ik,Utara,Bagus" Henny RWKGB 
“0822 6126 1166, 33076611 


Str Agung Tengah 16/x30,Kt441 
Km4si,Nyaman,Semi furn,Yanti 
08121852312 Oueen 5464099 


Sunter Karya,Rmh 3lt,Minimalis 
dkt Pasar,Hrg 1,5M Nego'“Ardy 
0877 8056 8222 / 99 333 586 


TmnSunterAgungB790/170 2/It 
441kt2#1km,2.3M,LiaRwhi 0812 
81238231,98886061,86387130 


Walet Indah 7x25,Venice 7x20, 
Crown G.8x24 “Rmpik 5882200 
“ Heriyanto 0898 9866 878 


TANAH DIJU, 


JUAL TANAH 
RAYA KEB. LAMA 


(CALL -0879886280045| 


(NGANTONG) 
1.200 m', Lebar : 24 m 


( Boberasek 


A.Sutera D Biru 2087m,Telaga 
427m,Jelita 280m" Invest Ok: 
LUHooker08174849997/9788800 


Ada Pro Alam Sutera komplek 
Delima kav 240m uk.15 x 16m 
asri, bagus. Hub: 0816960015 


Al.Sutra"Buana-420”615“Sale 
palmyra358,386,palma300,new 
ERA Victoria A.Sutra 5399888 


Al.Sutra,onyx200m,kirana330m 
Mimbyan213m,feronia323m,Era 
odelia5380300Mimi0818739530 


Balaraja 1,5ha & 3,5ha akses tol 
lgsg,hrs trjual,mrh. “Century 21 
Akasia" 9062 6990 / 563 7979 


Bingsari Depok  Ls.2700m 
Pinggir,Aspal,Hrg —”150rb/m. 
(Nego)irfan 0813 1813 2232 


BSD Dijual Kavling, The Icon 
Cluster Verdant Ville, Hoek 
223m2, Hub: 08129241736 


Bsd gren cov280:aggrek2004180 
Bdnysevilla220:kencana198"udin 
085284766536, Lihooker5388899 


BSD Puspitaloka 337m2,hook, 
kotak hdp.tengr-Tmr" Ferdinand 
082124203597 “united53158082 


Bsd,Foresta,J.cpt,Kav.Huk,13x20 
cck Invest,Rmh Kos2an“Kalim 
081327185303 C21 Icon 53162121 


Century21PertiwiTOP#1Off12th 
Bekasi 3.4ha,bgstOK u/ Cluster 
Rika'0817-702-984/566-7272 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Life's distinction. Your residence. 
In Singapore's prime district 9. 


“ Hak Milil 


Roadshow at Plaza Indonesia 
Friday to Sunday, 12 to 14 October 2012 


» Apartemen mewah di lingkar emas Cairnhill » Hanya 3 menit ke Paragon mall dan rumah sakit Mr Elizabeth 


Siap huni « Dapat disewakan dengan harga tinggi “ Permandangan spektakuler ke arah Marina Bay 


ON Orehard 
Bmins wat 


Dompsoy HIU , 
13 mina drive 


Singapore Island 


Country Club 
12 mins drive 


! 


Orchard MRT 
10 mina walk 


HELIOS 


Rumah contoh terbaru siap dikunjungi dengan berbagai macam design yang cantik 
« 281 kamar (119 sgml « 3 kamar (155-178 sgm) 


kamar (186 sgm) » Penthouse (371-430 sgm) 


The Paragon. Maria Bay Sand 
Walk 10 mis dr 


| 


Anglo-Chinese 


Esplanade 
SehaolLlunior 7 minsarva 


l . 
T 


CBD 
13 mine drive 


Changi Airport 
Zh mina drive 


Untuk penjualan, silakan hubungi Anuar Ng: 462 821 2289 0078 / 465 9003 4807 « Justin Sidik: 442 857 7200 3800 


Cikarang tnh dijual bersertifikat 
Luas 1,739 m2. Pinggir Jalan 
Lippo Lemahabang, Kawasan 
Segitiga Emas Cikarang, Akses 
Tol JKT- Ckp Km31 (Now) - KM 
276 347 (Under Construction). 
Hub :Mr. No TJ :08118305820 


Depok 2--area studio alam TVRI 
1900m ?-e-SHM--0815.8036.889 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Ds Limusnunggal Cileungsi Bgr 
LT 15.062m LM 3.200m SHM cck 
w/usaha. 823.0303 senin-jumat 


Gading Serpong, PHG, Sapphire, 
s.200m2,Selatan,depan taman, 
Hub :08129045300 


Gd Serp Kav Scarlet Lt.250, 338. 
Lokasi Bagus,cocok utk Invest, 
“Central One:0819 0622 6889 


Jl. Ry Balaraja km.30 Tng.Tanah 
Ltt 5 ha, Lb 3000m SHM Hub: 
081311333817/ 087782226017 


JI-Jend.Sudirman Kranji-Bekasi 
Lt.1060m?,SHM,Jln Utama Kota 
strategis&ramai" Herry RWKGB 
(rek B2 8B 302 302 # 


Jl.Raya Daan Mogot(Tangerang) 
Dijual tanah luas 1375m2,SHM, 
Hub : 081314730377 (TP) 


JLRY.Serpong”42x37,5"Jrg ada 
Mrh,Bgs'- “CB Gracia:5315.8200 
«Dessy: 0852.1919.0990” 


Kedawung jual tmh blkg bandara 
Soekarno-Hatta,Ls.2,1Ha (200x 
100m),bisa beli separo,Pinggir 
JI Cck U/Gudang, Home Industri. 
Serius?Hub:HIU PRO 0818.811. 
887 Yohanes 0812.80.795.795 


Komp.Arco,Jl.Kermang Dim 1!I/2, 
Pengasinan Bi.Sari DPK,Lt.12. 
149m2.Tito.085781798568 


Rmh kbn pggir jln It3.695/1b200 
1.4jt/m? utk bisnis/kebun.JI.H. 
Mawi 53 Parung,081905054312 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
Ls.10.400m?.Tono 08161850967 


Serpong Raya 4000m?,Best 
Location antara Alam Sutra & 
Summarecon Serpong,cck utk 
Gedung & Hotel'“Herry RWKGB 
Hektare B2 88 302 302 


Tigaraksa — Ls.8.800m?,5HM, 
Akses Kota Jalan Pemda.Hub: 
Lisa 0818 0826 4154 / 6670813 


(JAKARTA BARAT 


Csterra Str“Kavling Puri Indah 
Dijual Cpt,600m, Boulevard An- 
thony081287698888/65301333 


Kalideres Jl. Peta Selatan Bulak 
Teko tanah dijual 1700m2, SHM 
Hub. 08882808745 


Permatabuana — 334m2 PP. 
Bidadari Tmr-Sitn Hub: 
081316081178/ 081510566677 


Email: residentialsales@wingtaiasia.com.sg 
www.wingtaiasia.com.sg 


R.W Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong Kb Jrk,Dkt Binus,Str 
is .Fendy.0818173656-5630101 


Sunrise” Garden Jak-Bar 
LT.42027m? & LT.41800m?. Hub: 
Hadi 08161115269-99982090 


| JAKARTA PUSAT 


Jl. Industri 5,Gn sahari,Jk-pus, 
Djual Tanah,-s 10X17,SHM,Sgt 
Strgs.0811160302-02151388533 


| JAKARTA SELATAN 


ArteriPondok Indah,Luas.800m? 
Lokasi Strategis, Harga Rp.29M 
Hubungi: 0811 109 633 


Bintaro, Jl. Pendidikan. 1000m?, 
Sit/m nego. peminat serius hub 
08561431293 


Gd.Peluru Raya Jl.D4 No.5 Rp. 
995jt,Kav Siap Bangun 700jt, 
Hdh Lsg Free Kitc.Set,Tmn,Door 
Prize 3Pambeli 1.Avanza diundi 
20 Des'2012 Hp:081298320000 


Jl. Ampera raya It. 6.000m, 
lok. strategis " 309131005339 
Prime Property “75816009” 


Jl. Belimbing Jagakarsa Tanah 
siap bangun....!!!! Luas 2.3ha. 
SHM. Hub08176602799 


Jl. Simpang Tiga, Kalibata 
Uk:2333m, cocok utk ktr/hotel 
Hrg 9jt/m nego (NJOP 10,5jt) 
Jual cepat, Josef “0816708860 


Jl.Warung Buncit Raya 6000m 
Patal Senayan 300,100,600m 
Simprug Golf 2500 tenang,elit 
Bangka Ba 2300-08118881298 


Kby.Baru,Sinabung Il,Lok.bagus, 
Strtgs,Cck rmh. tinggal,900m?, 
SHM.Ph:7210101,71688289/90 


Kemang Selatan 1A Luas 
3.200m2 Harga Rp. 15Jt / m2. 
Hub:0816724450 


Pdk.Labu Park Fatmawati,Jln. 
Margasatwa Raya 18 dpn Psr. 
Pdk.Labu SMA 34/SMP 85, Per 
dana Thp.Il-750it ,Kav Siap Ban 
450jt, Dapatkan Hadiah Lsg Free 
Biaya pjk Jual-Beli Notaris,Kitc. 
Set,Tmn,Door Prize,14 Pembeli 
1,Alphard diundi 20 Des'12 Hub: 
081298320000-021.98580000 


Rama-Ps. MingguRy,2333m,HGB 
Lbr 65m,u/Gedg/RK,NJOP Nego 
Tulodong Atas 1000m, SCBD 
Area, Langka!H: 0815 1199 1111 


, RAY WHITE meng rd 


TegalParangUtara,tmh tua,SHM 
luas1050m?, Harga Rp.6,3it/m2 
Hubungi: 0811 109 633 


(C JAKARTA UTARA 


Bisma D 20x40,Utr,Siap Bgn 
Paradise 3: 10x20,Barat,Jual Cpt 
08174940924 / LJHS 65301063 


Artha Gading Villa 485m? 
Kavling” Hoek  Taman,Jarang 
Ada-Jual CepatHerry RWKGB 
kap 9B12 BB 302 302 "tt 


CENTURY21 MEDITERANIA2 
Akasia 430,V'danau,Layar 450m 
Diamond 600-1700m:V'golf:Mrh 
Crown 600m,View Golf, Hrg Ok 
Gold Coast 550m/V:danau,Mrh 
SardenHouse425sutr-tmrjhrg ok 
 HarryYang 0856.8888.222”” 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kapuk Raya1459m?,Lebar 39m? 
Shmucck u/gdg,Marunda2755m? 
Lebar 45:SHM:085 890 700 200 


Gading Kusuma 12x28,Kotak 
Bagus, Jln Utama, Jrg Ada 
Bertha RWKGB 0812 864 7711 


Grand Orchard Klp Gdg 16x28 
Jual Cepat Lokasi Prima, Hub: 
kita 9816 188 6460 #4 


Imperial Kelapa Gading Kav 
7x20 sertifikat” HGB,8x15 
(Cluster.Hub: 0811 998 498 


Kanolndh 993M?L.Prmai 903M? 
JoharRy 21x25 “Rwpik 5882200 
“1 Heriyanto 0898 9866 378 “» 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


Pantai Mutiara Kavl Darat Uk: 
38x44m,Is1500,brt utr,blk SD 
ERATOPO81385758883,5708099 


PIK Diamond Golf” “jual cepat 
kav huk Lt.30x25m Selatan/Brt 
"1192709579/08161846079 


PIK, Uk:20x30,hoek,Utara-Timur 
Cluster, murah,cocok tuk invest. 
Info Hub: Andri 087888220592 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Bgm-Gd9/848/Hook/Murah 
Antony081908882009/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Yos Sudarso, Strategis 
3300m?“0817782111/45866000 


RayWhiteGading Kav Industri 
JCpt 10Ha,Lok Terusan Cacing 
“#“Lia 0818193719 / 4515993: 


Royal Orchard 750m? Lok Prima 
Green-Spine"Ray White Gading 
“0813.8913.7263 / 4515993" 


T.Pluit Permai Brt Lt(13x26) 
Pluit Ry 8735:P.Permai 8,Lt.200 
Kunjungi web kami ERA Primal 
6628856“PAT"021 33 875 475 


RUANG USAHA 


FOR SALE 


Ruko 5 Lt. Siap Huni 
Jl. Bandengan Selatan 43 


021 70601937 
0813058079 


WindTAIAsia 


( ouwaL 


Century 21 Akasia. Rk Gandeng 
Kota,Ls:475m?, SLt, jual cpt, cck 
U/ kost.08179818880 / 5637979 


Century 21 Akasia. Ruko Tanah 
Abano,Stock tbts, AVLt, Ada lift, 
Strgs!!! 9062 6990 / 563 7979 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Komp Kuliner 
Alam Sutra Lt.1997, Lb.2800 
Ada genset 250KVA: Lok Ok 
Roos 0815 9800 801 / 92851083 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Rk CBD Pluit uk5xI5:5lt,mrbdkt 
Bank:Linda Wong:081285858000 


Counter dijual,tang city mall,sgt 
Strgs,Ramai,Hak MIk,Cck Unt 
Usahak Invest,Hub 0811160302 


Csterra Str"Ruko Green Lake 
dijual/sewa,B'New,Hdp | Danau 
Ben.0818949888 / 65304333 


Ex.GaleryJI.Wijaya2.uk:647/500 
SHM,Lux,Dpn  Darmawangsa 
Sguare,Hub: 0815 1199 1111 


Ged, 2 lantai" “Gandaria” “Huk 
740/500” “Cek Showroom, Rest 
Teras“0856 7869 270”7509553 


Gedung jl radio dalam ry Ls 807/ 
1000m 314-t, 13.200Watt, 2 line 
hoek tmr & selatan 0816737788 
08176499632 / 92790772 


Gud-Office,TelukGongRy,410m 
Lok.Strgs“RW CBD S.Parman 
Iwan 08161956228/0816712273 


Gudang Multiguna @ Kapuk 
200m dari PIK Uk Kav 8,5x60 Ktr 
3Lt 8,5x6 Dsr 4x6 8,5x40 Cash 
Krs 5M Hub 70701376 


Gudang Sunter 1100m?,Bagus! 
Jual Cepati"RWhiteStr6518910 
Jansens 0817889789/92889789 


Kantor Strata Title di Kawasan 
Premium CBD Thamrin Free 
Overtime,Cicilan Mulai 20Jtan 
Siap Beroperasi"021.3929988 


.. KANTR&GUDANG 4 IN 1 
Daan 
okasi 


Mogot Raya (C 
Super Strategi 
LB:420m 


3m 


Banjir. Hub: 


Kios - Pusat Grosir Cililitan 
Lantai 2, Luas 5m2 Hubungi: 
081.197.699 & 92912008 


Kios ITC Fatmawati Lt 2, Uk, 
11,6m?, Jual / Sewa. Hubungi : 
0813 8211 8338 


Ktr Cityloft105m2 It23 niceview 
ckp jln kk ke sudirmanfurnished 
utk ktr 24 j no overtime kmr md 
dpr bs utk tagl swimpool Gym 
food 0816987158/08100.117875 


Office, Gedung Blvrd, Lengkap/ 
vest Ok, 1:55m2 u/7-9 org, di 


bwh hrg pasar, T:085694946616 


Pabrik djual kw.Ind Pulogadung 
Lt.5000 m2 :Lb.2200 m2 Bagus, 
Ouatro 08158807733, 29021873 


RAY WHITE BOULEVARD 
Gudang Marunda Lt:2366m,Siap 
Pakai. Hub: 36280777/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Gading Blvd / 5x20 / 3Lt / 
Langka.081908882009,45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko/BGM/11x21/Hoek/Bagus! 
Tedja-081280129509/45866000 


Ray White Citra Garden “ “ “ 
Ruko Gandeng Jl Raya Peta 
Barat,278m,cck  u/Kntr/Usaha 
Hermanto 9819 5178/54380779 


Rk 2Gandeng,Pri Kencana:Hook 
Siap Pakai:Murah:Ro.LLM:Helen 
0816.846.198/Verona 58302266 


Rk Frankfrut di Blvd Gdg Srong 
45x17 (3I,lok bgs,sdh ramai 
bs KPR,Jual Cpt “0818 777 941 


Rk Gandeng Baru,Kesehatan Ry 
bintaro,p20x110,6x2,5lt,parkIAm 
smpg7elaven,Bank,Superindo,R 
WhiteKD 7263456,08129500097 


Rk Gid Bivrd-BSD”4,5x15m dan 
4,5x12m-187M,3Lt,Hrs terjual 
Era5371158/Rik00813189 652 


Rk Intercn,5x18/4it,bgs,s.pakai 
Century21PertiwiTOP/#LOfF12th 
Rika”0817-702-934/566-7272 


Rk toho A/3A,hdp blvrd&danau, 
prkr luas,pantai indah kapuk Rp. 
29m 4,5x1563,516)68887914 


Rk.A.Sutera 3Lt”Harga Menarik 
5x18 “Strategis “Dekat Tol ““ 
LHookerYencing081519001133 


Ruang Kantor @CBD----30Jt/m? 
950m?--Gedung Terbaru-eLt.45 
Siap Pakai"“Indopro:0818119175 


Rukan fresh market @Green 
Lake City, strategis, samping 
CBD.perdana.hub:08112512732. 


Rukan gdg Puri Niaga 3,174/414 

Semi Frnsh, S.Pakai, J.Cpt, HGB 

“Seven Property 29238577" 
“Agus 0816.1304. 131" 


Rukan Sentra Kmrsial 3It Grand 
Galaxy City Bks Sit ccl.9jt/bl DP 
6x Hdiah Scoopy.Agung Sedayu 
Grp.Lis3081210240399,91729595 


Rukanto jual new,M.karang blok 
8,Lt.94,5,-b.275.Hub:36092328 
166601010 / 0878 7899 2092 


Ruko 2 1, It murah BU 790jt 
Pusat bisnis otomotif stategis 
di Tangerang 02133628333 


Ruko 2Gandeng Tanah Abang 
Jatibaru Cideng, 4,5Lt,Mrh,Cck 
w/lnvestasi, Hub:0816 119 8186 


Ruko 3/4 Lt, Halaman Samping 
99m? (uk), J.Kartini Raya 
Jakpus. H:31 M. Hub:7088 3737 


Ruko 3Lt Raya Srpg Hanya 6Unit 
Indent cpt sbim Hbs Silvia 
0818.860,990--3295.6588 


Ruko 4 Lt,Dijual di Jl Kartini 
Raya 60,Blok A/1E,Lt 81m2, 
Sertifikat — HGB(TP)Hub:0856 
94777000, 08129302587, 
021-6128167,021-6288007 


Ruko 4Lt Pondok Pinang, Strtgs 
Lt/Lb.95/350m?,SHGB “RWPIA 
081287639180 Denny 7227130 


Top #1 OrFIcE Ruko Baru !!! "““ 
 perdna,jalambar 
1t68me,Ib177m2 
3 » 


1 Kavling" 
di Perdana “ii 
Lt.200m?, HGB" 

! Rmh Baru Duta Mas Lt3012 
“David 08161974260/70918282 


Ruko Bidex3tt,Bsd jual cpt sruko 
madrid2/t,sutraniagadit"sonya 
081315579838:Lihooker 5388899 


Ruko CBD, Jababeka 2-Cikarang, 
Samping Hotel Azuri, Baru, 
Hub: 0811136165 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.5it 
Jl. Brantas, Cideng Brt, dkt Th 
Abang, SHGB. 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko Crystalane,A.Sutra,hdpJin 
3Lt:RJS,Boulvd,3Lt:Tena Oueen 
0816 111 9992 / 546 4099 


Ruko Deplu Raya 4x16, Baru" 
Condet243m?,Siap Huni,J.Cepat 
“ RW Gandaria 0815.6474.2323 


Ruko di Kebun Jeruk & No.40 
Hayam Wuruk Kota, Lt.77m2 
Lb200m2. 3Lt, Kondisi bgs, msk 
Mobil Hub : 085319701100 


Ruko di Komp.Daan Mogot UK 
5x15,SHGB,3Lt,1.8MCNego).Mrh 
HI. Hub: 0818483238/93681056 


Ruko di Tebet Utara I, SHM, 


Lt.158m?, Lb.206m2, Andra : 
081287142489, Susi Io 
087880256589 


Ruko Gandeng Cemp.Mas,Hdp 
Jin ry,Dpn Busway,Lok.Strgs, 
Lih 4524007 / 0813 8529 9828 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Polim 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/Fredy 


Ruko Gandeng Huk&Bulevard 
Ry&Badan Bulovard Ry Klp Gda 
Brg Langka Hub:0816 188 6260 


Ruko gandeng3 di kby lama dkt 
gancit utk ktr & kos eksf, 
furnished, hub 08561431293 


Ruko Golf Island Blol:G, D & F 
(beach) jual rugi, cek utk invest 
Hub : Andri 087888220592 


Ruko Golf Lake gndng 2:Termrh 
OwnerBU,Pasti untung,u/Invest 
Danny51425590:082160601992 
“Century21 Mediterania2 


Ruko Graha Boulevard Gading 
Serpong Jual Cpt “Verra-Gading 
Pro 0818 0837 7362/99 129 589 


Ruko Kelapa Gading 5 Lantai 
Lt:216/Lb:462m,Utara" Marna 
RWKGB 0816 131 8881 


Ruko Kosambi,2,5It”4x15”Sbrg 
Green Lake City"Strgs" Budi" 
Eastons08161400799/58356999 


Ruko Mitra Sunter, 5x17m, 3It, 
3,6M,  RayWhiteSguare“Sarly 
0818 0812 6999 / 3375 7323 


Ruko Muara Karang 5x25,2Lt 
Pik-T.House Cordoba 8x15,3Lt 
Century21 Nagamas 66693838 


Ruko Serpong Park'100m?2Lt 
“KB Gracia: 515,200” 
“Atiek: 0813.1660.1901 


Ruko, Lebar 27m, Lt.365m2, Jl. 
Alternatif Cibubur hny 5 mnt dr 
Kota Wisata, cek-utk showroom, 
almunium, besi dll, SHM. Lokasi 
strategis, Langsung ” Pemilik, 
Hubungi: 0816-765.797 


RukoPrmataSenayan,lt75/1b235 
3Wlantai,strgis,hdp Barat, Ferhat 
08179869966,RWSny57948999 


Toko Kenari Mas (2 Unit) lantai 
dasar A365 Hub: 081311333817 
1 087782226017/ 02190681956 


Toko, Pasar Tanah Abang, Blok 
A, Lt 5, Los A n0.38, Hubungi: 
0812 888 48237 


Ruko derat 18 unit dim Komp, 
Jt.Bening 1008 br lux, 3 1/2Lt. 
86901947,7910018,0818815518 


(DISEWAKAN 


Gudang 4035m? Aman,bisaKerja 
2Ajam di Jl.Raya Jakarta Bogor 
Km.27,Ciracas.Hb:08129275803 


Gudang Cibodas Tangerang1700 
P.Jayakarta 900m7:RayWhiteGa 
ding 0812.900.7001 / 4515993 


Gudang Luas 9.350m? dekat air- 
port, Disewakan, Hubungi: Lany 
0813-98762588 


Gudang/Pabrik Karawang Brt 
1000-10000m?, 15 Menit dari 
pintu tol, Hub: 035715200300 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/Bin Bs 
urus domisili Ph  021-70990499 


Office Instant, Opr, Free 1Line 
Tlp,Hrg Bervariasi Hny 1.017. 
500 (021/52898099,5152363 


OFFICE PODOMIORO CITY 
Ls261m2, Mal CP ““RW CBI 
S.Parman Handi 082115902663 


OFFICE SPACE 1000M2 
Kuningan-Sudirman-——Fitted 
—Indopro”0858.1428.8/29-— 


R.Ktr/Toko,strgs, JktPus, miai 
50rb/m2,luas,ssuai keb,fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Rk Raya Alam Sutra/12x25m, 
3,5Lt,Hoek,Sgt Istmw.RWMK 
Barat:0813 1070 8222/ 6627007 


Ruang Kantor / Toko,Strategis. 
Lb.100m? Jl.TiangBendera 3,Jak. 
Bar. 6916133-34/085388558808 


RuangPerkantoranStrategis Jl. 
HOS Cokroaminoto 81 Lt.2uas. 
85m? Mtg Wawa 3905381-80 


Rukan 2unit,dpn Mal Artha 
Gading,10x17,4It,0FF,Pln 66 
kva,AC 15x, Hub:021-33222268 


RuKan-Tmn Kbn Jeruk Blok AV 
2/lt,5x20, 5 R.Kerjal R.Tamu 
ERAHome7266888/0818131152 


RUMAH DICARI 


Rmh/Tnh @ Cipete” Cilandak 
kemang''tanjung mas ry 2M-6M 
MetroLand Fatmawati71232855 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Alam Sutera Delima LT 230m LB 
120m KT:3#1, KM 241, Hub: 
(021) 6838-7172, 9127-8088 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Green 240 : 
021-93312938 / 087882881169 


Dharmawangsa Area - Kby Baru 
New Renovated,700/400”Ouita 
Clean,Ok for officeERA Home 
40856,196.1975""7266.888” 


Golden Palm 4x12,5,2Kmr,2lt 
(Dekat Citra V) Hubungi:Edy 
087887975559 


Guntur - Jakarta Selatan 165m, 
3Kt 2Km 2200w 100jt/2th nego, 
hub: 7314451 - 08158819802 


JlAnggrek dkt Hilton,FF Rmh 
Expat Priv Comp,3kt,24hr,sac, 
pool,gym,6.750rb/bln-5321007 


JI,Gandaria Tengah,dikont,rmh 1 
It,3kttact2km,dpr,IKtp#Ikmp, 
9ud,grs# carport,trwt,dkt skih' & 
taman, Hub. 0812-8009.0015 


JlParang Tritis Raya No.19, 
Hadap Barat, uk 12x30 (tingkat) 
TP, Hub: (021) 711 20303 


Johar Hj 8x15,Venice 6 Uk 8x15, 
Crown 8x23 “““ Rwpik 5882200 
Heriyanto 0898 9866 878 


Manggis Raya 300A BlokA 
Cinere 3KECAO, 1Kpm,3Km,2Dpr 
i1Gdg, Grsi, Lt:365/260, List 
5000w, min2th T/P:0217549321 


Pd.Indah 200/200 65Jt/Th, 300/ 
200 70Jt/Th,S.Pool"ERA Graha 
7653888 / Johny 0811.165.018 


Pinang Perak III,PI 350/412,2/1t 
AKT, 3Kmd,S.Hunl,Lok Bos” ERA 
Graha 7653888/083871082490 


Psr Minggu Komp DEPKES 2Lt, 
5kt.Akm,RT,RK,Grsi/CarporttFur 
nishs75Jt/Thn"081318312665 


TANAH DICARI 


Cari Tanah 4-5 Ha utk Gudang di 
Jakut, Cacing, Tegal Alur, 
Pegangsaan 2 & sekitarnya, 
Sertifikat Pemilik. Email ke: 
fineb88pGhotmail.com (T.P.) 


Tanah utk usaha 4000 - 1 Ha di 
daerah Pamulang, Meruya & 
Joglo Raya, Jalan besar, pemilik 
1s9. Sms ke 08159885697 (T.P,) 


TANAH DISEWAKAN 


Jl.Pramuka Kel.Sepanjang Jaya, 
3 km dari Pintu Tol Bekasi Barat 
Disewakan Tnh 6400m?,Padat, 
Hub.0818 837001-0812 8586667 


AGEN PERWAKILAN 


Agen Parabola 1,5Jt « Pasang 
'Antena tv 100rb, Cam CCTV 3,5jt 
Indovision 149Rb,Top Tv 85Rb 
Hubungi : 70756333 - 68223800 


Cuka makan dim kemasan botol, 
Gampang jual. Dicari agen utk 
Semua kota seluruh Indonesia, 
Hubungi 021-32832996 atau 
sms ke: 0813 180 966 68. Email: 
sionharapanlestariGgmail.com 


Ingin income tambahan? Dicari 
100 Agen pupuk cair organic 
Vozagreen Hypernano technogy 
dgn keuntungan pasti.Hub.021- 
33782368 jamkrj 081310260245 


Jl Accu Mb Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Tdk Bohong Bs TT Ha. 
Ns70-Rp.360rb. Hub:5818626 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,5ha, Ditami 
4rb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen 41000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin,1 
Ha. Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn). PT. Panca Niaga Persada, 
0253 - 501836 / 081275511666 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb” 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top tv,cctv 
M443335-56958877-83311183 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
(CV.Central Elektro) Agen&Ahli 
(Antena TV 100rb)(CCTV 3,5Jt) 
Parabola(1,5J4)Indovision,dll 
56980784-71549989-83225656 


Agen&Ahli Antena Tv.Hy.100Rb 
Pabola 1,5jt,CCTV,IDVSN,Top tv 
Jkrt:5696281/-BKSi:83311184 

T9rg:56181850-Dpok:71115853 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
vjk,SIUP,TDP, NPIK, NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399262935 


RAGAM 


Bpom.Depks,pbf.klink.alkes,obat 
kosmtk.pangan,Mark,Export.dll 
Jkb.Jrk19/111H-081219174825 


Jasa B.Sitter, Perawat Lansia 
KovameesGa' Leg Tp POL 
Hub:021-9187 7668,769 5412 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989:70701270:081314618 
187(24jam)bamiats@yahoo.com 


BINATANG 


Ikan Koi Impor Kohaku # showa 
6 Ekor Uk.£ 50Cm,Bagus2 Hub. 
0812 8168 207 


FOTOCOPY/LITCHDURK. 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
13jtIR3-4570-5, Sjt.IR3300-8,5jt 
Kyocera 7,5it. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit, Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6in1) & sewa mulai 199rb/ 
bln PT MCM 6318655/63860575 
-1602868,Cikarang 29083323-24 


FURNITUR 


KULIT ASLI 
Furniture, Promotion, Fashion, 
Shoes, Car,Bag,etc. Ph:612 8888 


MEDIA ONLINE 


CCTV Specialist-terlgkp&terbaik 
Trm pemasangan & bisa pantau 
via laptop & HP, paket 4 CCTV # 
DVR Ach mulai dr Rp 1,3Jt. Hub 
Zkcetv.com ph 021-6125548-9 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
niveyor hrg murah.gransi.email: 
hamerteknik@gmail.com/021445 
31401,82425888,081210003434 


Asphalt Mixing Plant: Lbj-800, 
LBJ-1000, Concrete Batching 
Plant: 35M3/jam, 60M3/jam, 
Crusher Shan Bao (asli) Cap. 
40Ton, 60Ton, 100Ton, Vertical 
Shaft Crusher. 021-54370623 
081310712011. PT. Trisarana 


Dijual Compressor second : 
“Atlas Copco ZT 37 (oil free) 
-High Prassure & Booster 25HP 
Hub. HP 081 316 316 328 


Dicari Mesin Bekas thn.2000 ke 
atas 1.Mesin Hidraulic 400 ton- 
800 ton (ex Taiwan,Korea,Jer- 
man) 2.Mesin Wire Cut uk.600 x 
00mm (Merk Sodic / Mitsubis- 
hi),Hub.:Lastri-0813.8233.0674 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4, 9t, 
Baby  Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Dijual Exc Long Arm CAT320DL 
th'09 HM2000 kondisi bagi 
sekali Hub:0812 84 899 218 


Dijual Genset CAT 3408 DITA 
STD Ex-Pabrik Open Type ,Siap 
Pakai, Hub: 0813 1114 9088 


Dijuak-Forklift 2 - 10 Ton Jepang 
Siap Pakai. Hubungi: 9285 0293, 
5441507, 0813 8343 6683 


Forklift ex Jepang 1-7ton,lift 
3-bmtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Forklift TCM 10Ton,Mitsubishi 
7Ton, kondisi siap pakai. Juru- 
mudi n0.89A.Hp.0813.10712011 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar: 
Doosan. Sales & Rental, Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi.! Hub : 
1021-2900 6565 


Jlmrh Genset Nisan RD8 Mareli 
150 kva open.komp pnl tanki 
kond bgsSki.H-nego0811177567 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins. 
Dgn Harga Murah. 021-5418833 
"32/ 5414195 : Fax: 5442021 


Jual Excavator Cat 320.C.Thn 
'2005.kondisi Prima. Hubungi- 
10352 6899-5188 


Jual Genset Yanmar Silent type 
YEG 25, Capasitas 22 Kya 
Continous «/w Stabilizer 3 
phase Ex-Japan,harga Rp.90J1, 
Hub:08128466690/08128213490 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


KOMPAS / KLASIKA / 


Jumat, 12 Oktober 2012 


RAGAM | Liburan 


Temukan Destinasi Liburan Akhir Tahun Anda 


SEIRING tingkat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang mencapai angka 6 persen, 
jumlah perjalanan udara juga terus meningkat 
terutama untuk wisata. Peningkatan perjalanan 
udara tercatat mencapai 16 persen. Tak hanya 
itu, kunjungan wisatawan domestik berkembang 
pesat dan diperkirakan mencapai angka 245 
juta wisatawan di tahun 2012, Nilai dalam uang 
pun tidak main-main, yaitu menyentuh angka 
18 miliar dollar AS. 

Perkembangan positif ini tentunya harus 
diapresiasi dan diharapkan mampu terus 
berkontribusi terhadap perekonomian negara, 
Namun, masyarakat terkadang masih bimbang 
untuk menentukan perjalanan wisata karena 


beragam informasi mengenai perjalanan wisata. 
Ketua penyelenggara ITHF Panca R Sarungu 
mengatakan, ITHF hadir untuk mendapatkan 
informasi liburan kepada masyarakat. “Selain 
itu, kami ingin mengedukasi masyarakat dengan 
memberikan kesempatan bagi masyarakat 
melakukan early booking untuk mendapatkan 
penawaran liburan terbaik dan promo tiket 
pesawat di musim libur akhir tahun," ujarnya. 
Penyelenggaraan ITHF ini adalah yang kese- 
puluh kalinya. Untuk tahun ini akan 
diadakan pada 12-14 Oktober 2012 di Exhibition 
Hall Grand Indonesia Shopping Town. Menurut 
Panca, ITHF kali ini ditargetkan dapat menarik 
40.000 pengunjung selama tiga hari pameran 


Pacific, Royal Brunei, dan ANA Air. Para peserta 
menghadirkan beragam penawaran menarik, 
seperti promo harga tiket dan paket perjalanan. 

ITHF ke-10 Jakarta 2012 kali ini menggan- 
deng BCA sebagai official bank partner. Selama 
tiga hari consumer fair (B2C), masyarakat 
Jakarta dapat membeli paket liburan domestic 
dan international dengan harga fantastis serta 
menikmati keuntungan transaksi cicilan nol 
persen selama 6 bulan hanya menggunakan 
BCA card. Selain keuntungan program cicilan 
tersebut, pengguna kartu kredit BCA berkesem- 
patan mengikuti undian lucky draw dengan 
hadiah utama dua tiket Jakarta-Hongkong PP 
dari Malaysia Airlines. (#/VTOJ 


SHUTTERSTOOK 


— tidak mendapatkan informasi yang memadai 
5 Oleh karena itu, Indonesia Travel and Holiday 
Fair (ITHF) kembali hadir untuk memberikan 


14Gyears ANNIVERSARY 


ITk 
ter 


IF kali 


nama, seperti 


ini juga didukung oleh 
Citilink, 
Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines, Cathay 


maskapai 


JetStar, Mandala 


Kalimalang (021)865 2888 — Alam Sutera (021) 53120808 


pun Penumirina 


PT Prima Layanan N: 
Jl. Aipda K.S, Tubun | 


lonal Enjiniring 
No.2, Jakarta 11420 


Phone #62-21-5608918, 5608432 


Fax. #62-21-56943780 


UNDANGAN PRAKUALIFIKASI 
NO. 12.001.UP@/PLTGB/P2BJ-PLNE/X/2012 
PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING mengundang perusahaan 


| rekanan baik sendiri maupun bentuk Konsorsium atau Joint Operation 
untuk mengikuti pelelangan ulang dengan Prakualifikasi sebagai berikut : 


a. Nama Pekerjaan 


Lokasi dan Kapasitas 


Kualifikasi Usaha 
Bidang Usaha 


Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas 


Batubara (PLTGB) 


Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, 


dengan Kapasitas 8000 kW 


Menengah - Besar 
Mekanikal Elektrikal 


. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi : 
15 - 17 Oktober 2012 


Hari/Tanggal 
Waktu 
Tempat 


09.00 s/d 16.00 WIB 


PT Prima Layanan Nasional Enjiniring 


Jl. Aipda K.S. Tubun 


| No.2, Jakarta 11420 


Gedung PT PLN (Persero) PUSENLIS Lt. 2 
Tlp. #62-21-5608918, 5608432 
Fax. t62-21-56943780 


Biaya Dokumen Prakualifikasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 


Informasi mengenai Prakualifikasi pekerjaan Proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Gas Batubara (PLTGB) Nias Utara 8000 kW dapat juga dilihat 
ring: www.pin-enjiniring.com. 


pada Website PLN Et 


Jakarta, 12 Oktober 2012 


Panitia Pengadaan Barang/Jasa 


MESIN & ALAT BERAT 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem roller, Shan Bao 
StoneGrusher,hb.Prof Machinery 
T:021-54364AM,F:0215013333, 

081311303001 / 082112 455661 


Prime Power Rental (Rental 
Genset)hemat solar,frae deliva- 
ry&perawatan,hemat total pe- 
makaian,harga kompetisi. Hub: 
Triana Bintang 024.658.1760 


Asphalt Mixing Plant 

OH 1006 Import bhn 
1r/bt-bara/kombinasi 
hatic,dat: 
t& dot 


Waktu p 
sdh tpsg 
tbukkti jrg 


omail:sn 


Ready Stock 100/ibaru,Pakai 


ummins Wheel Loader 


Rol | 
Maintenance. eguipment 
8 F.021-6291962 
in.net 


Readystock 100ribaru,Stone Cru 
shing Plant£Spare Partnya,Kap, 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


KAPAL / PESAWAT 


Jual Jetboat Seadoo Speedster 
1500cc/2Tak & Jetski Yamaha 
GP-1200cc (28Jt) Bisa Dites, 
Nego. Hub: 0818.894125 


TRUCK/TRAILER 


Dijual cepat!!!nissan dump truck 
CWA 260M & 260X thn 2008(2 
Unit).head tractor CK12 thn 
95.hub p KIAT 081905659248 / 
082124969959 


HOTEL/PENGINAPAN 


'Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htlkeluarga 


Cikidang hunting resort,Cibadak 
-Sukabumi.fas. klm renang, out 
bound,rafting, berburu,berkuda, 
atv,f.hall&m.room.0266-621213 


Fas: waterhot & cool/Ac,Tv,break 
fastitersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua" Jln. 
Pelajar Pejuang 45 No.11 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln, 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511966 


Guest House @RP.350.000 nett 
Jl.Purnawarman 40 Bandung 
(Bikg Kantor XL) 0221234040, 


Hotel Arimbi Air Panas, AC 
Jl.Dewi Sartika 108A Mulai 
130Rb T.022-5205467/5210618 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Weekday  250rb,Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasi-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. 1lp:3856005 / 
3856006 


OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis, Impor, leng 
kap dan Garis.ph:021-82483393, 


081 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BY SEA CHINA JKT 
2,lit/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Sit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977279:081294M05418 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.STC/Blok M 
Novi 98212177:0878 88842177 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tdk byr 
sm skl/Pmutihan.Legal.STC Sny 
Fitrie 99022343:0812 10022583 


Tutup KK/KTA Hanya Bayar 15 
dri total tagihan trakhir,hutang 
lunas 1008 hub:081802033247 


PENGOBATAN 


Jus Manggis,Xanthoni,Rp150 rb 
/btl, Beli 1 ctn disc, Hub.0812 
94048095, Pin BB 29FC7143 


Dijual koleksi macam2 keris, 
tombak, kaligrafi Amir Hamzah, 
meja-kursi  Pakubuwono X. 
08164856317 / 0811111313 


Materai Bekas Stem/TTD 6rb/ 
3rb,Edisi  Terbr(Bnyk),Hratagi 
081287800449,087881977749 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah16-20H Sampais“Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" « 


Sidoarjo (031) 855 7080 


Malang (0341) 482 888 


Bandung (022) 750 8999 


Denpasar (0361) 847 5888 


Pom snroK00 7 


(Paru) « TO, Pat 


HOTLINE 


MAKANAN MINUMAN 


Bakso Bethani Senayan Pak 
Yahya Mencari Agen Penjualan: 
Bakso Halus,Urat,Tahu,Pangsit 
&Kuah Kompit : 087777149940 
1081284190277/087885189035 


Libra Cake menerima pesanan 
Kue Ultah dan Wedding.Hub: 
085882354948, 081316590771 


SERVICE REPARASI 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


ITALINA SERVICE CENTRE 
Kompor Gas, hoods, w.heater, 
TIp.021-7256852,Fax.7223689 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano. Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Jual Piano Yamaha U1 
Kondisi bagus ex Japan--- 
081388327927, 02191028777 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih: 
tertinggi Ph:5694859-56968924 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Celana/Psh/Pdh,Big 
Sale, 9 jam Selesai. Euro Moda, 
Pasar Baru 113 Ph 3800566 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Ahli Atasi Sal.Air/WC Mampet! 
Tanpa Dibongkar Cepat&Bersih 
TotalPro:0214759475-93182000 
085218182000 (24jam-ibdtbk) 


Architect Specialist Bangun dan 
RenovasiRumah,Ruko,Ktr,5.Pool 
dlI.T:08158889900 pin-276abf5d 


Arsitek As Karya Siaga Contract 
or Spesialis Rmh Mewah Free 
Maintenancelth 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litaspalm &10th Cv Hilmyjaya 
021-4255375,4223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub:indometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


Wajaki Aku (bsok M4 - TO, Selarmet (Blok M) - 
(aing Permaca Mau)» Tuingiuaa Nana (Pir) 
Sehat Jakarta) -wwwmpnaturakcare.com (Layan Antar 02160797100) - www suppketmen.com (SMS 
'& Bandung (021) 710 6156 » Surabaya (011) 53 5475 & Mali (061) 767 655 # Yogyakarta (0274) 


Omega-3 dengan kandungan EPA dan - 


DHA konsentrat tinggi untuk menjaga 
kesehatan tubuh 
Pala Kamal KN 


Kemmu) The First Choice in Food Su 


Mature Moalth OMEGACON dapat Gperoleh di GERY MKKS PO1ON MKKKKNg CEnTag Siikis menatima #EOONAL Cv 
(Apt, Berkat (Ciesug) » TO. Damai Ahadi Bojong Cengkareng) » TO. Damai (Pit) » 


Apt. Ain Farma (rip 


TOLL FREE 


1800-8883 


PERHIASAN 


BERLIAN JAWA MEWAH 
IA BELI SEMENTARA 


Chapard Carter, AP dl 


an Ampat MLM JAS | 


Ahli Arloji & Beli Berlian” Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dan Hra tinggi & Beli sementara 


Joy Watch Mall Artha Gading It. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji 
Arloji M 
dibli hrg t 
rolax,Patex, 
Vach 


Arloji Antik And 


Berlian 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-9300M118Ps.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,54350707,68529888 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet,gordyn 
1#7658319-7656919 Ikp & murah 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn,Carpet,Sofa, Wallpaper 
Furniture,K.Set. Hub.9287 1727 


RESTORAN & CAFE 


FrizerHybrid/tnp Tistrike36jam/ 
di-Cas-12jamchmt listrik-751)s 
listrik emergensi-2jam Cooling 
Transporter(s.d 1000Ltr)utk dis 
tribusi/titp jualgjualan keliling: 
susu/es-krim/daging/ayam/be- 
beksikan.SMS:0852-30.000-333 


Resto Miranda: Prasmanan min 
30 org hrg ekonomis,suasana 
santai,live musigJl.Besuki Ia 
Menteng ph.31937820 dg Mince 


YO, Surya jaya (Godok - TO, Ngasti (Bogor 


jet pemem! 


SMS Ox 


| 0815 9419991 | custser 


SEKOLAH KURSU: 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


AcgBId,Ing,Mat,F,K,Primatfr,jp 
Mdr,gr,lukis,musik,comp,renang 
(TBIKIP,UI) 74704140 Ophir 8 


Anda ingin berkarier di pilot 
pahsin bsr prospekcerah sekolah 
pilot afiliasi philipines. Hadiri 
Seminar kami tgl.27 Okt'12 di 
Plaza BlokM/ Yys Tadika Puri Jl. 
H.Nawi 5 Keb.baru 021,31271029 


TELEPON 


0811.8000555 - 0811.8003000 
Ogi1.a0005! 0811.8005001 


0816.88.2689 / 0816.90.3500 
08.1128.11288 / 081223314.500 
0816.94444 Ph:081703.081703 


0819.887788 - 08588888.2000 
0818.277000 - 08589090.9000 
0818.775000 - 0858.90000090 
0819.811000 - 085777.101010 
0819.801888 - 0857.70006000 
Hub,70.888999 Pinbb.229351F5 


Panasonic PBX HT308 - 2,999rb, 
ht824-3099rb1koy2slt,cctvd cha 
nel-4,9it FreepsngT.5323060(H) 


Sale: No. Cantik 081225959595/ 
700rb,085351989999/6Jt/08126 
6661213/350rb T:081911211212 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-5399s,paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Bali Pkt 4H,7d sin-thai-kulmini 
chinathkg 7d,6d hka-sz-mfm,7d 
korea,8d ausie,7d eropab267322 


Bangka-BelitungtGoa Maria 5hr 
26"10.Pangandaran 3hr 26'10.Jy 
Paradise 6918232-70507522 


KoreaBD 15,5jt:3d Sin3,6ji 
Halong 89i7d Sin-Mal: 
5,31t:6402725/68373788 


Menyewakn bus pariwisata ac, 
tv, vcd, dud, hometheatere2 tv 
flat,u/hrian,rmigguan,blna.Kap: 

6,9,16,20,27,14,59.Ph:021-6330 
161,081573060889,0225201015 


Sin26oct u.studiothardrocktsri- 
wijaya4,9jt allin/beijing,shnghai 
15nov/happytourindo.56941717 


Spore-Malay-Thai 6h(10 Free 1) 
bkk-pty-phuket 6h(8,5jt)jog-bro 
bali Sh.Hb:55958009/55956531 


TO, Leontin (Ps Modern 050) - Apt. Bintang Sehat (Bekasi - TO, Murni 
Watupa Gudeg - Apt. Surya Lestari (Kelapa Gadwggi - Apt Sinar Garna Mulawai (Blok) TOL Sumber Rajeki Yamto (Rick Mf) - TO. 
TO, Berikat Abadi (Mangga Ova) - Prevontive & Cara Center 
Gading) - Apt. KIA (Cwendeu A Ptraman) « Apt. Lisa 


Taiwan Muslim 15 Nov 5D $685 
130Das Kul-Sin $10084, 30Nov/ 
7Des 3D Sin USS 5GD588- 12/ 
25 Des BkkPty 94984, 12/19 
Des Hongkong $8784, 26 Nov, 
5/17Des Korea $11384, 30Nov, 
22/29Des China 85984 Hub: 
MasTravel Biro" 021-55780317/ 
53161608,Visa,ELF VVIP 9 seat 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
85 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


DAERAH-DAERAH 


JB sawounc 


Dijual Tanah SHM Ls 4662m2Jl. 
Lembang Asri Parampong Bdg 
smpng “Htl' Lembang Asri,Iks 
stras, cek to Resort, Villa, 
prmhan & bisnis, Minat Hub: 
Yani 0817119017,Yurike 0859 
59753353, Jenny 08122431278, 
Pegay 087728900084 


EraBandung-Ben-081221227369 
BuahBatu8600m Lm.35 SHM,M, 
Ramdan3830m Lm.60SHM nego 


Jl.Rmh Setiabudi (dkt R.Sosis) 
1779/500 (cek W/HtI):Strmurni 
1215/491 Hub:022.92110057 


Veni-C21WP 0815 602 4889 
JualiRmh Jl.Riau 460/350m2 
Apartemen di Bandung Utara 


JP Bocor 


Dijual rmh jl pemuda Lt.1100m2 
Lb.650m2,Fas Istrk 6600w,3 line 
Telpon, PDAM. Alex 0817406719 
082125123409 


Dijual Tanah 2000m? SHM di 
Jin.Pahlawan Leuwimalang Cis- 
'arua-B0g0r:08128941011 


Djl Tnh Cck u/VillagPerikanan 
Lu#3000m2,Hrg 300rb/m2 Nego. 
JIRy Pnck Hub:081319093309 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 2901088, 8315769 


Indohouse melayani jual - beli - 
sewa kntrk Rmh Tnh Vila Ruko 
Gdng&Property lain dg cpt Ktr 
Jl.Cikuray 23 71p:0251-8314376 


JI oempasar 


Dijual — Condotel — Swissbel 
Segera, Nusadua. Hubungi: ““ 
aka 0B38 9543 5717 #5 


Ter 
Center perawatan rambut terbaik di Singapura 


Mencari 


« Peluang Pranehising Jakarta) 


«Produk Distribusi untuk seluruh Indonesia 


Untuk informasi 


ehair.com (hp) 468 


lebih lanjut, hubungi 


www laofoyebair.com 


Dijual Cepat.Impian para inves- 
tor.1,2 ha tanah di depan pantai 
diTanahLot, BerabanRp250jt/are 
di sebelah resort bintang 5dike- 
liingi oleh villa? mawah.Tnp po- 
rantara. Hub.Siti 087862822002 


Jl Tnh View laut LS 50a 75jt/a 
1,3ha 100jt/a,2ha 160jt/a,1ha 
200jt/a.kutasitan082145877675 


PP cresix 


WiTanah Industri “Sukamulya 
28Ha,Manyar 40Ha, Ddk Sampe- 
yan, 30Ha Gresik 08123008238 


Pomarana 


DijualRmhMewah,new,Lt 1.450/ 
700m,4kt.pool,furn Da vinci,dlm 
kota Malang, 0815 885 4725 


Tnh Djual,Malang-Bunga Gladiol 
359m? “SHM"Cck w/rmhtinggal 
Nilam:0811811041 ERA Radiant 


manado 


Manado,dlijual Tah di Maumbi,2 
Kavlokasi samping real estate, 
ada jln hrg 150rb/m2 SHM, good 
utk invest,SMS 0811869131 


( serana 


Dijual Hotel SHM,Jl.Raya Pa- 
sauran Km 150 Cinangka Anyer 
Serang Banten,Lks strgs.Minat 
Hub:Yani 119017, Yurike 
089959753353, Janny 0812243 
1278, Peggy 087728900084 


Dijual Tanah SHM Ls 36.226m2 
Jl.Raya Anyer Carita KM 137 
Cinangka Anyer Serang Banten. 
Lks strgs,cck to Resort,Villa & 
bisnis.Minat Hub:Yani 0817119 
017, Yurike 085959753353, 
Jenny 08122434278, Peggy 
087728900084 


PE surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


Dijual Hotel SHM,JI.Warnasari 
128 Pondok Halimun Salabin- 
tana Sukabumi,Lks strgs.Minat 
HubiYani 0817119017, Yurike 
085959753353, Jenny 0812243 
1278, Pegay 087728900084 


Jual Tanah di Pelabuhan Ratu 
Diatas bukit, Pemandangan laut 
s.60,000m Hub.082113195248 


Je surasava 


Dijual Cpt Rmh-Jl Raya Ambeng 
an-Surabaya Lt/Lb300m? (1.1/2 
Lti)76Kts4Km'" 081310022115 


Dijual Kantor Raya Sepanjang 
Showroom,. Lt.5000m2, Lb. 
2350m? Hub: 01 131 60 20 


Jual Cpt Tnh SHM 1400m JI 
Kedungdoro,Pusat bisnis cek sal 
Usaha Hub:Pak Gun 0816 539 
356,03171716543,0816 5919142 


Jual Rmh Kost,Shm,JI Sudirman 
simpang kiambang,Batusangkar 
Jin Bis Akdp/Akap,dim Kota, 
dekat Kampus Halaman 400m2 
cek Ruko/Rukan Lt688 Lb145 
AKt/AKm Rtm 30m2 OelilAs 
082389985838 


JP surararta 


Rumah di Tawangmangu(Solo). 
SHM 558/100m? 475jt(ng) msk 
50m dr jl rv sbih Ht Pringgodani 
1081586014999/ 081385548203 


JP voevararra 


Inves di Kota Wates?(4 10km dr 
rencbandara baru).Dptkn di 
Perum Giri Peni, sertfkt/ kav 
hrg 98,55jt. H: 085228134549, 
089635645779,0811257640 


JL Rmh 2LTtkos 3LT, LT1030m 
L8700m Jakal Km 5 Karangwuni 
D 19 YK 081514709000 


Rmh Dijual Lokasi Jl. Kaliurang 
KM. 5,8 Padega Marta III Hub. 
0817.744.964 / 0811.197.905 


Sekolah Golf di USA USD74.795 
na sklh 1th dipimpir 
Hai h Ti 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
165 98510888/ BBM: 2828e1b0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070158 


PEMBERITAHUAN 


Hilang BPKB No.7291509-H 
a/n:Yulie  Lisnawati — Nopot: 
D-1502-TH ttdRony Ong PS, 


PAMERAN 


Bazaar Plaza Bapindo Tgl. 22 - 
25 Oktober, Hub: 087383759725 
ahmad 99626399 tmpt terbatas 


Seminar Gratis UKMPROperty 
Bs Beli Rmh Tnp DP/cicilan Hub 
021 92509530 / 2221299 Hotel 
Balairung JlMatraman Ry No: 
19 Lt.2 Sabtu,13 Oktober 2012 


Seminar Peluang bisnis pddkn 
Play Group & TK Modern Tadika 
Puri membuka krjsama sistem 
franchise, mnguntungkn,mudah 
kelolanya, resiko kel, ant 

pd tgl 27 Oktober 2012 di Plaza 
Blok M Hub:Yys Tadika Puri, JI,H 
Nawi 5 Kebibaru,TO21.34271029 


PELUANG USAHA 


Artha.13/10 pk 11.jt.padang 7. 
Fried Chiken.Bsr,Renyah,Krips 
by 250rb. Daftar.081286540150 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Cari Distributor Daging sapi Lo 
kal dr Bali, u/ Jabodetabek & 
Bndg: 081385704762, 0878 7851 
2899.Indo Moata Utama. 


Dicari Partner utk SPBU yg sdg 
berjalan.Penghasilan 1-1,24/bi. 
Peminat Serius 081236777888 


Inves Forex!md Mli 300rb profit 
Tu/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Paket Usaha Es Krim Bakar” 
Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,Sjt 
Call/SMS: 0877 288 949 88 


Take Over Kursus Ingg yg sdh 
lama Beroperasi dilokasi Yg 
Sttgs.Pengelola harus bermodal 
& berpgimn.hub.081511319231 


Trading Forex Gold Professional 


Millennium Penata Futures hub: 
Agiem 49008055,081318922299 


KERJASAMA 


Mi Krdt 


chdiah 8 


Ace V4 jam ada 350rb acc nsabh 
sik 02, bng 0,45/bln, tnp 
fee/survey, 29 Whragan - Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop 
ksmpatan dapat Yuni inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl.Blvd ry brt 
G65 Kp.Gd 021-1585:1381-3 

Ace! 


am ada ag 


parman £ 
hah temidi 


Survei & bebas fee 
300miyrmega 
cota (021 


mr) 
sabah 


inai 150jt-250.006 


Acc 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Acc Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey. Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
da Artha AM.Sangaji17:6303481 
/52/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 12 Oktober 2012 


Mitra 


BUILDING MATERIALS & HOME IMPRIVEMENT 


Steps ladder 


memasak ama TDS Steps 120cm 


PermataBank “Y 


1 urin, mosiL, | 
HONDAf BRIO 
Cat Tembok Tinting 4 


MITRA1O SUPERSTORE 


evard Gading 


BERRI JUICE BTL 1 L: ORANGE, 
CLASSIC SOURSOP, CLASSIC APPLE, 


Bed In Wah 
An Aan 
Don gam 2 


y Meta 


Pend 


365 MINYAK GORENG PCH 21 
" TIAP BELI 1 BOX WALL'S ICE CREAM 
700ML : ALL VARIANT 


SARIMI ISI 2 ALL VARIANT 


ABC JUICE GUAVA / ORANGE 
TPKIL 


- Maa sun 


FIT ACTIVE NUTRISI EXPRESS 
BTL 330ML : ALL VARIANT 


GRATIS 
ZA 1 


365 FACIAL TISSUE 500'S PCK 


DETTOL SABUN CAIR PCH 450ML 
ALL VARIANT 


RAGAM | Merawat pisau dapur 


SOS PEMBERSIH LANTAI REFILI 


POPOKU BABY DIAPERS 20'5 BAG: 
PCH 800ML: ALL VARIANT S, M,L, XL 


“Supor Inda berhak melakukan pembatasan pembelian, “Marga sudah termasuk diskan 


El wwwsuperindo.co.id 'Yf facebook.com/superindosupermarket (ff) @infoSuperindo 


Slim Cooker — 


ker 
on el 


www.mitra10.com | email : info@mitra10.co.id 


421 7373|STORE HOUR: 8.00-21.00 
2 iAkon 


Y Wahana Tour & Travei “USD 50 /org 


Head Office : Manar bru mba 19 (O21-30027 17m Mu paatunatasetcan | 
ha Gada akn | Kama 
"eat covotnes 2 021-7210263 
bali Mat CHRISTMAS HOLIDAY.:9--.:": 
us 
90 Splondid East akn 1388. 
ia 19Dec 
(60 Korea Ski Tour mes.Je0 Yugan Heritago 1999.. 


'o rata Taiwan Dreamland 
100 1255 


"170 Taiwan Fantas 
mba ran Y tas. 
2619. 
70 memantio Huangshan loae pg O1 Turkey 1925. 
70 aan Boijing 

Marbun Jet 


“leo aa Nania Tmania 
1910..| Doc 1309.. 


HOLYLAND 
110 Holyland Israel Egypt Turkey us3310 Ai in 


90 Mt.He 
eren ubnsdasaad "2210 nu in 


FOR SALE 


Rotogravure 7 colors, Hwashin, 1994. Max width 1200MM 
design speed 200, machine type RPII-3A-1800-7 
. Blown Film Machine, Polyrema, 1999. Max wdth 1100MM 
design speed 150, machine type Filmstar 1200. 
Reel Siitting,DAHBAH, 1991. Max width MM 1000, 
speed 160 mimin, type SLN-100,unwind diameter max 80 mm 
|. Slittor MACHINE. Max width MM 600, speed 150 mimin 
Chromalin Machine, Stork Digital Imaging The 
Netherlands, 2001, 50 — 60 Hz, voltage 115-220. 240 kgs 
. Inspection Machine, DAHBAH, 1999. Design speed 200/min. 
the max unwnd & rewind diameter only 800 mm (2 Units) 
. Bag Making 3 Side Seal Machine, Web Control, 2001. 
Design speed 20, machine type F1Z-080 
Bag Making Center Seal Machine, Iwasho, 1991 
Design speed 200 bagimin. machine type PC-300-H 
8. Electronic Scanning Machine, Ohlo, 1993 
10. Piston Compressor Ingersoll Rand, 1993. 
Speed 1.14 m3imin, type 10 T3 NLX10, 10 T3 NLM 
11. Diesel HTO Boiler WANSON, 1990. 
Speed 600000 kCalihr, unit 600 B 90812 


021,5919455 


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
PENGUMUMAN 
Nomor :07/S.Peng/X-X.3/10/2012 


Sehubungan dengan seleksi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Pada Pelaksana BPK RI, bersama ini 

diumumkan beberapa hal sebagai berikut 

1. Pengumpulan Berkas bagi peserta yang dinyatakan lulus 
akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 
2012 


2. Penjelasan Umum Pemberkasan akan dilaksanakan pada 
Ihari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 pukul 08.30 waktu 
setempat 

3, Daftar Nama Peserta yang dinyatakan Lulus, Jadwal dan 
Lokasi Pengumpulan berkas dapat dilihat di laman CPNS 
BPK RI http//gpns-bpk.go-id 


Jakarta, 12 Oktober 2012 
Sekretaris Jenderal, 
ttd 


Hendar Ristriawan, S.H., M.H. 
NIP. 195803211978021001 


Merawat Pisau Dapur Kesayangan 


PISAU dapur merupakan salah satu perangkat 
penting yang harus ada di dapur, Banyak 
kegiatan memasak yang menggunakan pisau 
dapur, seperti mengupas, memotong, menusuk, 
dan merobek. 

Secara umum, ragam pisau dapur dapur 
dapat dibedakan atas tiga golongan besar. 
Pertama, pisau chef. Pisau ini adalah pisau yang 
umum dipakai orang, baik untuk aktivitas rumah 
tangga ataupun di restoran atau hotel. Pisau ini 
memiliki bentuk fisik panjang antara delapan 
hingga sepuluh sentimeter dan memiliki bilah 
yang agak lebar dan nyaman untuk digenggam. 

Kedua, pisau paring. Pisau ini lebih mungil 
dan efektif. Panjangnya berkisar tiga sampai 
empat sentimeter, Kegiatan pendukung acara 
memasak senantiasa membutuhkan jenis pisau 
ini. Bentuknya cukup langsing dan runcing hingga 
memudahkan Anda mengupas umbi-umbian, 
bumbu dapur, memotong buah atau membuat 
garnish pada makanan. 


Tommysuromo 


mrioperkoran @ & 


Ketiga, pisau roti, Pisau ini bentuknya agak 
tebal dan terbuat dari logam metal antikarat 
(stainless steel). Bilah pisau tidak terlalu tajam 
pada sisinya. Bobot pisau ini tidak terlalu berat 
dibandingkan kedua jenis pisau di atas. 

Sayangnya, pisau dapur terkadang hanya 
dianggap sebelah mata. Kalau sudah rusak 
tinggal ganti. Padahal, pisau dapur bisa kita 
rawat agar tidak memiliki umur yang lebih 
panjang. Berikut ini adalah beberapa cara untuk 
merawat pisau dapur, 

Jangan memakai pisau dapur untuk 
memotong benda yang keras. Apabila hal ini 
dilakukan akan membuat pisau menjadi bengkok 
dan menyebabkan pisau mengalami cacat 
pada mata pisaunya. Alhasil, saat digunakan 
memotong kembali hasil potongan menjadi tidak 
presisi dan maksimal. 

Setelah pemakaian, segera cuci pisau Anda 
apalagi setelah digunakan untuk memotong 
benda yang mengandung asam. Hal ini untuk 


menghindari terbentuknya karat pada pisau yang 
tidak berbahan stainless steel. Apabila sudah 
terbentuk karat, jangan gunakan kembali pisau 
tersebut karena akan menyebabkan penyakit 
pada tubuh. 

Pisau yang memiliki gagang kayu pun harus 
cepat dicuci dan dilap hingga kering. Hal ini 
untuk mencegah gagang pada pisau tidak cepat 
lapuk. Setelah dicuci, simpanlah pisau tersebut 
dalam tempat yang aman. Misalnya, ditancapkan 
pada knife holder, Namun apabila Anda tidak 
memilikinya, simpanlah dalam laci tertutup dan 
jauh dari jangkauan anak-anak, 

Simpan pisau dengan mengamankan bagian 
yang tajam. Yang harus diperhatikan, jangan 
meletakkan pisau sembarangan dengan cara 
menggantungnya dengan ujungnya yang runcing 
tergantung di bawah. (“/VTOJ 


@ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 12 Oktober 2012 


Galeri IKG U-14 


LKG U-4 Soccer Expo 
Inspirasi Pesepak bola MuDA di rumput hijau 


Liga Kompas Gramedia usia M4 tahun (LKG U-14) yang bergulir selama setahun berakhir 
sudah. Puncaknya adalah event LKG U-14 Soccer Expo yang berlangsung 6-7 Oktober Jalu di 


Lapangan C, Senayan, Jakarta. 


epak bola merupakan 

olahraga yang sangat 

digandrungi berbagai 

kalangan di Tanah Air. 

Untuk mencari bibit-bi- 
bit baru sekaligus memberi 
inspirasi bagi pesepak bola 
MUDA, Kompas Gramedia 
mengadakan LKG U-14, Ajang 
LKG U-14 Soccer Expo lalu tidak 
hanya merupakan laga terakhir 
bagi para peserta kompetisi, 
tetapi juga menghadirkan 
kegiatan interaktif yang ber- 
hubungan dengan dunia sepak 
bola, 

Kegiatan yang dilakukan 
antara lain free style soccer dan 
cheerleader competition, serta 
shuffle dance parade yang sema- 
kin menyemarakkan LKG U-14 
Soccer Expo. Pertandingan per- 
sahabatan antara Gothia 1 ver- 
sus All Star dan anggota tim 
Ricky Johannes, Gading Marten, 
Vicky Nitinegoro, Ibnu Jamil, 


KOMPAS SKP Allianz @ 


P3 


Ridho Slank beserta komunitas 
Kompas MuDA mampu mem- 
bangkitkan antusiasme penon- 
ton. Pertandingan dimenangkan 
Gothia 1 dengan skor 4-2. 
Hadir pula bintang sepak 
bola Diego Michiels untuk 
meningkatkan motivasi pesepak 
bola MuDA yang tergabung 
dalam LKG U-14. Diego berbagi 
pengalaman selama bergabung 
dengan tim nasional (timnas) 
U-23, Sebelumnya, juga hadir 
Ary Rezgy Hakim, peserta LKG 
U-14, yang bercerita tentang 
keikutsertaan dalam Allianz 
Junior Football Camp bersama 
Moch Aula Rizky di Jerman akhir 
Agustus lalu. Kemudian anak 
usia 9-12 tahun dilatih untuk 
bertanding secara sportif dalam 
Grassroot di lapangan C, yang 
merupakan lapangan berlatih 
timnas. Dalam LKG U-14 Soccer 
Expo, Kompas Gramedia meng- 
apresiasi prestasi yang diraih tim 


INFOTORIAL 


Kana 


Petpanjayt 
€ 
Na Ant 


Meet and Gret dengan Digo Mioies dan mini alkahow dari perwaklan 
Allianz. 


Gothia 2 yang berhasil meng- 
harumkan nama bangsa dengan 
meraih peringkat ketiga dalam 
Gothia Cup, Swedia. 

Sebanyak 16 sekolah sepak 
bola (SSB) bersaing untuk mem- 
peroleh peringkat satu. Setelah 
melewati 240 pertandingan, 
akhirnya peringkat pertama 
diraih oleh SSB asal Bogor yaitu 
Kabomania dengan memenang- 
kan 23 dari 30 kali pertandingan 
dan total poin 72. SSB yang 
turut merayakan kemenangan 
adalah SSB Villa 2000 dan SSB 
Rajawali Muda. Dengan selisih 6 
poin, SSB Villa 2000 meraih per- 
ingkat kedua, sedangkan SSB 
Rajawali Muda meraih peringkat 
ketiga dengan 63 poin. 

LKG U-14 Soccer expo dise- 
lenggarakan oleh Kompas 
Gramedia dan disponsori oleh 
SKF, Allianz, SPECS, dan Triple S 
Bola Majalengka. (") 


seecs$ TripieO 


Stand para pendukung kesuksesan LKG U-14 Soccer Expo, 


FURGENTLY REGUIRED : 


We are Electric Control S) 
Maia In Indonesia, looking 


4. INSTRUMENT ENGINEER: 
2 MANAGER SALES & SALES 
3. OFFICE BOY 


.SWNE hard wing honosty 3) 
Please sond your CV: 


or ime 


istributor Minyak Goreng | 
di Sunter ekutakkan | | 


1 Grang 
Chiet Accounting 


ita, single, trampil 
computer 


Foto & lamaran dikirim 
ke email 


Telp.: 6401086 - 87 


Mamaan 


'Acc,Adm,Oprator, PT.Utama Bth 
cpt SMK/U. Sms Nma, Almt ke: 
Ibu Mery SE. 085779330111 


Artis cin pemula p/w dar u/ 
sinetron & iklan/ klip. 94904290 
1 92108283 (Isg shtg mgg ini) 


Poo DGN 1» 
R2 Ingin te 

Nyaman dan Fair kond if? 

Jadi anggota team yg utamakan 

Integritasgmnghargai dan Adi 


heat 


Buti 
Stok staf,logistic staf&Spv-aktg 
P/W,max.35th,min.D3, pglm 2th 
0817.817.079 plg Imbt 18/10/12 


Bth Barista/Waitress/Waiter/ 
Manager di Pantai Indah Kapuk. 
Pglmn min 1th.083819773658 


Bth cpt: Arsitek, Pglmn min.2th, 
bisa buat 3D dengan baik. Hub: 
0813 8211 8338 


Bth desig, intr & drafter, p/w, 
88/51, pglmn Ith. Grecth gbr 
email ke: iisGidesign-ikt.com 


Bth intr Designr(W) 24-30th/S1 
Exp 1-2th,Creatf&Team Work" 
Intruw Snin-Sbt 11-15wib,Kem 
ang Tmr Ry.21A,Jks:7199533 


Bth Grafic Design (P/W) max 
28th,min SMK DesignCterbuka 
utk fresh grad),dpt kerja tim, bs 
operasikan software grts sprti 
Photoshop,Al, Corel. BW CV dtg 
ke Pluit Kencana Raya No.120 
Jakut,Rabu/Sabtu Jam 2-4 


Bth Kreatif Design Tas,Mrktg 
Promosi&Kurir, min SMU, P/W, 
tIs Gaji yg diminta&CD Design. 
Krm CV Mutiara Taman Palem 
Blok C19 No.85 Cengkrng 11730 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:02193079855 


Bth Recptn,Kasir,Cutter,Koki & 
Waitress u/ Resto. Pluit Karang 
Barat No.82 JakUt.Hub:6613373 


Bth Sgr Bbrp Tng Kerja akan dt 
mptkn diPrsh yg tah berkemba 
ng diJktiCleaning Serv,Securit 
ME,Perparkiran&Adm SLTA,D 
In kerPo Box 3111 Jkt 100 


Bth Sgr Ticketing SPV,Wnt Dom 
& Intl, Bs Bhs Ing, Palm, 
131987130, Krm CV '& Ft : 
murul@kartini.co.id 


Bth Sgr:SM/Pelaksana Project 
bs RAB/CAD,min D3 Sipil/Arsi 
stek (thn) Hub:021-4723232: 
0811 800 1403 Email CV: 
@uadrantduatujuhdyahoo.co.id 


Bth SPG toko,pnampilan mnarik 
&oprt compCtoko 2jam) email: 
highauality. hrd@ymail.com 


Bth Staff Umum Pria, usia 
24-30th Min D3 bisa IT Paham 
Kendaraan Pglm Min 2 th, Dom 
Jkt, Imr ke P.T Trijaya Pratama, 
Wisma Metropolitan 1 Lt 3A Jl. 
Jend. Sudirman Kav.29 Jkt 


Bth Teknisi Audio Profesional 
(Servis),Kepala Gudang,(Pria) 
Brpglmn.Hub Ibu Msi:64701944 


Bth Waiter/tress tinggi165/160 
Penamp Mnrk Gj 1,8) JI Wolter 
Monginsidi No30 Kby Baru Jks 


Bth Wnt Customer Service min 
SL max3Oth Pglm 2th bs-bhs.Ing 
Jirstaajwb Lmr Las 


C/1 Tagal Alur 
teng Jabkar Hp. 9707 7575. £ 
guest. lim@yahoo.com 


Bth wnt SMP/A18-25th u/salon 
ditraining. Jl Pori Raya no 1 Pis- 
Lama Jktm. Ega 021 45788513 


TH: P/time jobs data entry 
Bin Welcome 
1nct1200:081288003520 
Business Regional Mar,SI,max 
45Th,Gd Looking,Kmnks Lancar, 
relasi luas. flora.hrd@gmail.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Butuh Supir: Usia 20-45th,SIM 
A/B.Interview Isg Jam 9 pagi - 
11 siang Hari Jum'at Tgl.12 Oct 
& Sabtu 13 Oct di Ruko Modern 
land Blok BR No.11 Cipondoh 
Tangerang/ Hub: 08161829166 


Country Business Mgr,S1,Pglm 
10th, Relasi Ls,Trgt Oriented,Gd 
look. stefanoirawanfdgmail.com 


Time)Pensiun/H.wifa wic 


D ATA Entry 25position(P/F. 
Inc#$1000, 081218263608 


P.Time Wic IRT/Pensiun 


D: Entry Ktr (Ms.Excel) 
25-59 sms081311060272 


D ATA Entry/Admin 32 Posi- 


tion (P/F) Income -$1100 
SMS 0819.0890.6286 


H.Wife,Pensiun Wlcm Inc 
1$1200 “ 081318071826 


Dbthkn:Srvc Advisor (SA)Mercy 
Pria 39th.Palm mindth, Jl.Baru 
AncolSelatanBlokA1/3A, Sunter 


D ATA Entry30position(P/F) 


Dc Oprt mesin, Adm, Personal 
Asst, Waiter, min.SMA, Min 
Pengl. Ithn, Krm: Jl. Mangga 
Besar 6U No.8A 


Deri-Pengemudi SIM A,pglmn,23 
-27thn , mparti/ phim Jln jakarta 
.diutmkan tggl di daerah Slipi - 
emanggisan, bs bw Matic gji 
mnarik & insntif hub.021- 
3920099 / 085715291186, sihkn 
dtng ke Wisma GMT Institute 
Jl. Kendal No .1 Menteng ( dkt 
stasiun kereta dukuh atas) 


Dibthkan: 1)WkI Factory Mngr, 
Min.D3 Mekatronik, 2Teknisi, 
min STM Mesin/Iistrik,3)Opera- 
tor&Welder,Min STM Mesin/Lis 
trik/Otomotif: Max30th, CV ke: 
PT. Sato (021) 554 1022, 
sdm@satolift.com 


Dibutuhkan 10 Tkg Las/Teknisi 
Pabrik Mesin Pertanian,lamaran 
& Test Sms Ke: 0811 888 0104 


Dibutuhkan | Staff” Lab.D3 
Farmasi Wanita,Palmn min 2th. 
Hae Hub: 087 889 531 893 " 


Dicari Tenaga Grapich Design 
“Manag — Informatik,min.SMK 
email:hrd gkpGyahoo.com 


Dicari: Ast Designer Berpenga 
laman.Kirim CV & Port Folio 
JI.Cipete 4 No.16.A Jak-Sel 


DicrJommla Programmer(IT),Br 
palm Bekeri Dan Jommla,Modu 
les/Plug-ins/templates.Penge 
tahuan Htmi,CSS Java Script 
1p:30010444 — ext.109 
DsGexcetrade.co.d 


Dicr:Kep.Gudang Lok Bekasi/ 
P/Pglmn“65301635Perk.Sunter 
Prmai Blok A no.2 SbrgCarefour 


F OBITUARI 


Telah meninggal du dunia dengan tenang, 8 


pada hari 
2012, pki 
Mama Mertua 


Is, tgl. 11 Oktober 
WIB, Isti, Mama, 
lenek kami yang tercinta 


ETTY GUNAWAN 


(Gouw Hoat Nio ) 
( Dalam usia 66 tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka ABADI, Ruang D. 
“Jl. Daan Mogot No. 353, Jakbar. Dan akan dikremasikan 
pada hari Sabtu, tgl. 13 Oktober 2012. Berangkat dari 
Rumah Duka pki. 09.00 WIB. ke Krematorium OASIS 
Lestari, Bitung - Tangerang. 
Kami yang mengasihi : 
Suami : Lim Tjeng Ting 
Anak: Menantu : 
Joyce Erawaty Suhadi Agustiar 
Lim Krishadi Lukito Dini Pudjiastuti Sunarko 
Cucu : Graciana Maylin Agustiar, 
Christopher Dale Limence. 
Beserta segenap famili 


Kegel opetapemkeanp an dalam damai sejahtera 
Krstus pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 jam 13.00 WIB. 
Papa, Papa Mertua, Opa dan Saudara kami yang tercinta 


GUNARTO 
(Goei Goen Tjwan / Sik Goen) 


Dalam usia : 85 tahun 
Jl. Sembodro 3C / 11 Pondok Indraprasta Semarang 
Darsah alan does rabukan di Kr 


rematorium Ambarawa: 
19 18 Oktober 2012. Berangkat dar Ruman Buka 
Hong oa le Wan Ruang R Jl. Arteri Yos Sudarso 


Semarang (depan SPBU Puri) jam 09.00 WIB. Upacara 
Gerejani jam 08.30 WIB. 
Kami yang mengasihi 
Istri: ELLIYANTI (Ong Elly) (“) 
Menantu 
Ie IWAN MUSA 
Ir. JUNIAS HIDAYAT, M.Sc. 


Cucu Menantu 
NATHAN CHOW, M.Sc. Canada 


Anak 
Ie, LANY INAWATI 
Dra, INGE IRAWATI 


MUSA 
|) REBECCA RAISSA HIDAYAT 
GABRIELLE SAPPMIRA HIDAYAT 


Beserta segenap famili 


.— 


“Berbahagialah orang - orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, Sungguh, 
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka 
menyertai mereka” (Wahyu 14:13) 


TELAH BERPULANG KE RUMAH BAPA DI SURGA PADA HARI RABU, TANGGAL 10 OKTOBER 2012 
PUKUL 14.40 WIB DI RS BORROMEUS - BANDUNG. PAPAH, PAPAH MERTUA, ENGKONG, 
ENGKONG CO DAN SAUDARA KAMI YANG TERCINTA : 


JOSEPH SOEPONO 


(TJAN SOE PO) 


Dalam Usia 94 Tahun 


JENAZAH DISEMAYAMKAN DI RUMAH DUKA BUMI BARU II RUANG A 
JL. HOLIS NO. 131 BANDUNG DAN AKAN DIKREMASIKAN PADA HARI MINGGU 
TANGGAL 14 OKTOBER 2012. BERANGKAT DARI RUMAH DUKA PUKUL 09.00 WIB 
KE KREMATORIUM PRIANGAN CIKADUT BANDUNG. 


MISA PENUTUPAN PETI : KAMIS, 11 OKTOBER 2012 PUKUL 18.00 WIB 
IBADAT ROSARIO : JUMAT, 12 OKTOBER 2012 PUKUL 19.00 WIB 
MISA REGUIEM : SABTU, 13 OKTOBER 2012 PUKUL 19.00 WIB 
IBADAT PEMBERANGKATAN JENAZAH : MINGGU, 14 OKTOBER 2012 PUKUL 08.00 WIB 


KAMI YANG MENGASIHI : 
ISTERI : MARIA SINAR MAWARTI (BWA SIEN NIO) (t) 
MENANTU : 
- POPPY PRIHATINI (t) 
- THE INGRID 
- JOICE S.A. HANDOYO 
- BETTY N. SUGENG 
- DEWI HANDAYANI - HARDJA HARUMAN 
- EDHI MOELJONO - INNEKE INDRAWATI 


BESERTA CUCU, BUYUT DAN SEGENAP FAMILI 


ANAK : 
- JAN PRIBADI 


- HADIWINATA 
- BUDHIYANTO 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Jumat, 12 Oktober 2012 


PERNIK ELEKTRONIK 


PERNIK ELEKTRONIK | Peralatan Memasak 


Gunakan Peranti Memasak yang Sehat dan Aman 


MEMASAK harus dilakukan dengan sehat, sesederhana 
apa pun bahannya. Selain bahan, peralatan yang 
dipakai harus bersih sehingga masakan yang dibuat 
layak dikonsumsi dan menunjang kesehatan, 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
memasak. Pertama, orang yang memasak harus bersih 
dan sebaiknya tidak sedang terserang penyakit menular, 
seperti influenza atau batuk. Kemudian ruang untuk 
memasak mesti bersih dari kotoran atau debu. Oleh 
sebab itu, membersihkan dapur secara teratur harus 
dilakukan. 

Selanjutnya saat memilih bahan makanan, 
perhatikan kesegarannya. Jangan lupa mencuci bahan 
makanan seperti sayur dengan air yang mengalir. Ini 


untuk membersihkan pestisida atau kuman yang 
mungkin memapar bahan tersebut. 

Demikian juga dalam memilih bumbu masak. 
Sebaiknya jangan terlalu banyak menggunakan 
penyedap yang tak alami. Manfaatkan saja bumbu 
masak yang ditanam di halaman rumah, semisal daun 
serai, salam, kunyit, jahe, dan jeruk nipis. Jika 
memerlukan pisau untuk memotong, gunakan yang 
dibuat dari bahan tahan karat atau yang memenuhi 
standar kesehatan. Termasuk kantong plastik atau 
wadah untuk menyimpan makanan harus memenuhi 
syarat kesehatan. 

Peranti memasak lain yang digunakan disarankan 
benar-benar aman untuk kesehatan, terutama yang 


tidak mengandung perfluorooctanoic acid (PFOA). 
PFOA adalah senyawa kimia yang biasanya digunakan 
untuk pelapis antilengket pada peralatan memasak. 
Senyawa ini bersifat toxic (racun) dan mempunyai efek 
buruk pada kesehatan dalam jangka panjang, bahkan 
bersifat karsinogen (memicu kanker). 

Contoh peralatan memasak yang sehat ditunjukkan 
Cosmos dengan menciptakan peranti memasak seri 
Harmond dan Marble. Peranti ini telah diuji di 
Laboratorium Afiliasi Kimia Universitas Indonesia pada 
29 November 2011 dan dinyatakan tidak mengandung 
senyawa kimia PFOA. Awali kesehatan keluarga dengan 
menggunakan peranti memasak yang sehat dan aman. 
IYTYSJ 


Fit CERAFLON 
“Cosmos” 


OH ' Oe 


) rice cooker marble 
| ja | 

k era 

-. hi ri « 


rice cooker 
marbie 


marble (9 


lebih tahan gores, awet & sehat series 
Neta yng daan yna rn Ganti TS / : 1 Gozame Gram 
an d . ka adi mag £ Gabban Si Is ami Aa Di A p L-/ lebih tahan gores, awet & sehat 
Y iden sii Ji 
Ya “Memasak dengan sedikit atau tanpa minyak" Tenyg 
ca : , A tapa 9 pa miny Wsiapyg 


nya 


Cosmos" CERAFLON 


SGS 


Kk 4 Cwaon 


P Oo 


(NIATINIY” "ice cooker sehat 


bebas PFOA 


HARMOND 


TECHNOLOGY yP 
" 
Kana see | NN 2703 


NTI - 
GORE: "Pertiuorooctanoic acid (PFOAI yaitu sebuah senyawa " E c— 
kimia yang diindikasikan menyebabkan & , tv 
kanker (karsinogen) yang biasanya digunakan — #-- | "9 y c00-211c Gani 
sebagai pelapis anti lengket dalam piranti memasak N £ hey lebih tahan gores, awet & sehat 


1 CR1612 Tue | Perluorooetanoic acid (PFOA) yaitu sebuah sery 


kimia yang diindikasikan menyebabkan kanker | 


“Berawal dari teknologi agar tetap sehat" 


— R0:609 55 tar 


“Anda MANAGE proyeknya, 


Recurate membantu Anda MANAGE pembuku: 


Me. manage pembayaran DP. titpari, 
dan pembayaran tarmin proyek 
Laporan laba rugi per proyk 

8 Menghasilkan grafik 5 Curve 

' Export / Import proyek dengan 
Merosot Project 8 


setiap Jumat di KLASIKA KOMPAS 


ACCURATE Deluxe Edition 


Beturate 


JAKARTA (021) Kota: 63855781-82 | Glodok: 62308015 / 25 | Kuningan: 57930004-09 | 
Sudirman: 25530834 / 58 | Grogol: 8691727-28 | Cengkarang: 54302729 | Kemayoran: 
70577106 | Kelapa Gading: 39223751-52 | Bekasi: 48068117 /35 | Gramedia Central Pari 


CPS IA 


wa Gpaset am 


SURABAYA (091) Pusat: 5450552 | Timur: 5912906 


MEDAN (061) Sun Plaza: 4501581-62 | Palladium: 4519912742 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 
021-536 799 09 ext 6025/6026 


«Min, year experience Inany 


written and oral 


«Strong initative and responsibility. 
We Offen 


(package (about 10jt take home| 


» Intensive Training Course. 


CI 0 
Mma 


Division Manager, Min.S1, Palm 
2hMin25thyLmra/CV, divmngr 
@gmali.com / HP:02136170696 


Drafter,Adm prshn interior peng 
almn,CAD.dta los ke Jl.Bedugul 
5B,No-15A DMB Tlp. 5089 9077 


KERJA RUMAH 
F.Lance Tdk Terikat Kri,Dt Entry 
25Jam/Hr.18Jt0857.1135.5021 


Ktr Not/Ppat Jaksel Bth:(1) Ast 
Not/Ppat min S1(2) Krywn Mag 
ang Mkn,Lmrn Lkp 7 hr krj Csab 
lanca Mansion GF 10 Jl.Raya 


We are a leading financial service provider in 
Indonesia, providing wide range of derivative 
(products to our clients. Due to our rapid expansion, 
we would like to challenge you to grow and shape 
Your future career with us, 


Business Development Officer (BDO) 


sales/marketing ine, preferablethose from 
banking, insurance, or luxury retailitern Industry 

« Ablltyto bulld networkand relationship 

- Minimum S1/3 degree with ability to communicate In English both 


« Target-oriented and highly motivated 


»  Competitive allowance with attractive commission scheme and bonus. 
pay) 
«3 months fast track promotion for BDO with excellent performance 


Please apply oniyifyou meet the regulrements 
Please note that only shortisted candidates wil be contacted 


Send your resume to: executivesearch@megahtama.com 


Casablanca Kav.09 Jaksel 


Lwngn dgn salary menarik 
konsultasi Ipngn & onlineclncr 
bhs mandarin lisan & tulisan 
sabar H:Mr-LUO 085888123937 


Pembukuan dan Adm kantor, 
diutamakan berpengalaman 
karyawanti Almt Ruko Roxy 
Mas Blok E1 39 JakPus 


Product Staff/Mgr,S1,0verseas 
Grad Wlc, Good Act, Discipline 
renaldi hartawanGyahoo.com 


Supervisor, Min.D3,Pnglmn 2Th 
Mingdth,Lmrn/CV.marsandahrd 
(iyahoo.co,id HP: 02136170696 


Urgent!! Sgr Kerja: Marketing 
(semua background), Product 
Support (Fisika/ Kimia/Techni- 
cal), Application (Teknik Ling- 
kungan), Admin Sales. Fasilitas 
Kantor: Bonus, Tr K 
lamaran ke: hrd@ptpas.co.i 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Supir, max32th, punya motor, 
ditempatkan dijakbar,telp Igsng 
083898580800,sms tdk dilayani 


Urgent ! Dibthkan Full Timer 
English Teacher Di. Tangerang 
Hub. 021-32504449/93141471 


Urgent: Bth Supir, Siap Lembur, 
Pglmn min.3th,SIM A,Max.35th 
lok.klp gading.tIp:081283159665 


Urgently Reguired English Teac- 
her For Junior High School.cv: 
ktismail(jawarakreasi.com 


Urgently Reguired#Driller, As- 
sistant | Driller, Tools” Pu- 
sher.Electriclan,Chief” Mecha- 
nic/Assistant ' Mechanic,Floor 
Man/ Roustabout, Welder.For 
drilling rigs.Send  CViljasah, 
NPWP,KTP & application letter: 
Marsellia@wican-energi.com 


Walk in Interview 11-18 Okt'12 
Data Entry, PT JAB D3 Max40th 
Bisa Comp " 085215102607 


Wnt,Input Penjualan & Mrktg, 
Tamatan S1,Dom,Cengkareng. 
Krm:Komp.Tmn Palem. Lestari 
Blok E6 No.9 Cengkareng,Jakbar 


BP comexeuancan 


Ace max 35th,min SLTA/pglmn 
min Ithebs B.Ingg Lsn/tisn- 
KendSdri:083873900000/Sunter 


'Ace,Female, Speaking English or 
Mandarin, MYOB Prefered, max 
3Sth, fresh graduated welcome 
Pancoran (Kota). Send CV to : 
novilim2911Gyahoo.com or Cali 
0819 05859736 (Novi) 


Acc,wnt,min.D3. Imrn:" Yamaha 
Music,RukanExclusivG21-22 PIK 
starmusic school(Gyahoo.co.id 


Adm Computer wnt,single,Dom 
Jakbar/Tm.Lmr Ikp Antar/kirim 
ke komplek ruko Mutiara taman. 
Palem blok C2 no 19, jl kamal 
raya outering road,jakbar-11830 


Admin,  Comp.Office, | Wat, 
Single” Dom-Jakbar, ' Min.D1, 
Lmrn Iko antar/ kirim ke Jl 
Mangga Besar 1 No.548 
JakBar-11180 


Agency Proprty cari Acc&ADM 
pria,D3"Bawa Lmrn kesJ.Teuku 
Nyak Arif No.10 Simprug 
Gallery Blok G,  Jak-Sel 
124085697936922/6836688”“ 


Biro Perjalanan Wisata Butuh 
Staf Accounting Pengalaman 
Menguasai Pajak ...!! Email CV, 
ke: suripO1Gcentrin.net.id 


Bth (2) Org krwti u/Admin,Syrt: 
1)Pnpin mnrik,2)lancar kmnksi 
3)Bs.Komputer,4)Max27th,5)Jir 
& cekatan.Lmrn ditujukan ke: 
PT, Latina Indonesia Ruko Citra 
Business Park Blok H/11 Kali 
deres JakBar 11840.T: 29020440 


Bth Adm Support,D3,Max.40Th 
Bisa Computer.Krm CV Ke: Mr. 
Denny. denny jab@ymail.com 


Bth Adm Wanita SMA/SMEA. 
Krm Imrn: Komp.Harco Mangga 
Dua Blok L No.33 JI.Mangga Dua 
Raya Jakarta Pusat 10730 


Bth sgr: LKA.Acounting. p/w 
max 45th gaji 6-10it, pglmn 3th 
SA la, wnt, palmn 2th 

gaji 3-5jt max 36th.Lmr viapos 
ke Komplek Pantai Mutiara blok 
YE No.21 Pluit Jakut 14450 


Dcari Bag Keuangan Wnt,max 
30thydomsunter-JekUtEMengua 
sai Komputer.Hub:08111772800 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dgn baik, CV: 
info@ifsfx.com (02129391259 


Dibth: Wnt sbg Acc, minSI,max. 
35thnglm min,2th bs.MYOB,pa- 
jak & B.ingg,jirktay jwb. Linr las 
PTInnocera,Kom. Pergudangan 
kayu besar 7 bik € No.1 Tegal 
alur, Cake Jakbar, 97077575 / 
Email: guest. Jimdyahoo.com 


Dibthkan Segera:Bag.Adm,Min. 
SMA/SMEA,Jir,Tag JwbtW),Bs 
Bhs Mndrin/Hokian,Lmr Krm Ke 
PTYSI(Kwsn Indstri Kroncong) 
Jl.Ry Pasar Kemis Rt03/04,Ds. 
Kroncong» Jatiuwung-TGR 


Dibthkn Tenaga Accounting u/ 
perusahaan yang bergerak di 
bidang Offset Printingterletak 
di daerah Serpong Utara, pend. 
S1 Akuntansi, penglmn min 2th, 
usia max 30th,mengerti masa- 
lah perpajakan. Lmr Kem ke Jl. 
Raya Serpong Km 8,5 Tangsel 
Email :pttuguGindosat.net.id 
Telp. (021) 5312.1667 


Dibutuhkan Accounting Wanita 
min.SMK akuntansi, Kelapa 
Gading,Telp:021-4531548 


Dicari Staff Accounting,Wanita, 
03/S1,pengalaman mindthImrn 
Kirim Langsung ke Kantor Apart 
ement Greenview Pondok Indah 
Jl.Sekolah Kencana IV Jaksel 


KA.Ace(L)SI, max.28th, bisa ac- 
curate, teliti, pglm, jujur, Bande- 
ngan Utara 85A/23,69.Buntek 


Prsh Bth Bbrp Tng Audit&Acctg 
Lmr:Wisma Mitra Sunter Lt.2- 
02,JlYos Sudarso Kav.89 jakut 


Staff Administrasi, max25Th, 
D3 / S1,Bisa Komptr,Manyusun 
Dok. su94nd1Grocketmail.com 


Staff Finance,Mlin 22Th, S1 Akt 
Palmn Dibidangnya,Kerja Keras. 
email: ChrdwiwiB8@gmail.com) 


IU marrennc &sates 


'Amplas Mfg,Sales 5 Orang, 
Pengalaman,Ada Motor&Adm, 
30th, Kapuk.Hub:081.110.2424 


Bth marktg property P/W,nglmn 
Jujur,Gigih.Ph:021-79199567/ 
CV-adminGrbproperty.co.id 


Dicari Sales P/W, usia max 30, 
pengalaman hasil. bumi/gula, 
Lmrn Telp 081283161555 


Mktg p/w mnSMA pglm mx35th 
Lgs PT.Sinar Sarana Surya,JI. 
GadingKiranaBarat IX bik 6/51 


Bth:Sales Marketing,Min.SMA/ 
Sdrit, Pglm 1Th,GjrKms#Instf, 
CV Kirim: Jl.Teluk Gong Raya 
Komp.DHI Blok.H No.42 Jakut, 


Ten Oe1 PSA Sales /Marketing Executive for 


industrial product, for al Indo & 
world wide Market apply to : 
versaindustries8Ggmall.com 


Dicari:Banyak Sales,Pglmn/ Tdk, 
Punya Motor,Max30Th,Lamaran 
Langsung Ke: Taman Surya 2 
Bik.B7 No.2 Cengkareng(Sabtu 
Jam 11-Cocok Lsg Terima 


Butuh Sales utk sanitary,pglmn 
Hub : 98870344 Perg.Mutiara 
Kosambi II Blok B 6/9 

Ji Texwikprobursi 
Marketing Mgr, S1, Pglm Dibid- 
nyawawasan Luas,Loyalitas,krj 
Keras. hrd. michael@yahoo.com 


Cr: SPV Mrktg&Mrktg Executive 
Kurir(Lk2),Sim C, Palmn minith 
Hub: 3729 8738, 0812 990 7989 


Bth OC & Engineering D3,Acad, 
bisa estimasi u/Prsh Pabrikasi 
Hub:081806111159 Depok 


Marketing Property @ Pdk Indah 
P/W, 25-35Th, Ada HP & Kend, 
Mau Krj krs.Hadiri Free Seminar 
ist Hub:ERA Graha 7653888 “ 


Dibthkan Segera wanita u/ bag 
Telemarketing max 25 th utk wil 
Depok &sktrnya. Hub: 95043210 


Dicari utk OC/@A, Min SMK. 
Kirim lamaran ke Jl Kayu Besar 
8D3 no 6. Jakarta Barat 


KLASIKA 


peluang karir 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


et 359 1 


